Terjemahan 9 
Terlengkap dari" 
Buku Arab 


IK MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UT: 


& 

Dimiliki Setiap 

Keluarga 
Muslim 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


Biografi Singkat Imam An-Nawawi 


Nama, Lagab, Kunyah, Nisbah, dan Kelahiran 


Beliau adalah seorang al-iman al-hafizh al-'allamah al-gudwah 
syaikhul Islam di bidang hadits dan figih pada zamannya. 


Nama: 


Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad 
bin Jum'ah bin Hizam. 


Lagab: 


Beliau diberi gelar (lagab) Muhyiddin (orang yang mengidupkan 
agama) oleh kaum muslimin, namun beliau sendiri membenci gelar 
ini. Beliau bahkan berkata: “Saya tidak menghalalkan seorang pun 
memberiku gelar Muhayiddin.” 


Kunyah 


Beliau memunyai kunyah (nama julukan) Abu Zakaria. Namun 
Zakaria bukanlah nama anaknya, karena sampai wafatnya, beliau 
belum menikah. 


Nisbah 


Beliau menisbahkan dirinya kepada Al-Hizami, yaitu penisbatan 
diri kepada kakek terjauhnya, Hizam. 


Kelahiran: 


Beliau dilahirkan di desa Nawa, trmasuk dalam wilayah dataran 


15 


tinggi Jaulan (Golan), sebuah distrik Hawran dalam propinsi 
Damaskus. Beliau dilahirkan pada awal atau pertengahan Muharram 
631 H. 


Pertumbuhan dan Masa Menuntut Ilmu 


Ayahnya mendidiknya dalam lingkungan yang dipenuhi dengan 
suasana ilmu syaar'i dan keimana. Disaat anak-anak sebayanya asyik 
bermain, An-Nawawi justru sibuk dengan belajar. Saat usia baligh, ia 
telah hafal Al-Gur'an dan belajar ilmu-ilmu dasar dari para ulama di 
desanya. 


Belum puas menimba ilmu dari para ulama di desanya, bapaknya 
membawanya ke kota Damasku pada tahun 649 H untuk belajar kepada 
para ulama besar. Saat itu usia An-Nawawi Sembilan belas (19) tahun. 


Ia menetap dan belajar di Madrasah Rawahiyah. Dengan ketekunan 
dan kesungguhan yang luar biasa, ia mencurahkan segenap waktu, 
pikiran, dan tenaganya untuk menuntut ilmu. Dalam waktu empat 
setengah (4,5) bulan, ia telah hafal di luar kepala figih 'At-Tanbih fi 
Furu'isy Syafi'iyah' karya imam Abu Ishag Asy-Syairazi ( H) 
dan dalam waktu enam (6) bulan berikutnya telah hafal bahasan 
Ibadan yang merupakan seperempat (1/4) bagian dari kitab figih 'Al- 
Muhadzab fil Figh' karya imam yang sama. 


Kelakuan dan kesungguhan belajar An-Nawawi dapat diketahui 
dari daftar mata pelajaran hariannya. Setiap hari ia memilliki dua belas 
(12) mata pelajaran yang ia tekuni dari para ulama Damaskus, baik 
dengan syarh (penjelasan isi kitab) maupun ta'lig (penjelasan hal yang 
sukar dimengerti, keterangan bahasa, dan koreksi bahasa). 


Kedua belas mata pelajaran tersebut adalah: 
. Dua pelajaran dengan kitab Al-Wasith fil Fighi' 
. Satu pelajaran dengan kitab Al-Muhadzab fil Figh' 
. Satu pelajaran dengan kitab 'Al-jam'u Baina Ash-Shahihain' 
. Satu pelajaran dengan kitab “Shahih Muslim' 


. Satu pelajaran dengan kitab Al-Luma' fin Nahwi' karya Ibnu Jinni... 


DAD Do Kb KY rr — 


. Satu pelajaran tentang Ishlahul mantig 


14 


Tennemwak 
RivadhusShalihin 


7. Satu pelajarang tentang Tashrif. 
8. Satu pelajaran tentang Ushul Figih. 


9. Satu pelajaran tentang Asmaur Rizal (biografi para perawi hadits) 


Satu pelajaran tentang Ushulud Dien. 


Allah & telah memberkiati usia dan ilmu An-Nawawi, sehingga 
beliau menjadi ulama panutan seluruh kaum muslimin pada zamannya, 
terlebih di bidang hadits dan figih. 


Beliau sempat mempelajari ilmu kedokteran dan mengkaji kitab Al- 
@Ganun fith Thibbi (Ensiklopedi kedokteran) karya Ibnu Sina. Namun 
kitab itu justru membuat hatinya gelap dan ia tidak mampu berktifitas. 
Maka ia meniggalkan dunia ilmu kedokteran dan menjual kitab Al- 
@anun, sehingga hatinya kembali bercahaya terang dan tentram 
dengan kajian Al-Our'an, As-Sunnah, dan figih. 


Ulama-ulama Besar yang Menjadi Guru-gurunya 


Di antara ulama yang menjadi gurunya di bidang hadits dan ilmu- 
ilmu hadits adalah iman Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari 
(661H), Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Anshari 
(662 H), Khalid bin Yusuf An-Nablisi (663), Ibrahim bin Isa Al-Muradi 
(668 H), Ismail bin Abu Ishag At-Tanukhi (672 H), Abdurrahman bin 
Abu Umar Al-Magdisi (628 H), dan lain-lain. 


Beliau meriwayatkan dari para ulama hadits tersebut shahih 
Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan 
Nasai, Sunan Ibnu majah, Muwatha' Malik, Musnad Ahmad, sunan 
Daruguthni, Syarhus Sunnah Al-Baghawi, dan lain-lain. 


Beliau mengkaji kitab al-kamal fi asmair Rijal karya Al-hafizh Abdul 
Ghani al-Magdisi dan mensyarh Shahih Bukhari dan Shahih Muslim 
pada Al-Hafizh Ibrahim bin Isa Al-Muradi (668 H). 


Ulama-ulama yang mengajar beliau di bidang figih dan ushul figih 
antara lain adalah iamam Abu Ibrahim Ishag bin Ahmad Al-Maghribi 
(650 H), Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh Al-magdisi (654 
H), Abul Hasan Salar bin Hasan Al-Irbili(670 H), Abu Hafsh Umar 
bin Bundar At-Tiflisi (672 H), Al-Farkah Abdurrahman bin Ibrahim 
Al-Fazari (690 H), dan lain-lain. 


15 


Ulama-ulama yang menjadi gurunya di bidang bahasa, sharaf, dan 
Nahwu antara lain imam Ahmad bin salim Al-Mishri (664 H), Ibnu 
Malik (H). 


Murid-muridnya 
Di antara murid-muridnya adalah sejumlah ulama besar: 
j. Alauddin Ibnu Athar Ali bin Ibrahim 
k. Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari 
|. Ahmad bin Farh Al-Isybili 
m. Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah 
n. Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakr bin Nagib 
Oo. Sulaiman bin Umar Ad-Dar'i 
p. Yusuf bin Abdurrrahman Al-Mizzi 
g- Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab 
r. Isma'il bin Mu'allim Al-Hanafi dan lain-lain. 
s. Kesibukan Mengajar dan Ibadah 


Seluruh ulama sejarah sepakat menyatakan bahwa An-Nawawi 
adalah tokoh tauladan seluruh ulama dan kaum muslimin dalam 
ketekunan ibadahnya. Tidak adal ulama pada zamannya yang mempu 
menandinginya dalam tiga hal: sifat wara”, hidup zuhud, dan keberanian 
dalam amar ma'ruf nahi munkar terhadap rakyat jelata, ulama, dan 
bahkan penguasa. 


Kepakaran dan keunggulan ilmunya atas para ulama pada zamannya 
telah diakui oleh semua ulama sejarah. Hidupnya ia curahkan untuk 
kegiatan ibadah, belajar, mengajar, dan menulis buku. 


Beliau menjadi dosen di beberapa madrasah (universitas), yaitu 
madrasah Igbaliyah, madrasah Falakiyah, dan Madrasah Rukniyah, 
sebagai wakil dari rector imam Syamsuddin Ahmad bin Khalikan 
(681 H). Beliau juga menjadi guru besar sekaligus rector madrasah 
(uneversitas) Darul Hadits Al-Asyrafiyah selama dua belas tahun, 
yaitu sejak wafatnya imam Abu Syamah Abdurrahman bin Ismail Asy- 
Syafi'i (665 H) sampai tahun beliau wafat (676 H). 


16 


Teiremwah 
RiyadhusShalihin 


Karya-karyanya 

An-Nawawi melahirka banyak karya yang sangat bermanfaat dan 
istimewa. Karya-karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu syari'at, 
dan sebagian besarnya menjadi panduan penting bagi para ulama dan 
kaum muslimin sampai hari ini. Karya-karyanya yang panjang lebar 
layaknya ensiklopedi lengkap yang memuat segala masalah secara 
tuntas. Sementara karya-karyanya yang singkat memuat panduan yang 
ringkas namun lengkap dan indah. Di antara karyanya adalah: 


Di bidang hadits dan ilmu hadits: 

Syarh Shahih Muslim (12 juz) 

Riyadush Shalihin 

Al-Adzkar (Al-Adzkar An-Nawawiyah) 

Al-Arba'in (Al-Arba'in An-Nawawiyah) 

Syarh Shahih Bukhari (belum selesai) 

Syarh Sunan Abu Daud (belum selesai) 

Al-Isyarat ila Bayanil Asma' Al-Mubhamat 

Irsyadu Thullabil Hagaig ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaig 
At-Tagrib (Tagrib An-Nawawi) 

Di bidang figih 

Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab (27 juz, belum selesai) 
Raudhatut Thalibin wa “Umdatul Muftin (12 juz) 
Al-Idhah fil Manasik 

Tahriru Alfazhi At-Tanbih 

Khulasatul Ahkam min Muhimmatis Sunnah (3 juz) 
Minhajuth Thalibin wa Umdatul Muftin 

Bahasa, sejarah, dan lain-lain 

Tahdzibul Asma' wal lughah (2 juz) 

Thabagat Al-Fugaha' Asy-Syafi'iyah 


Al-fatawa 


At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Our'an 
Mukhtashar Usudul Ghabah fi Ma'rifatish Shahabah 
Managibul Imam Syafi'i 


Wafatnya 


Kehidupannya yang zuhud, wara', dan gana'ah membuatnya 
berani menyuarakan kebenaran tanpa takut resiko apapun. Ia kerap 
beramar ma'ruf nahi munkar kepada para pejabat dan penguasa yang 
menyimpang dari tuntunan syari'at Allah dan Rasul-Nya. Karena 
keberaniannya itulah, sultan Azh-Zhahir marah dan mengusirnya 
dari kota damaskus. Setelah menetap sebagai penuntut ilmu dan 
ulama besar panutan umat selama dua puluh delapan (28) tahun di 
Damaskus, iamam An-Nawawi terpaksa harus keluar dari kota itu. 
Kepergiannya adalah kehilangan besar bagi segenap ulama dan kaum 
muslimin di kota Damaskus dan sekitarnya. 


Belliau berziarah ke Baitul Magdis, lalu pulang ke kampong 
halamannya di desa Nawa. Di sisi ayahandanya, imam Nawawi sakit, 
kemudian meninggal pada malam rabu tanggal 24 rajab 676 H, dan 
dimakamkan di desa itu dalam usia 45 tahun. Semoga Allah “w- 
merahmatinya dan menempatkannya di surge Firdaus. 


Fadli ana aa 


18 


Teriemah 
Riyadhushatihin 


Daftar Isi 


Kata Pengantar I ... 5 


Kata Pengantar II ... 9 


Kata Pengantar Muhaggig ... 11 


Biografi Singkat Imam An-Nawawi ... 13 


BAB 1 


BAB 2 
BAB 3 
BAB 4 
BAB 5 
BAB 6 
BAB 7 
BAB 8 
BAB 9 


BAB 10 


BAB 11 


Ikhlas dan Menghadirkan Niat dalam Semua Perbuatan, Perkataan, 
dan Keadaan baik yang Nampak maupun yang Tersembunyi ... 25 


Taubat ... 37 

Sabar ... 65 

Jujur ... 93 

Merasa Senantiasa Diawasi oleh Allah (Muragabah) ... 98 
Takwa ... 109 

Yakin dan Tawakkal ... 113 

Istigamah ... 125 


Memikirkan Keagungan Makhluk-makhluk Allah Ta'ala, Fananya 
Dunia, Kejadian yang Menakutkan di Akhirat dan Perkara-perkara 
Lain di Dunia dan Akhirat serta Keteledoran Diri, kemudian Men- 
didiknya dan Mengajaknya untuk Istigamah ... 127 


Bersegera kepada Kebaikan dan Memotivasi Orang yang Menuju 
kepada Kebaikan Supaya Bersungguh-sungguh tanpa Ragu ... 129 


Bersungguh-sungguh (Mujahadah) ... 135 


BAB 12 
BAB 13 
BAB 14 
BAB 15 
BAB 16 
BAB 17 


BAB 18 
BAB 19 
BAB 20 


BAB 21 
BAB 22 
BAB 23 
BAB 24 


BAB 25 


BAB 26 


BAB 27 


BAB 28 


BAB 29 
BAB 30 
BAB 31 
BAB 32 


BAB 33 


Anjuran untuk Menambah Kebaikan Saat Akhir-akhir Umur ... 148 
Penjelasan tentang Banyaknya Jalan Kebaikan ... 154 

Berlaku Sederhana dalam Ketaatan ... 372 

Menjaga Amalan ... 186 

Perintah Menjaga Sunnah dan Adab-adabnya ... 189 


Kewajiban Tunduk kepada Hukum Allah dan Apa yang Harus 
Dikatakan Jika Diseru kepada Hukum Allah, Diperintahkan kepada 
Kebaikan dan Dicegah dari Kemungkaran ... 200 


Larangan Berbuat Bid'ah dan Perkara yang Diada-adakan ... 203 
Orang yang Memberi Contoh Kebaikan atau Keburukan ... 206 


Menunjukkan kepada Kebaikan dan Menyeru kepada Petunjuk 
atau Kesesatan ... 210 


Saling Menolong dalam Kebaikan dan Ketakwaan ... 213 
Nasihat ... 216 
Memerintahkan Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran ... 218 


Kerasnya Siksaan bagi Orang yang Memerintahkan Kebaikan dan 
Melarang Kemungkaran Namun Perbuatannya Menyelisihi Per- 
kataannya ... 231 


Perintah Menunaikan Amanah ... 232 


Haram Berbuat Dzalim dan Perintah Mengembalikan Hak-hak 
Orang yang Didzalimi ... 242 


Mengagungkan Kehormatan Kaum Muslimin dan Penjelasan ten- 
tang Hak-hak Mereka serta Kasih-sayang kepada Mereka ... 255 


Menutup Aib Kaum Muslimin dan Larangan Menyebarkannya 
Tanpa Adanya Kepentingan ... 266 


Memenuhi Kebutuhan Kaum Muslimin ... 268 
Syafa'at (Perantara untuk Menolong Orang Lain) ... 270 
Mendamaikan di antara Manusia ... 271 


Keutamaan Orang-orang yang Lemah, Orang-orang Fakir dan Orang- 
orang yang Tidak Terkenal dari Kalangan Kaum Muslimin ... 276 


Lemah Lembut, Berbuat Baik dan Tawadhu' kepada Anak Yatim, 
Anak Perempuan, Semua Orang Lemah, Orang Miskin dan Orang- 
orang yang Kesusahan ... 285 


20 


BAB 34 
BAB 35 
BAB 36 
BAB 37 
BAB 38 


BAB 39 
BAB 40 


BAB 41 


BAB 42 


BAB 43 


BAB 44 


BAB 45 


BAB 46 


BAB 47 


BAB 48 


BAB 49 


BAB 50 


Tomemah 
Riyadhus£halihin 


Berwasiat kepada Kaum Wanita ... 293 

Hak Suami atas Istrinya ... 300 

Nafkah kepada Keluarga ... 304 

Berinfag dari Harta yang Paling Dicintai dan yang Terbaik ... 308 


Kewajiban Memerintahkan Anggota Keluarganya, Anak-Anaknya 
yang Sudah Mumayiz dan Semua Orang yang Berada di Bawah 
Pemeliharaannya untuk Taat Kepada Allah dan Melarang Mereka 
dari Maksiat dan Mendidik Mereka serta Mencegah Mereka dari 
Mengerjakan Larangan-Nya ... 311 


Hak Tetangga dan Berwasiat kepadanya ... 314 


Berbakti kepada Kedua Orang Tua dan Menyambung Tali Shilatur- 
rahmi ... 318 


Diharamkannya Durhaka kepada Kedua Orang Tua dan Memutus 
Silaturrahmi ... 336 


Keutamaan Berbuat Baik kepada Sahabat-sahabat Bapak, Ibu, 
Kerabat Istri dan Semua Orang yang Dianjurkan untuk Dimu- 
liakan ... 341 


Memuliakan Ahlu Bait Rasulullah n dan Penjelasan Keutamaan 
Mereka ... 346 


Menghormati Ulama”, Orang Tua dan Orang Mulia, Mendahulukan 
Mereka dari yang Lainnya, Mengangkat Kedudukan Mereka dan 
Menampakkan Martabat Mereka ... 349 


Mengunjungi Orang Shalih, Duduk-duduk dengan Mereka, Men- 
emani Mereka, Mencintai Mereka, Mengundang Mereka dan Me- 
minta Do'a dari Mereka serta Mengunjungi Tempat-tempat yang 
Utama ... 358 


Keutamaan Cinta karena Allah, Anjuran untuk Cinta karena Allah 
dan Menyatakan Cinta kepada Orang yang Dicintainya serta Apa yang 
Harus Dikatakan bila Ada yang Menyatakan Cinta kepadanya ... 369 


Tanda-tanda Kecintaan Allah kepada Hamba-Nya dan Anjuran 
untuk Berakhlag dan Berusaha untuk Mendapatkannya ... 376 


Peringatan dari Menyakiti Orang-orang Shalih, Orang-orang Le- 
mah dan Orang-orang Miskin ... 380 


Menerapkan Hukum bagi Manusia Berdasarkan Zhahirnya dan 
Apa yang Tersembunyi Diserahkan kepada Allah ... 381 


Takut Kepada Allah ... 388 


BAB 51 
BAB 52 
BAB 53 
BAB 54 
BAB 55 
BAB 56 


BAB 57 


BAB 58: 


BAB 59 


BAB 60 


BAB 61 
BAB 62 


BAB 63 


BAB 64 


BAB 65 


BAB 66 


BAB 67 


BAB 68 
BAB 69 


Mengharap (Raja) ... 400 


Keutamaan Raja' (Berharap) ... 428 

Keutamaan Memadukan Rasa Takut Dan Berharap ... 431 
Keutamaan Menangis Karena Takut Dan Rindu Kepada Allah » ... 434 
Keutamaan Zuhud di Dunia, dan Keutamaan Fakir ... 441 


Keutamaan lapar, kehidupan yang keras, dan mencukupkan diri 
dengan sedikit makan, minuman, pakaian, dan lain-lain dari ke- 
pentingan diri sendiri dan meninggalkan berbagai syahwat ... 461 


Bab Oana'ah)Puasa dengan Karunia Allah & Walaupun Sedikit), 
Menjaga Kehormatan Diri dari Meminta-minta, Hidup Sederhana, 
Sederhana dalam Berbelanja, dan Celaan atas Meminta-minta 
Tanpa ada Keperluan Mendesak ... 491 


Bolehnya mengambil harta pemberian yang diperoleh bukan 
karena meminta-minta dan bukan pula karena ambisi terhadap- 
nya ... 502 


Anjuran Makan dari Hasil Usaha Sendiri dan Menahan Diri dari 
Meminta-minta dan Mengharapkan Pemberian Orang lain ... 503 


Dermawan dan Berinfak untuk Jalan-jalan Kebaikan karena Per- 
caya Sepenuhnya kepada Allah 2 ... 505 


Larangan Berbuat Kikir ... 516 


Mendahulukan Kepentingan Orang Lain dan Memberikan Santu- 
nan ... 517 


Berlomba-lomba dalam Urusan Akhirat dan Memperbanyak Hal- 
hal yang Membawa Berkah ... 522 


Keutaman Orang Kaya yang Bersyukur, yaitu Orang Kaya yang 
Mendapatkan Harta dari Jalan yang Benar dan Mempergunakannya 
untuk Jalan-jalan yang Diperintahkan ... 523 


Mengingat Kematian dan Memendekkan Angan-angan ... 527 


Disunahkan Berziarah Kubur bagi Kaum Laki-laki, dan Doa yang 
Diucapkan Waktu Ziarah Kubur ... 534 


Makruh Mengharapkan Kematian karena Kesusahan Hidup yang 
Menimpanya dan Boleh Mengharapkan Kematian Karena Khawatir 
Agamanya Terkena Fitnah (bencana) ... 536 


Sikap Wara' dan Meninggalkan Hal-hal yang Syubhat ... 539 


Disunahkan Mengasingkan Diri Ketika Masyarakat atau Suasana 


22 


BAB 70 


BAB 71 
BAB 72 


BAB 73 
BAB 74 


BAB 75 
BAB 76 
BAB 77 


BAB 78 


BAB 79 
BAB 80 


BAB 81 


BAB 82: 


BAB 83: 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Zanam telah Rusak, atau Khawatir Agamanya Terkena Fitnah, 
Terjatuh dalam Perkara Haram, Syubhat, dll. ... 544 


Keutamaan Bergaul dengan Masyarakat, Menghadiri Shalat Jum'at 
dan Shalat Jama'ah, Amal-amal Kebajikan dan Majlis-majlis Dzikir, 
Menengok Orang yang Sakit, Menghadiri Orang yang Meninggal, 
Menyantuni Orang yang Membutuhkan, Membimbing Orang yang 
Bodoh, dan Kemaslahatan-kemaslahatan Mereka yang lain bagi Orang 
yang Mampu Beramar Ma'ruf, Bernahi Munkar, Menahan diri dari 
Menyakiti Orang lain, dan Bersabar atas Gangguan Orang Lain ... 547 


Rendah Hati dan Merendahkan Hati Kepada Kaum beriman ... 549 


Keharaman Menyombongkan diri dan Membangga-banggakan diri 
Sendiri ... 554 


Akhlak yang Mulia ... 560 


Sikap Santun, Tidak Tergesa-gesa karena Kehati-hatian, dan 
Lemah-lembut ... 566 


Memaafkan dan Berpaling dari Orang-orang Bodoh ... 570 
Menanggung Gangguan Orang lain ... 575 


Marah Apabila Hal-hal yang Diharamkan Allah 1 Dilanggar dan 
Membela Agama Allah « ... 576 


Perintah Kepada Para Pemimpin untuk Bersikap Lemah-lembut, 
tulus, dan Kasih Sayang kepada Rakyat, dan Larangan Menipu, 
Memperberat, Melalaikan Kepentingan-kepentingan dan Kebutu- 
han-kebutuhan Rakyat ... 580 


Pemimpin yang Adil ... 584 


Wajib menaati pemimpin dalam selain kemaksiatan dan haram 
menaati mereka dalam kemaksiatan ... 587 


Larangan meminta jabatan dan memilih untuk tidak memegang 
jabatan jika hukumnya tidak wajib atas dirinya atau tidak ada tun- 
tutan keadaan terhadapnya ... 592 


Anjuran bagi penguasa, hakim, dan pejabat-pejabat yang lain un- 

tuk mengambil pembantu (staf) yang shahih, dan peringatan bagi 
mereka untuk tidak mengambil dan menerima para kawan (staf) 

yang jahat ... 595 


Larangan menyerahkan kepemimpinan, Peradilan, dan jabatan- 
jabatan lainnya kepada orang yang memintanya atau berambisi 
terhadapnya ... 596 


N 
Yu 


Teniemah 
Riyadhus£halihin 


IV JUAN et 3 ASI ANE LG 
KAA, hal IN 


BAB 1 
Ikhlas dan Menghadirkan Niat dalam Semua 


Perbuatan, Perkataan, dan Keadaan baik 

yang Nampak maupun yang Tersembunyi 
ES Sl I Goals AT hara Y) wal Pn AT 
Po ET Sa as Ta ha NA 1,3 


Allah berfirman, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya me- 
nyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (men- 
jalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan 
menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (OS. 
Al-Bayyinah (98J: 5). 


GE JG SS Ula V3 WI Uh JS 3 LIL dus 
IYv Man 


Allah berfirman, “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali 


2 


tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah 
yang dapat mencapainya.” (OS. Al-Hajj (22): 37). 


Lol yag JIN ALA ga II Sl BU AS Ol J3 JUS JE3 
.Iya 


Allah berfirman, “Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang 

ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.” 

(OS. Ali Imran (31: 29). 

Baros sndri eta 
5 

1 A3 BEAN J5 Ca LAJU BI Goal GEN Ae 


£ & 


Aan SS 18 « G3 Ls as KS Lg « ML JUAN rs) 
li Hun BA 335 dig ala AN Bd setan da 
Pa an MA an ran Mr, 
2 Je 3 MAN AU AE ph GSAKAN CU) IG. Ao 
Ha yaS AI la GI Ajo - FAK 3 ala 
. Pd Pa kd Na 3. 
& Lage JI 2 Mn rel Set Isa 9 ce ge 
SARAN SIN Fasa La GA Lego 


Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al-Khaththab bin 
Nufail bin Abdul “Uza bin Riyah bin Abdullah bin Ourth bin 
Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Ourasyi Al- 
Adawi, dia berkata, Saya mendengar Rasulullah &: bersabda: 
“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap 
orang hanya mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Maka 
barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka 


26 


Tema 
Riyadhus£hatihin 


(pahala) hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa 
yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang 
wanita yang akan dinikahinya, maka (pahala) hijrahnya itu sesuai 
dengan apa yang diniatkannya.” 

Keshahihannya telah disepakati. ' Diriwayatkan dua imam hadits, 
yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al 
Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari dan Abu Al-Husain 
Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Gusyairi An-Naisaburi 
-semoga Allah meridhai keduanya- dalam kedua kitab shahihnya 
yang merupakan kitab (karya tulis) yang paling shahih. 


JI Kel E Laale JA Genap Aa 
Ce 3 ja Ana IS II KASI GAS Ao) BM Ja 
H3 Been AT Je Me, (AH, Rar 
Hb SA EN Kena SA AAA Haa SA 


DES bb ia. G5 : SE et AE aa 


Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah ws, dia berkata, 
Rasulullah sg bersabda, “Satu pasukan hendak menyerang Ka'bah, 
ketika mereka berada di tanah lapang, mereka dibenamkan oleh 
Allah dari pasukan yang paling awal hingga yang paling akhir.” 
Aisyah berkata, aku berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana mereka 
dibenamkan dari yang paling awal dan yang paling akhir sedang 
di antara mereka ada orang-orang pasar dan ada orang-orang yang 
bukan dari mereka?” Rasulullah & bersabda: “Mereka dibenamkan 
dari yang paling awal hingga yang paling akhir kemudian mereka 
akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing.” 
(Muttafagun 'alaihi).?2 Dan hadits ini adalah dengan lafal Al-Bukhari. 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1), Muslim (1907), dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud (2201), At-Tirmidzi 
(1647), An-Nasa'i (1/59-60), Ibnu Majah 4227) dan Ahmad (1/25). Di dalamnya disebutkan, jika manusia berniat 
mengerjakan amal shalih namun dia terhalang dari mengerjakannya maka ditulis baginya pahala sebagaimana 
yang dia niatkan. 

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2118) dan Muslim (2884). Demikian pula dikeluarkan oleh Ahmad (6/105). Di 
dalamnya disebutkan bahwa manusia akan dihisab berdasarkan niat dan tujuannya dari perbuatan baik dan 


2 


3 
4 


AR Tan W 3 LAN JB SE es WI Gb Ati ye, 
ar 2 We SAN Br « 5, Har S3, « ni 
Naa IS Sa LN Kain Fa N 223 


Dari Aisyah «, dia Denga Nabi bersabda: “Tidak ada hijrah 
setelah Fathul | Makkah, namun yang ada adalah jihad dan niat. 
Jika kalian diminta berangkat (berjihad) maka berangkatlah!” 
(Muttafagun 'alaihi). 
Maksudnya: Tidak ada hijrah dari Makkah, karena Makkah telah 
menjadi negeri Islam. 


On na Tk 3 £ 5 2 £ 
Pe ena aa 


Ta Y € Das aya. Lu Haha, 3) ATT « SA 
. Real Wa, S3 (AI Haa LS SA - Y. Ls, 


Lha ola (CDI 


BEA 2 35 3333 Ia UAS sole 33 AI ye wd? olay9 
Kai (AG VI Log Yg Lia EL Hoa ALS Lets SI) 1JLas 
Kara pameran! 


Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Anshari #3, dia ber- 
kata, “Kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan, maka beliau 
bersabda:” Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak 
menyusuri jalan pegunungan dan tidak melewati lembah bersama 
kalian, namun mereka bersama-sama kalian (mendapat pahala), 
karena mereka terhalangi oleh sakit.” Dalam riwayat lain disebutkan, 
“Mereka berserikat dengan kalian dalam pahala.” (HR. Muslim)! 


buruk, kemudian dia akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niatnya ketika dia meninggal. 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2783) dan Muslim (1864). 
Dikeluarkan oleh Muslim (1911) dan Ibnu Majah (2765). 


28 


5 
6 


(ente 
Riyadhus/Shalihin 


Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas 2, dia berkata” Kami 
pulang dari perang Tabuk bersama Nabi &- maka beliau « 
bersabda, “Sesungguhnya ada kaum yang berada di belakang kita 
di Madinah, mereka tidak melewati celah gunung dan lembah 
bersama kita, namun mereka bersama kita (mendapat pahala), 
karena mereka terhalangi oleh udzur.” 


0. 


3 - 0 Pd 
2.2 Bon M5 Pb N - ET OA “Aint ge 
0L59 213 AG « Aa eI er) bau TS ea nama 3 al 03 
R01 Men ena RA 5 NN Ta Na nan Tag ena 
X3 ne Cl Jaka lo Hal Jae Ra os JB Oni 
daa s8 SA Pp sa 030 “5 Rn 2 3 | : 
BUN U c al JUS Up AG LOSS ta Am 3 JS 


ss Ken Kn EN 
ai 3 ai ny 5 : TN e panai 
: Gl elay (Gas L cas Ls Mg 
Dari Abu Yazid bin Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas, dia, bapaknya 
dan kakeknya adalah shahabat, dia berkata, “Sesungguhnya 
bapakku, Yazid mengeluarkan beberapa dinar uang kemudian 
dia bersedekah dengan uang tersebut. Dia menitipkannya kepada 
seseorang di masjid. Kemudian aku datang mengambilnya 
dan aku mendatangi bapakku dengan uang tersebut. Maka dia 
berkata, “Bukan kamu yang aku maksud (dengan sedekahku).” 
Maka hal tersebut saya adukan kepada Rasulullah #, beliau 
bersabda:” Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan 
bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'n.” (HR. Bukhari) $ 
: an ar Br Ren Ae 
HE IS op AN SU Oo Sal oi AAA Bl Gl HE 
STA mt 2 nan 2 an al ga na 
KA BP SAT EA G3 on AS Ui Ea oa NIS ya EA Up 
(AN —i Nan Re Ia 3 Pan 
AE iga BEM Sp SEL JL TAIL AB oi aa) 
2 et 2 Bi kana TP) Bae NN apaan 
SE la Ig GEN 0 MEN S3 Ia AE TAS 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2839), demikian pula Abu Dawud (2508) dan Ibnu Majah (2864). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1422). 


29 


S3 3g 


Pa aa JAN ia Male jan : 
A3 (NY ta Ho GA NJU A3 (Sy sg (db 


3 33 


Sl SKS - "35 LI 233) J6 Sa ds Bau 


Bel Aoi HL Hasi IN Ip JS Asst ME, 36 


4 
jg 


Bad PA : Aa Bl Sa 0 Ya | 2 


pe 


ANE ITN : Se MEN 


PAP AAA ea jaka al 


ale ea Lae Nor AN Ai 


Dari Abu Ishag Sa'ad bin Abi Wagash Malik bin Uhaib bin Abdi 
Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai Al Gursyi 
Az Zuhri », salah seorang dari sepuluh orang yang disaksikan 
akan masuk surga, dia berkata, Rasulullah & datang kepadaku 
pada waktu haji wada' untuk menjengukku karena aku sakit parah. 
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tertimpa sakit 
yang sangat parah sebagaimana yang Anda lihat dan aku memunyai 
harta sedang tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak 
perempuanku, apakah aku (sebaiknya-pent) bersedekah dua pertiga 
dari hartaku?" Beliau menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Bagaimana 
kalau setengah, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tidak.” 
Aku berkata, “Bagaimana kalau sepertiga, wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda, “Ya, sepertiga. Sepertiga sudah banyak —atau 
besar-. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan para ahli warismu 
dalam keadaan kaya, maka itu adalah lebih baik daripada engkau 
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dengan meminta- 
minta kepada manusia. Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan 
suatu nafkah dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, 


30 


Tenemeuh 
Riyadhus£hatihin 


melainkan engkau pasti akan diberi pahala, sekalipun makanan 
yang engkau letakkan di mulut isterimu.” Aku berkata, “Apakah 
shahabat-shahabatku akan meninggalkanku (di Makkah-pent)?” 
Beliau bersabda, “Sungguh tidaklah kamu ditinggalkan kemudian 
kamu beramal untuk mengharap keridhaan Allah kecuali derajatmu 
akan diangkat oleh Allah. Barangkali jika kamu ditinggalkan, kamu 
dapat memberi manfaat bagi kaum (muslimin) dan memberi 
kemadharatan kepada kaum yang lain (orang-orang kafir). Ya 
Allah terimalah hijrah shahabat-shahabatku dan jangan Engkau 
kembalikan mereka ke belakang. Tapi yang kasihan adalah Sa'ad bin 
Khaulah.” Rasulullah & kasihan kepada dia karena dia meninggal di 
Makkah. (Muttafagun “alaihi)' 


GA AA 5 0. ban bei pa ih ELotta 
25 all gan JB JB B3 SL on OKE SA AS 
- 3 - - 5 5 S 3 - aa G 
SEL IG 4 Sio NG SS Il JBL Y WI Op) 

i G : S . 4 & “35 

: Haa ol3, (Lega S3 

Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Shakhr, dia berkata, 
Rasulullah ££ bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad 


dan rupa kalian, namun Allah melihat hati dan amal kalian.” 
(HR. Muslim) $ 


aa PEN AR Rd 

AG Ja LAI Jilid «KAS Ja JP 

tara Praja sat 
Ie HA SE AN Ja 


Dari Abu Musa Abdullah bin Gais Al-Asy'ari, dia berkata, 
Rasulullah #: ditanya tentang seseorang yang berperang karena 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1295) dan Muslim (1628). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2564), begitu juga Ibnu Majah (4143), (Maksud sabda Nabi &&), “namun melihat hati- 
hati kalian”, yaitu perbaikilah amal dan hati kalian dan jangan kalian jadikan perhatian besar kalian tertuju pada 
tubuh kalian. 


37 


ingin disebut pemberani, berperang karena fanatisme golongan, 
dan berperang karena riya'. Manakah di antara perang tersebut 
yang di jalan Allah? Maka Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa 
yang berperang agar kalimat Allah tinggi maka itu adalah perang 
di jalan Allah.” (Muttafagun 'alaihi) ? 


- 


AN) IU EA: ai GANGA oa 5S 33 
1 Oa LB GUN 3 PAI, JA gaes ola 
(ALS JS AS Lan OS SI) BL JG JA lis 


9. Dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harits Ats-Tsagafi, sesungguhnya 
Nabi &: bersabda: ”Jika dua orang muslim bertemu dengan 
pedangnya (berkelahi) maka orang yang membunuh dan orang 
yang terbunuh berada di neraka.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
kalau orang yang membunuh sudah jelas. Bagaimana orang yang 
dibunuh (juga masuk neraka-pent)?” Beliau bersabda: "Karena 
dia juga ingin sekali membunuh sahabatnya.” (Muttafagun 
'alaihi) '" 


Bu JI BIN BE ON Isa TE JB am GA A33 
SR aga Sayan ain 1 PEN NA 
HET DAN AN la AS Na ut 
pena sanga mak jaga - 


Ls 2 & 3 Aam J3 Sp « den JI 


- 


ana ENG 


9 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (123), dan Muslim (1904). (Hadits ini mengajarkan) keharusan ikhlas karena Allah 
ketika berperang agar kalimat Allah itu tinggi. 
10 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (31, 6875) dan Muslim (2888). 


32 


10. 


11 


Teriemah 
RiyadhusXhalihin 


Ss 


s 2 Ba ki AE 3 8s. 8 
LES GA AI AAN TA SI HN Bali ea AS 
seken 


5 o 9 Pa @ AS 0 8-9 RA aan 
Ana nh ds AI AI ii ja (0535) J3 


Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah # bersabda: “Shalat 
seorang laki-laki secara berjamaah (pahalanya-pent) lebih 
banyak dua puluh sekian kali lipat daripada shalat di rumahnya 
atau di pasar. Yang demikian itu apabila salah seorang di antara 
kalian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian 
mendatangi masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk 
mengerjakan shalat dan pula tidak ada yang menggerakkannya 
kecuali shalat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah pun 
kecuali diangkat satu derajatnya dan dihapus satu kesalahannya 
hingga ia masuk masjid. Dan apabila telah masuk masjid maka 
ia mendapat pahala shalat selama yang menahan dia di masjid 
adalah shalat. Para malaikat bershalawat atasnya selama dia 
berada di tempat yang dia gunakan untuk mengerjakan shalat. 
Mereka berdoa, “Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah ampunilah 
dia, Ya Allah terimalah taubatnya,” selama dia tidak mengganggu 
(orang lain-pent) dan belum berhadats di dalamnya.” (Muttafagun 
“alaihi)! Dan hadits ini adalah lafal Muslim. 


Maksud sabda Nabi (s:45) adalah mengeluarkannya atau mem- 
buatnya bangkit. 


Han TB jae EA 
EN SN) IE IE IE ea Se IN Is 
LE tel Pe Han dah Iga daan west 
1 GS alan Bi Is TE ae da IS 
Eta Tg RO WS JUS JAS Kania JI una AA 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (647) dan Muslim (272/649). 


35 


11. 


Ll pa PA IG AS an 
Lane HE (Gi EU 3 


Dari Abu Al-Abbas Abdillah bin “Abbas bin Abdul Muthalib #3, 
dari Rasulullah &:, beliau meriwayatkan dari Rabbnya, Tabaaraka 
wa ta'aala. Dia berfirman: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan 
kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barangsiapa 
berniat mengerjakan kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya, 
maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. 
Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, 
Allah mencatatnya sepuluh sampai tujuh ratus kali kebaikan atau 
lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan, tetapi ia 
tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan baginya satu kebaikan 
yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dia 
mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan.” 
(Muttafagun 'alahi).'? 


g 


AA gay AMA gi AP gd KE WA 2 A3 
SIS S3 SEX NE GILA pi tg al Op25 Lia 2d 
Sa JAN HA BASA ANA IE NETANGAT 25 
ON YAN SN IN AAN oa Ia Kam AU YAI ella 
La Ob Oh IS ipa JAS ala 
AL PAN 2 NU KS JA 
“eyang 


A 


PAN Tn Hera ar 
Sh AE pad, — SI IG US SG 215 Lg3, 


AN 


S 
gg 
Ik 


ol 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6491) dan Muslim (131). Dan di dalamnya disebutkan bahwa barangsiapa yang 


berniat mengerjakan kebaikan maka ditulis baginya satu pahala kebaikan walaupun belum mengerjakannya. 
Dan jika ia berniat mengerjakan keburukan kemudian dia tidak jadi mengerjakannya demi mengharap wajah 
Allah, maka ditulis baginya pahala satu kebaikan. 


34 


12: 


(ena, 
RiyadhusShalihin 


Oa Kla BALA TI, JAN SP AS laga jus 
215 Mal Os Sl ES 3 Ah udipi ui atu 
AA Sa BN LN aa daa IU G3 
SNN ENG Fa ng is din Jb gala 
bag ea JAN Sa ls WA IS ala) PI 23 
SAS MN ia Tn tp SN IL Ih es yi JA 
SG ln ng SB UE aa Lg tele SSI 
BIAN AA ga AE ES ea Ya AS da 
SA Al SS SIG SS Hy HA ga LAM Eh 


- Pe - - & o 
3 se 2 0. Pe | ah 0 Sar 3 22 
Oles "  . YA LT wo aa Pu Lo Ls Sa 
"3 - - 3 2 20 . 


o£ Ea 2 03 ag - G 3 5 : sa 0 La 3 
HA HA Ira Serta AAN MEJI J3 Lgia SA 

0.3 3. 5 S.T P4 C3 pg 9 ara - PI 
ata LAS AA Opa C5 333 A SI 5 Ip JS ea 


Haa TP aNa 4 sg an F Lo. Aa Ai 
Ta SS AMI Ia GUE 4 am IAI el UK 


2 LS an IA 2 -g Pa Tania 2. 9 0 0 san ea 
0. Can ta pan oa 2. 3 Maru 
HA JB BENU US SEL SL GRAN ENEN nhea 


- 


AL TON Dean KAN BI NE Ga Pa TE RD: 
TPS LE IU A3 Alat SS SG ES SA abu 


EA 


- 
kg 
- 


Lo CL 0g AA, El 
ea dita (Go GA LN EU 


Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab 
#3, dia berkata, saya mendengar Rasulullah #6 bersabda: "Telah 
berangkat (bepergian) tiga orang dari golongan orang-orang 


35 


— 


sebelum kalian, sehingga mereka terpaksa untuk menginap 
di sebuah gua, kemudian mereka pun memasukinya. Maka 
runtuhlah sebuah batu besar dari gunung sehingga menutup 
pintu goa tersebut. Mereka berkata, “Sesungguhnya kalian tidak 
dapat keluar dari perangkap batu ini kecuali kalian harus berdoa 
kepada Allah dengan perantara amal shalih kalian.” Maka salah 
seorang dari mereka berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
memunyai dua orang tua yang telah lanjut, aku tidak minum di 
sore hari begitu juga aku tidak memberi minum keluarga dan 
budakku sebelum mereka berdua meminumnya. Pada suatu hari 
aku mencari kayu di tempat jauh sehingga aku tidak kembali 
kecuali keduanya telah tidur. Kemudian aku peraskan susu untuk 
minum keduanya namun ternyata keduanya telah tidur. Aku 
enggan membangunkan mereka berdua (khawatir mengganggu- 
pent) dan aku tidak memberi minum keluargaku dan budakku 
sebelum keduanya minum. Maka aku berdiam diri -sedang gelas 
susu masih berada di tanganku- untuk menunggu keduanya 
bangun hingga waktu fajar sedang anak-anakku menangis di 
bawah kedua kakiku (karena lapar). Kemudian mereka bangun 
dan meminum susu tersebut. Ya Allah jika aku melakukan itu 
semua karena mengharap keridhaan-Mu bukakanlah batu besar 
ini untuk kami!” Maka batu tersebut bergeser sedikit namun 
mereka belum bisa keluar. 


Orang yang kedua berkata, “Ya Allah sesungguhnya pamanku 
memunyai anak perempuan. Dia orang yang paling aku cintai. 
Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku begitu mencintainya 
sebagaimana seorang laki-laki begitu mencintai wanita.” Maka 
aku ingin berhubungan intim dengannya, namun dia menolaknya. 
Hingga datanglah musim paceklik, dia mendatangiku dan aku 
memberinya seratus dua puluh dinar uang dengan syarat dia 
harus menyerahkan dirinya kepadaku maka ia pun menyetujuinya. 
Ketika aku ingin melakukannya.” Dalam riwayat lain disebutkan, 
“Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, “Takutlah 
kamu kepada Allah, jangan engkau robek cincinku" kecuali 
dengan cara yang benar.” Maka aku tinggalkan dia, sedangkan 


Cincin adalah kiasan dari kemaluan atau selaput dara. Sedangkan yang dimaksud dengan cara yang benar 
adalah dengan menikah sacara syar'i. (Dalil Al-Falihin, 1/84). 


36 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


dia adalah orang yang paling aku cintai dan aku relakan emas 
yang telah aku berikan padanya. Ya Allah jika aku melakukan 
itu semua karena mengharap keridhaan-Mu maka bukakanlah 
batu besar ini untuk kami!” Maka batu tersebut bergeser sedikit 


namun mereka juga belum bisa keluar. 


Orang yang ketiga berkata, “Ya Allah, aku mempekerjakan 
beberapa orang pekerja, semua aku beri upah kecuali satu orang. 
Dia tidak mengambil upahnya dan pergi. Maka aku kembangkan 
upahnya hingga menjadi banyak hartanya. Setelah beberapa 
lama dia mendatangiku dan berkata, “Wahai Abdullah, bayarlah 
upahku kepadaku.” Aku berkata, “Semua yang kamu lihat 
adalah dari upahmu, seperti onta, sapi, kambing dan budak.” 
Dia berkata, “Wahai Abdullah, janganlah kau mengejekku.” Aku 
menjawab, “Aku tidak mengejek kamu.” Maka dia mengambil 
semua dan menggiringnya serta tidak meninggalkannya sedikit 
pun untukku. Ya Allah jika aku melakukan itu semua karena 
mengharap keridhaan-Mu, maka bukakanlah batu besar ini 
untuk kami.” Maka batu tersebut bergeser sehingga mereka 
dapat keluar kemudian pergi. (Muttafagun “alaihi)." 


BAB 2 
Taubat 


AA Gp Kak SS Ip 3 J (aa Zh TAI HUI JE 


da Bea 1 Ian BLS Laga gt 


- 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2215, 3465) dan Muslim (2743). Di dalamnya disebutkan bahwa sesungguhnya 


keikhlasan merupakan sebab jalan keluar dari kesusahan. 


37 


Dat G Pn an ana PA ab PAI NN NU 8.5 
Ha UNS aa Ob WII NY ol ya ol sdh, 
S S P3 Nah 

na 


TKP sen 8 . Pn asn Pee Ag NA na o AA 
Ga Op «BNI ka Sao) Ubi ane GAS Ka IS Ol, 
KEB Do NBA Ba Sen Gea ea ee BT dn 
S3 Ab LSIS Of CA an) og gL VU SIS Ob «Lala GS ja 
A4 —- 29 HP ate na Oa AS NN 0 X0 Se o 7 
mang» Ui All Anne SSS Ola Kagas bb Il ara LA oya 
og -0 P Pan 


A 
Inn 0 Bu Dat LA rn 2 o PF : 
JA Ie Hepi LALU Ia DES 0 HI ea Ia Hi 


- 


3 LAN SAN 2 Aa aa :6 Ta 0 AE 

SESI JYS AU 89. SUSI ads ag SI MS 0 GI 

" kg sara F bad 2. "aji S 7 La n 
ayal yena AS NI PA AI 

Para ulama' berkata, “Taubat dari semua dosa wajib hukumnya. 

Jika maksiat terjadi antara seorang hamba dengan Allah, dan 

tidak berkaitan dengan hak-hak manusia maka syarat taubat ada 

tiga, yaitu: 

Pertama: Meninggalkan kemaksiatan 

Kedua: Menyesali perbuatannya 


Ketiga: Bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika hilang salah 
satu dari ketiga syarat ini maka taubatnya tidak sah. 


Namun jika maksiat berkaitan dengan hak-hak manusia, maka 
syarat taubatnya ada empat, yaitu ketiga syarat di atas, dan 
membebaskan diri dari hak orang lain, jika berupa harta atau yang 
semisalnya maka hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya. 
Jika berupa tuduhan dusta atau yang semisalnya maka hendaknya 
mempersilahkannya untuk menghukum atau meminta maaf 
kepadanya. Jika menggunjing maka dengan meminta kehalalan 
darinya. Taubat dari semua dosa wajib hukumnya. Jika seseorang 
bertaubat dari sebagian dosa, maka taubatnya sah dari dosa 
tersebut menurut ahli hag. Sedang ia wajib bertaubat dari sisa 


38 


13, 


15 


Terjemah 
Riyadhushalihin 


dosanya. Telah jelas dalil-dalil dari-Al-Gur'an, As-Sunah dan 
ijma' umat tentang wajibnya taubat. 


pi ayah (SL OjiehAI CI Lag SI JG Ju 
In 


Allah berfirman, “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, 
hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (OS. An-Nur 


(24): 31). 
OF pal In SS AAL JUS J3 


Allah berfirman, “Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb 
kalian dan bertaubat kepada-Nya.” (OS. Hud (11): 3). 


TA aa GP MI BINA Gal GT JL IU, 


Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada 
Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). (OS. 
At-Tahrim (66J: 8). 


» rr Pn AN ke sa 1 F 3 - £ NP. & Oia 
SL UB) 135 B3 al JS Ea SEM Gha 353 
aga ag PA ng 3 25 &. 2 aa 

“Ge olay (Ga Seri Ia ASI Sl SI Lal, MI AKN 


Dari Abu Hurairah, dia berkata Aku mendengar Rasulullah # 
bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada 
Allah dan bertaubat kepada-Nya tujuh puluh kali lebih dalam 
sehari.” (HR. Al-Bukhari).'s 


ID) Ba Ja JET K3 SO ya 33 
Aa & 


ag Ga Hn pa 3 Da SB BAE AI II «EN 


ab 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6307) 


14. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani berkata, Rasulullah &: 
bersabda, “Wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah dan 
beristighfarlah kepada-Nya, karena sesungguhnya aku bertaubat 
seratus kali dalam sehari.” (HR. Muslim). 


£ 90. 


aga 2 Lena Sa - aa “A 
Pad al Ig ang HI mg ri ye 0 ya aa 3 


2 ia Ge ea SANG NN 
Ia ae AR AI EM Syah JUS JUS — Bip 


5 2 2 MAN US Te - T- Te 23 4 
Lada ja (GB ya alel a33 ot AE batin SAH 
SE bag HT aa PN MA LAN Pem EA 
SAN Ip IN SA ol Kaji 3 AN AN) Ia Rp 3 

£. TANK LA LN Re 20 Oa Ta Pa ES Fa 3: Daan 
sma Alp33 Mala Welep ala LALU DB 24 Aleh Us OS 


Sa Oman an na Ae Ma 
GA cal Ia Jaa A33 UB 3 Ela Fpi BU «Lea 
5 


, #0. NI - aan Len An So Ban Teen 
MAN GAS Ia JU 3 Agenda AS «sae LAU Ls ja SI MIS 
: PA On NG Et 

Na Ba oya Uas ! Cg Ll, Geet Kal Pa 


15. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Anshari pembantu 
Rasulullah dia berkata, Rasulullah &- bersabda, “Sesungguhnya 
Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hamba melebihi 
kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang menemukan 
hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir.” (Muttafagun 
falaihi). 

Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Allah sangat bahagia dengan 
taubat seorang hamba ketika ia bertaubat kepada Allah melebihi 
kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang mengendarai 
hewan tunggangannya di padang pasir kemudian lepas darinya, 
padahal makanan dan minumannya ada padanya sehingga 
dia putus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan 
tiduran di bawahnya, sedang dia telah berputus asa dari hewan 


16 Dikeluarkan oleh Muslim (2702), begitu juga Abu Dawud (1515). 
17 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6309) dan Muslim (2747). Di dalamnya disebutkan anjuran untuk cepat-cepat dan 
bersegara untuk bertaubat, karena taubat adalah kemuliaan di Sisi Allah. 


40 


16. 


17. 


Teniemuh 
RiyadhusXhalihin 


tunggangannya. Ketika dia dalam keadaan demikian tiba-tiba 
hewan tunggangannya berada di hadapannya, maka dia segera 
mengambil tali kekangnya. Kemudian dia berkata karena sangat 
bahagianya, “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah 
Rabb-Mu.” Dia salah (ucap-pent) karena terlalu gembira.” 


- 
03 £ 


BAN 2 GA omi AE AA 
ba aa aa nya Kang Ta Me AT 1) “lie 
ay gpp Iga JAE SIS AL JH pmd GI MI AN 


Dari Abu Musa Abdullah bin @ais Al-Asy'ari, dari Nabi # 
bersabda, “Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya di 
malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang 
hari. Dan Allah z membentangkan tangan-Nya di siang hari 
untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam 
hari hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya.” (HR. 
Muslim). 


0. 


BLESS GE 30 HE Ia -ot JR BA 3 
» eka alay (ale RUN SG ak Iya Jak 


Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah &£ bersabda, “Barang- 
siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah 
la maka Allah menerima Ni (HR. Muslim). " 


an 


Dikeluarkan oleh Muslim (2759) dan An-Nasaa'i dalam As-Sunan Al-Kubra (11180). Dalam hadits ini terdapat 
penetapan bahwa Allah memunyai tangan, dan tidak ada yang mengetahui hakikat dan kaifiyatnya selain Allah. 
Dan tidak boleh bagi seorang pun menyangka bahwa tangan-Nya seperti tangan-tangan kita, karena Allah 
tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya baik dalam dzat maupun sifat-Nya. Dan dalam hadits ini juga ada 
penetapan bahwa Allah bahagia sebagaimana yang pantas dengan kemuliaan dan keagungan kekuasaan- 
Nya. Sesungguhnya kebahagiaan Allah tidak sama dengan kebahagiaan para makhluk. 

Dikeluarkan oleh Muslim (2703). 


47 


Bag DI saat EL AE an KAN UR Naa al 
2 (GEA SU AI A3 JI kal ON) 1JB GE Al 3 « 
ANT Maa Ki 1 3 
AGE EA 1JE3 LI 
18. Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab 
#2, dari Nabi &, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah :-: me- 
nerima taubat seorang hamba selama nyawa hamba tersebut 


belum sampai kerongkongan.” (HR. At-Tirmidzi, dan dia berkata, 
“Hadits hasan.”)? 


LA 3 IL Pa JS Oa LA Aa 35 
3 JUS pel Aa TKA Ker Gak 


ai S3. an ee 


- 


dn pintas abc aya 


Pn 
has 


Aa. aa me 2 es ene ba Se di 
BI ES Hg Sih AS JA 


8 4 


z 


Tee Iis Dosa WA Site PO ia 
PA SB (G2 Ip Ii BE MU age Pari 
LIL PUS JA Ed M9 B3 oi Us SU Abipn Ip AA 

He NA, SAN Tg GAN SAI IE 2S dir 
PENA TA (GAN ag LAI Ya Ha BA LA JG 


20 Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (3537), Ibnu Majah (4253) dan syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih 
Sunan At-Tirmidzi (3537). 


42 


19. 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


Bni BE 3 LSG Sg jl an Ea HA Ga Lb 555 
aa AI AS — Ka jg SI 1 an ara 3 


Pa 


Pa 2 5 BIKE AAN Longaa ENG AMAN HE Ag 


Aa knare Eyas) TP 23 Sasa Ap3 ata 


Dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata, “Aku mendatangi Shafwan 
bin Assal untuk bertanya kepadanya tentang masalah mengusap 
sepatu, maka dia bertanya, “Untuk apa kamu datang ke sini 
wahai Zirr?" Aku menjawab, “Untuk menuntut ilmu.” Dia 
berkata, “Sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya 
untuk penuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang ia lakukan.” 
Aku berkata, “Sesungguhnya aku merasa ragu tentang mengusap 
sepatu setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan engkau 
adalah seorang dari kalangan shahabat Rasulullah &:, maka 
aku datang untuk bertanya kepadamu, apakah kamu pernah 
mendengar dari Rasulullah &: menyebutkan tentang hal ini? Dia 
berkata, “Ya, beliau Memeanbkan kami untuk tidak melepas 
sepatu-sepatu kami ketika safar selama tiga hari tiga malam 
kecuali karena junub. Namun (kami tidak melepas sepatu) 
karena buang air besar, buang air kecil dan tidur.” 


Aku berkata, “Apakah kamu mendengar beliau menyebutkan 
tentang hawa nafsu (cinta-pent)? Dia menjawab, “Ya, kami 
bersama Rasulullah #: dalam suatu perjalanan, ketika kami 
duduk berada di sisi beliau tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang 
memanggil beliau dengan suara yang keras, “Hai Muhamaad.” 
Maka Rasulullah #: menjawab dengan nada suara yang sama 
tingginya, “Ya, kemarilah.” Maka aku berkata kepadanya (Arab 
badui), “Celaka kamu! Rendahkan suaramu sesungguhnya 
kamu di sisi Nabi. Sungguh kamu telah dilarang dari hal ini 
(meninggikan suara di sisi Nabi-pent).” Dia menjawab, “Aku 
tidak akan merendahkan suaraku.” Arab Badui tersebut berkata, 
“Seseorang mencintai suatu kaum, namun ia tidak bisa mengejar 
(amalan) mereka?” Nabi bersabda, "Seseorang akan bersama 
orang yang dicintainya pada hari kiamat.” Beliau masih saja 


berbicara kepada kami hingga beliau menyebutkan sebuah pintu 
yang ada di barat yang lebarnya sejauh perjalanan empat puluh 
atau tujuh puluh tahun.” Sufyan, salah seorang perawi (hadits 
ini) berkata, “Dari arah Syam.” Allah, menjadikan pintu itu 
selalu terbuka untuk bertaubat sejak Allah menciptakan langit 
dan bumi. Pintu tersebut tidak akan ditutup hingga matahari 
terbit darinya (arah barat-pent).” (HR. At-Tirmidzi”' dan yang 
lainnya, dia berkata hadits hasan shahih.” 


apa K3 Sial maa A3 
Sana inna Ba J3. dm Jak. pn giaa 
AA Se Jin Ha YA Mw RAS 
IE AN BDS Je EN AN 


is lis ai 3 Sa S aa) sa JA Uas J3 (3 
SAN NA et dal sen AN ol Petdyg 
SALA LA Sa AN AS 25 GR Lah AN GE 
LG Aa esa KG SIB ALAN Ku LAI KA 
Bas oa Om ama 
Ibas 5 Kera ga 5 aa aa GA Sa apa 
Atasan Pee TOR PAK AA te J5 SM 35 “Ia 
Dahan Gan Gj KN EA st 3 AN 3 3 
43 al 3 Pemai 3 2. 9 —& 


21 Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (3535, 3536) dan An-Nasaa'l (1/83). Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam 
shahih Sunan Tirmidzi (3535). 


44 


20. 


Tenten 
RiyadhusShalihin 


' (ea 5 dan IA bea SG aa 
Jp aa Hota AJ D 2 
Ja Sa IMA ab BIA ut ik 

AK apn SB) alay 3 (GI yaa 


Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri sesungguhnya 
Nabi -: bersabda, “Pada umat sebelum kalian ada seorang laki- 
laki yang telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa. 
Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling pandai di 
antara penduduk bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada 
seorang Rahib (ahli ibadah). Kemudian ia mendatanginya dan 
berkata, “Sesungguhnya ia telah membunuh sembilan puluh 
sembilan jiwa, apakah dia memunyai kesempatan bertaubat? 
Rahib menjawab, “Tidak.” Maka ia pun membunuh rahib tersebut 
sehingga korban pembunuhannya genap menjadi seratus. Dia 
bertanya lagi tentang orang yang paling pandai di antara penduduk 
bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang alim. Dia 
berkata, “Sesungguhnya ia telah membunuh seratus jiwa, apakah 
dia memunyai (kesempatan) bertaubat?” Orang alim tersebut 
menjawab, “Ya, dan memangnya siapa yang dapat menghalangi 
antara dia dengan taubat? Maka pergilah kamu ke tempat yang 
begini dan begini, karena sesungguhnya penduduknya beribadah 
kepada Allah, maka beribadahlah kamu bersama mereka. Dan 
kamu jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu negeri 
yang penuh dengan kejahatan!” Orang itu pun lalu berangkat, 
hingga ketika ia telah mencapai setengah perjalanan datanglah 
kepadanya kematian. Maka malaikat rahmat dan malaikat adzab 
berselisihlah mengenainya. Malaikat rahmat berkata: “Dia datang 
dalam keadaan bertaubat dan menghadap sepenuh hati kepada 
Allah.” Malaikat adzab berkata:” Dia belum pernah melakukan 
satu kebaikan pun.” Kemudian datanglah malaikat lain dalam 
rupa seorang manusia, maka mereka mengangkatnya sebagai 
penengah (hakim). Maka dia berkata: “Ukurlah jarak antara 
dua negeri itu, ke negeri mana ia lebih dekat, maka ia menjadi 
penduduknya.” Lalu mereka pun mengukurnya dan mendapatkan 


45 


orang itu lebih dekat ke negeri yang akan dituju, maka malaikat 
rahmat pun mengambilnya. (Muttafagun'alahi).” 


Dalam satu riwayat di dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan, 
“Maka dengan negeri yang baik dia lebih dekat satu jengkal, 
sehingga dia dijadikan penduduk negeri yang baik tersebut.” 
Dan dalam riwayat Shahih Al-Bukhari juga disebutkan, “Maka 
Allah & mewahyukan kepada negeri ini (yang penuh dengan 
kejahatan-pent) untuk menjauh, dan kepada negeri ini (yang 
penuh dengan kebaikan-pent) untuk mendekat. Kemudian 
Allah & berfirman, “Ukurkah antara keduanya.” Maka mereka 
mendapati dia lebih dekat satu jengkal dengan negeri yang baik. 
Maka ia pun diampuni.” Dalam riwayat yang lain, “Maka dia 
condong dengan dadanya ke arah negeri yang dituju.” 


PE AA 


Ah ai mo 


Iron 2 LAI sh. Mn sed Neng K3 


05. 


HE SA AB Pk SL ba dehe H3 AE 

nya sea dp BO sad 
PE IE AAA Hi HE IA HA AE AS Oni 
ea angan 

aa ab A3 FA 
AA SS ats Sala 5 In uan FAN VI SAR dari 
5 GA Ji 3 WAR JI yaa si Las LA PNP 


22 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3470), Muslim (2766) dan begitu juga Ibnu Majah (2622). 


46 


Terjemah 
Riyadhus/Shatihin 


Ana it SAE AE bana ia MIE ah BEAN Il 3 
Tang Li Ian ai PAS dea 
Ba Hi yA sa Saad Ma « P3 bag data 
Y, Ts An Im &) Osaka « Ki Sa 3 Hn Ii 


2 


ta Ir Ns Je Ol Oi 33 jas SES anna 
ana Ia mean ES 
Ke ab on LI 2 na as Nda 
S sasl Eiab, TA pad B3 Ta AT NN HB AS 


. 
Pan “ad 


ME BU Ha 3 ya da ba Sai 
naa - Nee sanga 


- 
tri 


Pe gaa z AS Ipa kah sa 4 na SE 
Sa di pg ah sar ah aa 

SAN IBAN AN LA ah. OS ja 
Bea aan ATA 
aan Ai Ba 


- 
- 


Ao inboabi ee: : 
daa naa 5 si 
Ne GE ala KEL 


Ie 


Yk 3 Tea ud p en “Tak 

Gi DE Ja ds Jt PGI aa da La 5 eh 3 

AB aa Ia Bu A9 WLAN IR AI yA BB (GAS 
. La . 2 n £ As : 

OB 0 


Ap Ia SAE AE JI Ips DI Ak las Jb 
Me ah ega da SAS SA Sala Has 
1 dp 1 Gb JAS Ae Jatah 
Ab AJ As be Jua Aa bas Ss 

ja as 5) SAS Lo aa 2 Het 
da ab ya Potitas Ganas Aa 
“tag Sala Lan LS OI Oya, d baik aka sela 
AT S heyayan IS ad jak, 425 HAN paka Jas 


o 


Je AN IS A3 Ll EN ali Ho Na aula 
Par JD) 
Men LE IE Tab US ES 
na 


kakak 


Ibis ga ia hasi An GE Jo Li 


na ai Ann 


& 
kala 


BEE 1 Jas ca 5 Ela 


48 


An Ge aga 

Ml ak Ai SA IIA UN HI dis Is JB. 
BER La it HI UUS HAB LA ip II (As 
die Sa DEV 3 DE AA lia J3 3 SI 
J5 Makalah SS SLS aa All SEA La 
3 — Ie Pagar PIL dl JB Dl 
Aa Gaia gal Ya aa Ol Ea dya, 
Le Jia Ui Ia «la CJ yan aa Ka Hi 


Iotag GA 3 33 2 LS LA ab ade Ja 


Da 3 


Laga bi WA yA yo SA Jt CA Op 
ae & AT Sa UN SAE 2 2 Je 
SL 3 SAN BEAN HE SES Ia op Ia DI K6 
Aa NA Se ea 
Kap AA genta US pit In JAS SA 


4 
ai 
- 


261 Taat 


SAE Falah PN LA RUU, WI 
IS AKG SAN 3 Sbb Gombal GG Diah Ian 
aa SA BA al 
2 MN Sa Ia 
SES SAN GG GI 3 AS AE EN Gb Sa 
SEA Soabd GA Ie GAP S5 Jl Na AS 
“Il sp RAN 53 P Jail jaan Sa 


49 


AS Bun bis NN WI aa Sans 
TIME DS ES gg Toe II CA Al ja 
OB Emas kari Masi HI TE IG Sai LK 
5) kya Ipa BA UB Ja Eta 253 
Ia JAS TA, Tah pala pad Ia LI YAN IS Ia G5 
MEN ne SN GIS NA  la da 
Sa aus Op SA. LS 3g SL la Ia ES AI S6 
Wp oya ala Ti Salad Ip Air HS Iga SKS Tp 
Ga Da MEN GUA CINA 


4 
(7 


Samba DAN Ela G) : Ma Pe 
AT Usah SI Is eta data 5) SAI SE 
Ng Y Jai Ju AA Sis GEA GE DAYS ss 

JAN ba. SS Jing GT H2 IE KN AA 
Akte j3 SN aA 
Ia Ia IG AS ad Ig Aj Sih Ta 
IIip WE AS BE ab 
IG Wala er ISA Jae DI HERI 
PAN JAR BI ih tag IDE Wa Ia DE ALS 


- 
- 
0G 


AA yi Ja GAN Os AAS SATA A3 AI Ogan MSN 


Das. AN Ns £ AI ai 


ESA 


na IL Ha Lag HE 22 AMI Yaa Ls sesi Ya ea 


50 


Terjemah 
Riyadhus/Shatihin 


50 2, 


JI is An ii SEA SA JB Ui SEE On 
na 
JIE TES 3 Ia Ab HE ai aan AI 
aU Naa Pa 

BIP DS H3 Sa En NN GE 
Mason beroda ntah 
Ab ya ak dn aa Ha SIN Iyan GI ade 
bapa SS JS AS EA IAI LAS AA D2 
KE EA AN Ia HA 3 INI AS 
Gp Chat Gb ali Ul HAN Ia Gal DAN OS 


8 0 


Degan SULI L AlI sang 2bl Pora Anya “1 3 e PEP 
Pa AT da Abi AL « Ke j3 En « Ika 
di 53 II ban BA SA HP . Sae 


Kg 


ES IA AN Ja BL Ke S3 Aa la 
Bal Pa Sdn 25 Mx Ir inih A3 

AN BUG ISIS IE Soal Ia J5 
ia M3 Gp A3 SEE AN Upi da SAS US LAS JG 
An Sa SI (OA SAN RA AA SU an 
3G kal ate In je MD Pa 
Ky Pa alas 1 1G SEA JEEA G ja 21 da 


51 


Ia adl Jaan GRASI Gp ELISA aa SA 
II Sop IE A3 GA NI ES Ju AN 
IA Ss. (ON 3 3 SU yak SE SAN) Se 
JA JS VJ 1233. Pa ak 

Giga» SA Gia MEA NI ai Se Ia SA 
IA Kenal Io SE JI Gi Pe aan 
CA 0 BEAN ya Ula j2 Bd Ii SI 5S 
AN Ip A Gg JAN Ja Sa SB AR Tas SA 
2638) JL Op ae AR ab IA eat 


al ae Ta ani) AANG ai SA pr An) 


- 
- kg 


AAS Sal LI Pr 3 Sa Pa Nan 
SI MAA di 25 Up GAN Rea SA 
Ia BE 1 Lah, LAS JG NA IN sana 

Di id PA AI AAA Ang Dias 

In G1 IS Sad Sa tas SMS 4 AS GAY SI 


AN) Jus AI TES AT IS Se » Ws Gil JE ls 


Lae HE BIL bab ana Ig 
15 Ga Opa Nas Pengara bera AG 5 EI Parit 
(aa ka) of ap AN Ip Ha 25 sp 45 pas 
kat Da 33 Bend LIL US LAS SE LAN-00 


52 


21. 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Pan 


Lala Ad ARA MRI Dila Inn SE B8 AM Ipa la Ii 
LIA IE Bli ad IKAN 33 EA ea Iga, 


JB hi ye? “ Bing 8 3 IL Lk ag 2. 
ye alas Calls 2 A33 sal yaaa AE Sedi IN A83 | 


Ji) PAN IN EA ser Ge an 


Ol Lam — S3 pi en SP SAE Bl) 33 


Tag as BB LAN BMA ja ab YA Hala 33 


as SAS ES Ab An 


Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dan dia adalah penuntun 
Ka'ab «5 di antara anak-anaknya ketika Ka'ab buta matanya, 
dia berkata: “Saya mendengar Ka'ab bin Malik #8 menceritakan 
kejadian berkenaan dirinya ketika tidak mengikuti perang 
Tabuk bersama Rasulullah x: Ka'ab berkata, “Saya tidak pernah 
absen dari peperangan bersama Rasulullah #&: sekalipun kecuali 
pada perang Tabuk. Dan pada perang Badar saya juga tidak 
mengikutinya, namun beliau tidak pernah mencela seorang pun 
yang tidak ikut perang tersebut. Karena pada waktu itu beliau 
keluar bersama kaum Muslimin hendak menghadang kafilah 
dagang Ouraisy, namun Allah mempertemukan mereka dengan 
musuh-musuhnya (untuk peperangan) tanpa terencana. Sungguh 
aku juga ikut bersama Rasulullah #: pada malam Bai'at Agabah 
bersama Rasulullah #&: ketika aku berjanji setia kepada Islam, dan 
aku lebih menyukainya daripada perang Badar, walaupun perang 
Badar lebih sering disebut-sebut oleh manusia daripada malam 
Bai'at Agabah tersebut. Adapun keadaanku pada waktu aku tidak 
ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah #s tidaklah lebih 


53 


kuat dan lebih ringan (mudah) daripada keadaan pada perang 
(Badar-pent) tersebut. Demi Allah sebelumnya aku tidak pernah 
sampai memunyai dua hewan tunggangan sama sekali hingga 
aku membelinya pada perang tersebut, dan tidaklah Rasulullah 
#£ ketika ingin berperang kecuali beliau merahasiakannya dengan 
(mengisyaratkan kepada tempat-pent) yang lain, kecuali pada 
perang Tabuk ini. Rasulullah &: berangkat berperang pada musim 
yang sangat panas, menempuh perjalanan yang sangat jauh dan 
melewati padang pasir serta berhadapan dengan jumlah pasukan 
musuh yang sangat banyak. Maka Rasulullah x: menjelaskan 
kepada kaum Muslimin perbekalan peperangan ini agar mereka 
mempersiapkan perbekalan untuk perang tersebut. Dan beliau 
juga menyampaikan kepada mereka tempat yang akan dituju. 
Kaum mulismin yang ikut bersama beliau banyak sekali sehingga 
tidak cukup ditulis di dalam satu buku induk.” Ka'ab berkata, 
“Maka sedikit sekali kaum laki-laki yang hendak tidak ikut 
(peperangan ini-pent) kecuali dia mengira bahwa yang demikian 
tidak akan diketahui selama tidak turun wahyu dari Allah (yang 
mengabarkannya). Rasulullah &- berperang pada waktu buah- 
buahan sedang matang dan nyaman bernaung di bawahnya, maka 
aku pun lebih cenderung kepadanya. Rasulullah £&: dan kaum 
muslimin bersiap-siap. Aku pun juga berangkat (agar kelihatan) 
ikut persiapan, namun ketika aku pulang aku tidak melakukan 
apa-apa, dan aku berkata dalam hati, “Seandainya aku mau, bisa 
saja aku melakukan hal itu. “Dan keengganan saya terus belanjut 
sedang manusia masih saja terus-menerus bersemangat (untuk 
persiapan). Di pagi harinya Rasulullah #&- dan kaum muslimin 
mulai berangkat sedang aku tidak mempersiapkan apa pun. Aku 
juga ikut berangkat kemudian pulang lagi dan aku tidak melakukan 
apa-apa. Keadaan demikian terus berlanjut hingga pasukan 
bergerak cepat. Saya sempat berkeinginan untuk mengejar hingga 
aku dapat menyusul mereka. Betapa beruntungnya jika aku 
melakukannya. Namun ini tidak ditakdirkan oleh Allah untukku. 


Ketika aku keluar di antara manusia setelah keberangkatan 
Rasulullah sz, aku sangat sedih sekali karena tidak ada orang 
yang dapat dijadikan tauladan (yang tidak berangkat), kecuali 
orang yang diindikasikan sebagai munafik. Atau seseorang 


Tenemah 
RiyadhusShalihin 


yang udzur (berhalangan) karena lemah. Rasulullah & tidak 
ingat tentang aku kecuali setelah sampai di Tabuk, ketika beliau 
duduk di tengah-tengah kaum muslimin waktu di Tabuk, beliau 
bersabda, “Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik?” Seseorang dari 
Bani Salimah menjawab, “Wahai Rasulullah, dia tertahan oleh 
burdahnya (kain selimut tebal dan halus) dan melihat kedua sisi 
badannya.” Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya, “Sungguh 
buruk apa yang kau katakan. Demi Allah, Wahai Rasulullah kami 
tidak mengetahui tentang dia kecuali hanya kebaikan.” Maka 
Rasulullah #&: kemudian diam. Ketika dalam keadaan demikian, 
beliau melihat seseorang (di kejauhan) berpakaian putih yang 
berjalan di antara fatamorgana. Beliau bersabda, “Dia adalah Abu 
Khaistamah,” dan ternyata dia memang Abu Khaitsamah Al- 
Anshari, orang yang pernah bersedekah dengan satu sha' kurma 
kemudian dicela oleh orang-orang munafig. 


Ka'ab berkata: “Setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa 
Rasulullah &: telah kembali dengan pasukannya dari Tabuk, maka 
datanglah kesedihanku, lalu saya mulai memikirkan bagaimana 
sekiranya saya berdusta. Saya berkata (pada diriku-pent), 
“Bagaimana caranya supaya dapat terhindar dari kemurkaannya 
besok?” Saya pun meminta bantuan untuk menemukan jalan 
keluar dari kesulitan ini kepada setiap orang dari keluargaku yang 
memunyai ide yang cemerlang. Setelah diberitahukan bahwa 
Rasulullah &: telah tiba maka lenyaplah pikiran bathil dari diriku, 
sehingga saya mengetahui bahwa saya tidak dapat menyelamatkan 
diriku dari kemurkaan beliau selamanya. Oleh sebab itu saya 
bertekad untuk mengatakan dengan jujur. Rasulullah &« tiba 
di pagi hari. Apabila beliau datang dari perjalanan, maka beliau 
memulai dengan memasuki masjid, kemudian shalat dua rakaat, 
kemudian duduk di hadapan orang banyak. Ketika dalam keadaan 
demikian itu, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut 
berperang, mereka menyampaikan udzur dan bersumpah kepada 
beliau. Mereka berjumlah delapan puluh sekian orang. Beliau 
xs menerima alasan-alasan yang mereka kemukakan secara 
terus terang, membai'at mereka serta memohonkan ampun 
untuk mereka, sedang apa yang tersembunyi dalam hati mereka 
diserahkan kepada Allah Ta'ala. 


- 
kn 


Demikianlah sehingga saya datang menghadap beliau &. Setelah 
saya mengucapkan salam padanya, beliau tersenyum seperti 
senyumnya orang yang marah, kemudian bersabda: “Kemarilah!” 
Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di 
hadapannya, kemudian beliau & bertanya padaku: “Apakah 
yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah 
membeli kendaraanmu?” Saya lalu menjawab: Ya Rasulullah &t, 
sesungguhnya saya, demi Allah, seandainya saya duduk selain 
di hadapan engkau dari golongan ahli dunia, maka saya pasti 
dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu 
alasan. Sungguh saya telah diberi kepandaian dalam berdebat. 
Tetapi demi Allah, saya tahu seandainya saya berdusta kepada 
engkau hari ini agar engkau ridha kepada saya, maka tidak lama 
lagi Allah pasti akan menimpakan kemurkaanmu kepadaku. Dan 
seandainya saya berkata jujur kepada engkau tentu engkau akan 
murka kepadaku. Sesungguhnya saya hanya menginginkan akibat 
yang baik dari Allah sc. Demi Allah, saya tidak memiliki udzur 
sedikit pun. Demi Allah, saya belum merasakan bahwa kondisi 
saya lebih kuat dan lebih ringan seperti ketika saya tidak ikut 
perang (Tabuk) bersama engkau.” 


Rasulullah #: lalu bersabda: “Adapun orang ini, maka 
pembicaraannya adalah jujur. Maka berdirilah hingga Allah 
memutuskan perkara tentang dirimu ini.” Ada beberapa orang 
dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikutiku, mereka 
berkata: “Demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau 
pernah melakukan suatu dosa pun sebelum ini. Ternyata 
engkau tidak mampu mengemukakan udzur kepada Rasulullah 
tk sebagaimana udzur yang dikemukakan oleh orang-orang 
lain yang tidak ikut berperang. Sebenarnya bukankah telah 
mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jika Rasulullah &: 
memohonkan ampun kepada Allah untukmu?” Ka'ab berkata: 
“Demi Allah, mereka terus-menerus menyalahkanku sehingga 
saya ingin kembali lagi kepada Rasulullah &£ kemudian saya 
mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata kepada 
orang-orang itu: “Apakah ada orang lain yang mengalami seperti 
ini bersamaku?” Orang-orang itu menjawab: “Ya, ada dua 
orang yang mengalami keadaan sepertimu. Keduanya berkata 


56 


Termal 
RiyadhusShalihin 


sebagaimana yang engkau katakan kepada Rasulullah &:. Maka 
Rasulullah #. juga mengucapkan kata-kata kepada keduanya 
sebagaimana kata-kata yang diucapkan padamu.” Ka'ab berkata: 
“Siapakah kedua orang itu?” Orang-orang menjawab: “Mereka 
itu ialah Murarah bin Rabi' Al“ Amri dan Hilal bin Umayyah 
Al-Wagifi.” Ka'ab berkata: “Mereka menyebutkan bahwa kedua 
orang itu adalah orang-orang shahih dan juga ikut dalam perang 
Badar dan keduanya dapat dijadikan sebagai suri tauladan.” 
Ka'ab berkata: “Kemudian saya pun pergi setelah mereka selesai 
menyebutkan tentang kedua orang tersebut kepadaku.” 


Rasulullah 2: melarang kaum Muslimin untuk berbicara dengan 
kami, tiga orang dari sekian banyak yang tidak mengikuti perang 
Tabuk. Ka'ab berkata: “Orang-orang pun semua menjauhi 
kami.” Atau dia berkata: “Orang- orang berubah sikap terhadap 
kami, sehingga seakan-akan diriku tidak mengenal bumi ini 
lagi. Seakan-akan bumi ini adalah bukan bumi yang saya kenal 
sebelumnya. Kami mengalami keadaan yang demikian ini selama 
lima puluh malam. Adapun dua teman saya, mereka berdiam diri 
dan duduk di rumahnya sambil menangis. Sedang saya sendiri, 
adalah yang termuda di antara kami bertiga dan yang lebih tegar. 
Oleh sebab itu saya pun keluar, mengikuti shalat jamaah bersama 
kaum Muslimin dan juga berkeliling di pasar-pasar, tetapi 
tidak seorang pun yang mau mengajakku bicara. Saya pernah 
mendatangi Rasulullah &:. dan mengucapkan salam kepadanya 
ketika beliau ada di majlisnya sehabis shalat. Saya berkata 
dalam hati, “Apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk 
menjawab salamku ataukah tidak?” Selanjutnya saya shalat dekat 
dengan beliau sambil mencuri pandangan untuk melihat beliau. 
Jika saya mulai konsentrasi untuk mengerjakan shalat, beliau 
memandangku, tetapi jika saya menoleh padanya, beliau pun lalu 
memalingkan mukanya dariku. Hingga setelah terasa amat lama 
sekali pemutusan hubungan kaum Muslimin terhadap diriku, 
saya berjalan sehingga saya menaiki tembok dari rumah Abu 
@atadah. Ia adalah anak pamanku dan orang yang paling saya 
cintai. Saya memberikan salam padanya, tetapi demi Allah, ia 
tidak menjawab salamku itu. Kemudian saya berkata kepadanya: 
“Hai Abu @atadah, saya hendak bertanya padamu, demi Allah, 


un 
Ng 


apakah engkau mengetahui bahwa saya ini mencintai Allah dan 
Rasul-Nya #:? Maka dia diam saja, lalu saya ulangi pertanyaan 
saya, dia pun masih tetap diam saja. Akhirnya saya ulangi sekali 
lagi pertanyaan saya, kemudian dia berkata: “Allah dan RasulNya 
yang lebih mengetahui tentang itu.” Maka mengalirlah air mataku 
dan saya pergi meninggalkannya dengan memanjat tembok. 


Ketika aku berada di pasar Madinah tiba-tiba seorang petani 
di antara petani-petani dari Syam, datang dengan membawa 
makanan yang hendak dijualnya di Madinah, lalu orang itu 
berkata: “Siapakah yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab bin 
Malik? Maka orang-orang mengisyaratkan ke arahku, sehingga 
orang itu pun mendatangi kepadaku, kemudian dia menyerahkan 
sepucuk surat dari raja Ghassan. Saya memang orang yang dapat 
menulis, maka surat itupun saya baca dan isinya adalah sebagai 
berikut: 


“Amma ba'd. Sungguh telah sampai berita pada kami bahwa 
sahabatmu telah mengisolasi kamu dan Allah tidak akan 
menjadikan engkau tinggal di negeri yang hina dan merampas 
hak-haknya. Maka dari itu bergabunglah dengan kami maka kami 
akan menyenangkanmu.” 


Setelah selesai membaca surat tadi, saya berkata: “Ini juga 
termasuk bagian dari cobaan.” Kemudian saya menuju ke sebuah 
tungku dan membakar surat tersebut. Ketika sampai waktu 
empat puluh hari dari jumlah lima puluh hari dan wahyu (tentang 
diriku) juga belum turun, maka datanglah seorang utusan dari 
Rasulullah &, kepadaku dan berkata: “Sesungguhnya Rasulullah 
xs memerintahkanmu, agar kamu menjauhi isterimu.” Saya 
bertanya: “Apakah saya harus menceraikannya ataukah apa 
yang harus saya lakukan?” Ia berkata: “Jangan menceraikannya, 
tetapi jauhilah dia dan jangan mendekatinya.” Rasulullah & juga 
mengirimkan utusan kepada kedua sahabat saya (yang senasib 
dengan saya-pent) sebagaimana utusan yang dikirim kepadaku. 
Oleh sebab itu lalu saya berkata pada isteriku: “Pulanglah kepada 
keluargamu tinggal bersama mereka hingga Allah memutuskan 
masalah ini.” Isteri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah 
&£, lalu berkata pada beliau: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal 
bin Umayyah adalah seorang sudah tua dan hanya sebatang kara, 


58 


Teremah 
RivadhusShalihin 


tidak memunyai pembantu, apakah Anda juga tidak senang jika 
saya tetap melayaninya?” Beliau &- menjawab: “Tidak, tetapi 
jangan sekali-kali ia mendekatimu.” Isterinya berkata lagi: 
“Sesungguhnya Hilal itu demi Allah, sudah tidak memunyai 
keinginan sama sekali pada sesuatu. Demi Allah, ia senantiasa 
menangis sejak saat itu sampai pada hari ini.” Maka sebagian 
keluargaku berkata kepadaku, “Bagaimana jika kamu meminta 
izin Rasulullah & berkenaan istrimu? Sesunguhnya beliau 
telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya.” 
Saya berkata: “Saya tidak akan meminta izin untuk isteriku itu 
kepada Rasulullah #-. Saya tidak tahu, apa yang akan dikatakan 
Rasulullah & sekiranya saya meminta izin pada beliau perihal 
isteriku itu padahal saya seorang yang masih muda.” 


Saya tetap dalam keadaan demikian selama sepuluh malam, 
hingga genaplah menjadi lima puluh hari sejak kaum Muslimin 
dilarang berbicara dengan kami. Selanjutnya saya shalat Subuh 
pada pagi hari kelima puluh itu di atap rumah dari salah satu 
rumah keluarga kami. Ketika saya sedang duduk dalam keadaan 
yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang kami, yaitu 
jiwaku terasa amat sesak dan bumi yang luas terasa sempit. Tiba- 
tiba saya mendengar suara teriakan seseorang yang berada di atas 
gunung Sala”, ia berteriak dengan suara yang amat keras: “Hai 
Ka'ab bin Malik, bergembiralah.” Segera setelah mendengar itu, 
saya pun bersujud (syukur-pent) dan saya tahu bahwajalan keluar 
telah datang untukku. Rasulullah & telah memberitahukan 
kepada orang-orang bahwa Allah telah menerima taubat kami 
bertiga ketika waktu beliau shalat Subuh. Maka mereka pun 
menyampaikan berita gembira pada kami dan ada pula yang pergi 
menyampaikan kabar gembira kepada kedua sahabatku. Ada 
seorang yang dengan cepat mengendarai kudanya ke tempatku. 
Ada juga seorang dari bani Aslam menaiki puncak gunung dan 
suaranya lebih cepat terdengar olehku daripada berita orang 
yang naik kuda itu. Ketika orang yang kudengar suaranya tadi 
datang untuk memberikan berita gembira padaku, maka saya 
melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk 
dipakai, karena berita gembira yang disampaikannya itu. Demi 
Allah, saya tidak memunyai pakaian selain dua pakaian tersebut 


59 


pada hari itu. Kemudian saya pun meminjam dua buah baju 
untuk saya pakai lalu saya berangkat menuju tempat Rasulu!lah 
sz. Orang-orang secara berbondong-bondong menyambut 
kedatanganku untuk mengucapkan selamat atas diterimanya 
taubatku. Mereka berkata: “Bergembiralah kamu karena Allah 
telah menerima taubatmu.” Hingga akhirnya saya memasuki 
masjid dan Rasulullah &: sedang duduk di antara orang-orang. 
Thalhah bin Ubaidullah - cepat-cepat berdiri kemudian 
menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi 
Allah tidak ada seorang pun dari golongan kaum Muhajirin 
yang berdiri selain Thalhah itu. Oleh sebab itu Ka'ab tidak akan 
melupakan peristiwa itu karena Thalhah. 


Ka'ab berkata: “Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah 
ss tampak wajah beliau berseri-seri karena gembira. Beliau 
bersabda: “Bergembiralah dengan datangnya hari terbaik yang 
pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu.” Saya 
bertanya: “Apakah itu datangnya dari sisimu sendiri ya Rasulullah 
&#, ataukah dari sisi Allah?” Beliau &: menjawab: “Tidak, tetapi 
dari Allah «:.” Rasulullah &- apabila gembira hatinya, maka 
wajahnya pun bercahaya seperti rembulan, dan kami semua 
mengetahui hal itu. Ketika saya duduk di hadapan beliau, saya 
berkata: “Ya Rasulullah &:, sesungguhnya di antara pernyataan 
taubatku, saya akan mengeluarkan sebahagian hartaku untuk 
sedekah kepada Allah dan RasulNya.” Rasulullah &: bersabda: 
“Tahanlah sebagian dari hartamu itu, karena harta tersebut lebih 
baik untuk dirimu sendiri.” Saya menjawab: “Sesungguhnya saya 
telah menahan bagianku yang ada di tanah Khaibar.” Dan saya 
berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan 
diriku dengan kejujuran, maka sebagai tanda taubatku pula saya 
tidak akan berkata kecuali yang benar selama kehidupanku yang 
masih tersisa.” Demi Allah, belum pernah saya melihat seorang 
pun dari kalangan kaum Muslimin yang diberi cobaan oleh Allah 
Ta'ala karena kejujuran dalam berbicara sejak saya menyebutkan 
hal itu kepada Rasulullah & yang akibatnya lebih baik daripada 
cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Demi Allah, 
saya tidak pernah berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu 
kepada Rasulullah £& sampai pada hari ini. Dan sesungguhnya saya 


60 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


berharap agar Allah Ta'ala senantiasa menjagaku dari kedustaan 
dalam kehidupan yang masih tersisa.” 


Ka'ab berkata: “Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat: 
RA sa an ea maa 
BA 


“Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum Muhajirin 
dan Anshar yang mengikutinya - ikut berperang — dalam masa kesulitan.” 


Hingga sampai pada ayat: 

Ba AT KERANA 0 Spa AB an en Bl Dn AA Na 

HIS SLS Il Ae aids op ll SNI S3 Sai 5! 
an Ian Te 
CH Lo ya 


“Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyantun lagi Penyayang kepada 
mereka. Juga Allah telah menerima taubat tiga orang yang ditangguhkan 
(penerimaan taubatnya), sehingga terasa sempitlah bagi mereka bumi 
yang terbentang luas ini." 


Hingga sampai pada ayat: 


2 j1 33 5 
INA Hap SoL II go 132353 LI Ly 


“Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama 
orang-orang yang benar.” (OS. At-Taubah (91: 117-119). 


LI SAE II IK B3 Tai Ia JIE JI Ga Ld LAS JE 

Sa AT c 2. KIS 4 2 3 o 2g 3 naa o 

Ham Napi Sad JB JUS ALI OP pas SadII MA LS JUAL « 
BUSA Jl AJE LS EII II 


Ka'ab berkata: “Demi Allah, Allah tidak pernah mengaruniakan 
kenikmatan padaku setelah Allah memberi petunjuk kepadaku 


61 


untuk memeluk Agama Islam ini, kenikmatan yang lebih besar 
daripada kejujuranku yang saya sampaikan kepada Rasulullah #:, 
yaitu saya tidak berdusta kepadanya. Seandainya saya berdusta 
tentu saya akan binasa sebagaimana kebinasaan yang dialami 
oleh orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah Ta'ala 
telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika Allah 
menurunkan wahyu, dengan ucapan yang paling buruk yang 
pernah diucapkan kepada seseorang. Allah Ta'ala berfirman: 


HR ja pia EA al SA Yen opalag) 
P3 53 Gala Dus SL NA area Rap Ki “5 
Ho Gaia Ya ea AL) 56 HE Gb 4 

La1-4o 
“Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, ketika engkau 
kembali kepada mereka, supaya engkau dapat membiarkan mereka. 
Sebab itu berpalinglah dari mereka itu, sesungguhnya mereka itu kotor 
dan tempatnya adalah neraka Jahanam, sebagai pembalasan dari apa 
yang mereka lakukan. Mereka bersumpah kepadamu supaya engkau 
merasa senang kepada mereka, tetapi sekalipun engkau merasa senang 


kepada mereka, namun Allah tidak senang kepada kaum yang fasik itu.” 
(OS. At-Taubah (91: 95-96) 


: sa AE ab aan Tan Ana AN en en 2 ae Sa oa 
Jan peti Jah Gil SI PN 35 II Ket al Es as Jb 


LOR at Tan £... ANN Sa NN PE Ba aa 2 
GA BA Jana Leo (3 ARE AAA LA San RI 


8. 


Sa SI A5) ASN. IN aa BEI 3 : 
BAE IA ye CA MEA S3 eh bla 

Lane GE la Juta dl MEA AI la PAN SL Ulil 
Ka'ab berkata: "Kami Besi ditangguhkan dari perkara orang- 


orang yang diterima (alasan-alasannya) oleh Rasulullah 


62 


Teriemah 
Riyadhushalihin 


ketika mereka bersumpah kepadanya. Beliau membaiat 
mereka dan memohonkan ampun bagi mereka. Rasulullah 
se telah menangguhkan urusan kami bertiga itu sehingga 
Allah memberikan keputusan dalam peristiwa tersebut." Allah 
Ta'ala berfirman: “Dan juga kepada tiga orang yang ditangguhkan 
(penerimaan taubatnya).” (OS. At-Taubah (9|: 118). 

Maksud, “kami ditangguhkan” yang disebutkan di atas bukan 
ketertinggalan kami dari peperangan. Namun kami ditangguhkan 
dan urusan kami diakhirkan daripada orang-orang yang 
bersumpah dan mensemukakani alasan kepada Rasulullah & dan 
beliau menerimanya. “(Muttafagun'alaih)? 


an Na Pn nan Gen AE Ik On Ega : 
Ol ag ISI ma Aga Da3 03 SAE elo il 3 
. oo 22? 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Rasulullah #&: keluar pada perang 
Tabuk pada hari Kamis. Beliau suka bepergian pada hari Kamis.” 


2 25 BB SA Pa ab dala) B3 


Dalam riwayat lain ia disebutkan, «Tidaklah beliau kembali 
dari perjalanan kecuali pada siang hari di waktu dhuha. Ketika 
beliau datang, beliau memulainya dengan masuk masjid, beliau 
shalat dua rakaat kemudian duduk di dalamnya.” 


Sa Hn Pot dee B3 2 Terba 
CAN Genap! 1 Ulat — maa tag VAN Kabag — Usai S3 
EU PN Ga ke Ga EA Iyan SI Tp Gp AO RE 
Ala Kan li Hen DE ab AA Ja 


BE A5 AG J3 (8 223 3 DD) 


23 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4418) dan Muslim (2769). 


2. 


23. 


24 


GA 


—— - 5 3 2 

Tu ee Io Pe GA 2 MA ee SAS 

TE EK My Ue K sal J5 BUa aa Pt 

3 - Pe Wangana LI Sae ip ST at Ox og 0 - 0 toe 2 2 

Ia Jabat Saka JA aah Tana JAN Oa ena Ga Ha 
» dna alay (If Kal) Leni SSL SI 


Dari Abu Nujaid, Imran bin Al-Hushain Al-Khuza'1 bahwa 
(aan seorang wanita dari Juhainah datang kepada 
Rasulullah & dalam keadaan hamil karena zina. Wanita itu 
berkata, “Wahai Rasulullah &:, sesungguhnya aku telah berbuat 
dosa besar, maka tegakkanlah hukum atas saya!” Maka Nabi 
memanggil walinya, kemudian bersabda, “Berbuat baiklah 
kepadanya, setelah dia melahirkan bawalah dia kepadaku!” Maka 
walinya melaksanakannya. (Setelah wanita itu melahirkan dan 
ia dibawa kepada Nabi #-), maka Nabi # memerintahkan untuk 
mengencangkan pakaian wanita tersebut: Beliau memerintahkan 
(untuk dilaksanakan hukuman-pent), kemudian dia dirajam 
dan beliau menshalatkannya. Umar berkata kepada beliau, 
“Engkau menshalatkannya wahai Rasulullah, sedang dia telah 
berzina?” Beliau bersabda, “Sungguh dia telah bertaubat. 
Seandainya taubatnya dibagikan kepada tujuh puluh penduduk 
Madinah tentu akan cukup bagi mereka. Apakah kamu pernah 
mendapatkan perbuatan yang lebih utama daripada menyerahkan 
dirinya kepada Allah!” (HR. Muslim).“ 


Ia Lai, al AN si )) TEE Oegat | na 0 ad 


S0 


AT H9 « ana Y :5 Sis Bir « Obals 2 Ta JI CA 3 


pl aan 


Gasa (DG Ga kt 
Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah # bersabda, “Jika 
seorang anak Adam memunyai satu lembah yang terbuat dari 


Dikeluarkan oleh Muslim (1696), begitu juga dikeluarkan oleh Abu Dawud (4440) dan At-Tirmidzi (1049) serta 


Ibnu Majah (2555) secara ringkas.. 


64 


Towemak 
Riyadhus/Shatihin 


emas, dia pasti menginginkan memiliki dua lembah. Dan tidak 
akan ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah dan Allah 
menerima taubat orang yang bertaubat.” (Muttafagun “alaihi).? 


Ai Pi “ae Kina KIA 7 “5 Pena Pn Lo. ot AS 
SA UI SA) 2JB RE aU Ian ol B3 ina Al 33 
L- : & Ta na Bni EK 3 Pa 250. si ii " ata 
AAS Jln «LAI ONSAG AYI Lama Ja ya dl J3 
BBS AAL OST SY OT ya Ta EA Gb hana « - 
Sana (izin Mela Jill ls AMI Hg A3 «aah JII Jaowa 
Lambe 


- 


24. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah #&: bersabda, “Allah 
subhaanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang yang salah satunya 
membunuh yang lain namun keduanya masuk surga. Yang satu 
berperang di jalan Allah kemudian terbunuh. Kemudian Allah 
menerima taubat orang yang membunuhnya, dia masuk Islam 
dan kemudian mati syahid.” (Muttafagun 'alahi). 


mr 


BAB 3 
Sabar 


ifa OLS LELNAA SAN WA UR JA du 


Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian 
dan kuatkanlah kesabaran kalian.” (OS. Ali Imran |3|: 200). 


gaga 
. (na tadi 


« Oa 0 SN 3 PA na aan 
Na ea aa 


a aa Dae 2, Nan 
(100 23, illia pkai Lia SI IS 


25 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6436) dan Muslim (1049). 
26 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2826) dan Muslim (1890). Dalam hadits ini terdapat penetapan sifat tertawa bagi 
Allah #-:, dan tertawa-Nya tidaklah serupa dengan tertawanya makhluk. 


65 


Dan Allah berfirman: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 
kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 
jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang- 
orang yang sabar.” (OS. Al-Bagarah (2): 155). 


ON IA jha KAT Ona Ag LIL JUS JE 3 


Dan Allah berfirman: “Sesungguhnya hanya orang-orang yang ber- 
sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (OS. Az- 
Zumar (39: 10). 


4 Nae TS o Dika d “5 7 TAP 
Dan Allah berfirman: “Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, 


sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diutamakan.” (OS. Asy-Syuura (42): 43). 


BAIT Se 2 UI NU LL YEN LJK J3 
Lier 


Dan Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah 
sabar dan shalat sebagai penolong kalian! Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar.” (OS. Al-Bagarah (2): 153). 


4 
Bo 
- 


AN EN SENI PN AN NA sa are Tee IA 
Serta, Ka Geeald Ja ga Sa, Na Ju 3 
CV an 


Dan Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan 
menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan 
bersabar di antara kalian.” (OS. Muhammad (47: 31). 


z 2. na a £ uu 
BASA S3 alas OLI AL NI 3 SANG 


Ayat-ayat yang memerintahkan kepada kesabaran dan men- 
jelaskan keutamaannya banyak sekali. 


66 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


MI Ta “Tn NA TE Fe GAN AE ai Sala a HL F. 53 


- 


AI SL 225 Dah Sa Oa ja pa 3 & 
PA PA aU Aa Se TEA Ta ARE 
(AA AA 

anal (tg BER SB aka yA 


25. Dari Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-Asy'ari, dia berkata 
Rasulullah &: bersabda: "Kebersihan (bersuci dari hadats dan 
najis) adalah setengah dari iman (yaitu shalat-penj), (bacaan) 
alhamdulillaah memenuhi timbangan, (bacaan) subhaanallaah 
dan alhamdulillaah keduanya memenuhi ruang yang ada di antara 
langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, shadagah adalah bukti 
nyata (iman), sabar adalah sinar terang, dan Al-Our'an menjadi 
pembela bagi kamu atau musuh atas kamu. Setiap manusia 
bekerja, lalu dia menjual dirinya, maka pekerjaan itu dapat 
menyelamatkannya atau mencelakakannya.” (HR. Muslim). 


- 
- 4 
2 - 

P3 Ol 2 


Ja Abas Bag Anta 


Pa Rn) 2 pb J3 GA an HJ Ae 
Cah yang Ss SA Ai an ah ass 5 gas J5 
(2S ya mes L3 03 3 Ta an) et Oh PR A9 

2153 


Lae jan 


26. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, 
“Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan Anshar meminta 
(sesuatu-pent) kepada Rasulullah £&:, maka beliau pun memberi 


7 Dikeluarkan oleh Muslim (223), begitu juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (3517), An-Nasa'i(5/5) dan Ibnu Majah 
(280). 


67 


27. 


28 
29 


mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau juga 
memberi mereka hingga tidak tersisa apa pun yang ada padanya. 
Kemudian beliau bersabda kepada mereka ketika beliau telah 
menginfagkan semua yang ada di tangannya, “Apa saja yang ada 
padaku dari kebaikan tidak ada yang saya tahan untuk kalian. 
Barangsiapa yang menjaga harga dirinya maka Allah akan 
memuliakannya, barangsiapa yang merasa cukup maka Allah 
akan mencukupkannya, dan barangsiapa yang berusaha bersabar 
maka Allah akan memberinya kesabaran. Tidak ada pemberian 
yang lebih baik dan lebih mencukupi yang diberikan kepada 
seorang hamba daripada kesabaran.” (Muttafagun'alahi).? 


4 Ne ada Oa, mina : 


SAS Ntt sale SERA oat AA 
IN Ao ee ok na sara 


aka 


Dari Abu Yahya Shuhaib bin Sinan, dia berkata Rasulullah 
#& bersabda, “Menakjubkan sekali urusan seorang mukmin, 
sungguh setiap urusannya semua baik, yang demikian itu tidak 
terdapat pada seseorang kecuali orang mukmin. Jika ia mendapat 
kesenangan niscaya bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia 
ditimpa kesusahan niscaya bersabar, maka itu juga baik baginya.” 
(HR. Muslim).? 


Pa ai ea JG « 2 33 
GB aa s3 ld akn CA Os Iabb 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1469) dan Muslim (1053). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2999). Di dalamnya mengandung makna bahwa sabar adalah menahan diri. Dan 
menahan diri itu dari tiga perkara, pertama: dalam taat kepada Allah. Kedua: Dari hal-hal yang diharamkan oleh 
Allah. Dan ketiga: Sabar atas ketetapan Allah. Hadits ini juga menjelaskan bahwa sabar adalah bagian dari 
iman. 


68 


Teriemah 
Riyadhus/Shalihin 


Na Kabah SE GAS UN NA Ja adl , Bb 


- 


SIB ola PAN BE JI Jpn EMAS IN SLAN C AA 


28. Dari Anas dia berkata, “Ketika Nabi & sakit keras beliau diselimuti 


30 


kesusahan, maka Fathimah berkata, “Betapa beratnya sakit yang 
dirasakan ayahku.” Nabi bersabda, “Sudah tidak ada lagi sakit 
yang menimpa ayahmu setelah hari ini.” Maka ketika Nabi 
meninggal, Fathimah berkata, “Wahai ayah, dia telah memenuhi 
panggilan Rabb-nya, dan surga Firdaus tempat kembalinya. 
Duhai ayahku kepada Jibril kita sampaikan berita kewafatannya.” 
Dan ketika beliau dikuburkan, Fathimah juga berkata, “Apakah 
kalian merasa tenang dengan menabur tanah di atas Rasulullah 
#6?” (HR. Bukhari).? 


cela ang B3 AMI dya YA An TS ag yi BI 35 d 3 
TAMA AN OS LAN LL CA Net PIN aa 

L Seng “5 na - 5 3 - S 2 STA On HN 
Jari Up JSI Lal OP) 1Iaia « DIII ana JG belah 


HI AE C3 sat AA al an s3 


do 8 Ao AA 33 


Pena eng Ber al aka 


- 
Ian 


da Ia Me Sa blue oa 
(oots RENT SK Ana 0G oa) HTS PAKA La call 
sole ya Al) — ah oke Ga ALA H3 2 DD adl B3 

AE GA (MSI 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4462). 


69 


29. 


31 


Ea janaia SAS (GA AA 


Dari Abu Zaid, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritsah, mantan 
sahaya dan orang yang sangat dicintai Rasulullah &- serta 
putera orang yang sangat dicintai «2, dia berkata: “Puteri Nabi 
ge mengirimkan utusan kepada beliau, bahwa anakku sedang 
sakaratul maut, maka dari itu hadirlah kepada kami untuk 
menyaksikannya.” Maka beliau &: mengirim utusan untuk 
menyampaikan salam dan bersabda, “Sesungguhnya milik Allah 
apa yang Dia ambil dan milik-Nya pula apa yang Dia berikan 
serta segala sesuatu memunyai ajal yang telah ditentukan, maka 
bersabarlah dan harapkanlah pahala.” Kemudian puteri Nabi 
& mengirimkan berita lagi seraya bersumpah supaya beliau 
mau mendatanginya. Maka beliau &: berangkat disertai oleh 
Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin 
Tsabit, dan beberapa orang shahabat lainnya .«- . Anak kecil itu 
diberikan kepada Rasulullah #&:, kemudian diletakkannya di atas 
pangkuannya sedang nafas anak itu tersengal-sengal. Kemudian 
mengalirlah airmata dari kedua mata beliau & Sa'ad berkata: 
“Wahai Rasulullah, air mata apakah ini?” Beliau &: menjawab: 
“Air mata ini adalah rahmat Allah Ta'ala yang diberikan oleh 
Allah di dalam hati para hamba-Nya.” Dan dalam riwayat lain 
disebutkan: “Dalam hati siapa saja yang dikehendaki dari para 
hamba-Nya. Sesungguh Allah merahmati hamba-hambaNya 
yang penyayang.” (Muttafagun 'alaihi).'' 

Makna Taga'ga'u ialah bergetar dan bergoncang keras. 


Oo. 


Ps ” HP bana Kana 2 £ 2 9 : 0 

SS Ia BUAS SY Be BE al dang Oam 3 33 
AE ES 33 BL SULI JE 55 US Ja DG (SL 
2 s Aa an 5 2 P : : aa 3 
BP ab 3 OS II IS AI SB ALI AE te 


- 


- Aa an Tera Su PBR Dona Dag San IT Ta 
OA SL BLOG 4 AE ARIS Tea II AaR3 « Laa SL 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1284, 5655) dan Muslim (923). 


70 


Tememiah 
RivadhusShalihin 


AI et obb oa 
Lena Badan PANAS as Pan au . - Ta: naa 
(al Sen Lal 0 Ula ana Jab ja EA II 
G 3 

PI Ga jas 


- 


JL Ga SS 3 Kas BTS AE AYU LES 


sat J3 Naa et C Jeasi LAI al Jas SALA 2 Pa 
pat al oa IBU AI A 8 CE) 2. AI SBI 


SA DA Ia BEA Ta JA SI EN II ALA J3 

LN bapa DA Sg 4 Ole JAE EN ti IE Ip. 
SS Lelaki Foo GAS» GM PAS pa GA Bid NG 
Pl WI Be HIU «FS UAGG OUU « al 38 
IE STT Se BEN PAR UI US AB Gi di 
BU HE BEE IN AAS AS dl, 3 MAS IN 2,3 
Ig WE 35 Ja MURI TES Ilang IS US SI aa 
Id AG. Aan JET ab Uh Ia .JE 
La Na Tadi na 2 


Hata JA ga ay 


11 


BE EA Lb IE aah 
JAE Gg AB Ba GA NI Jai BA pola Lg 
AI ae PAR Sub ebah 
Iya JS AA 3 JI an BE 
SE S3 B3 He JI oa GAS LS SS Jl 
Hasil HUI JUS «JI 0 bekanah IAN 2D YG as 
IE MN : Pe Nann maRr S3 
KA RA Kap NG BASA jau 
AB ab, A3 33 Spa ag LAI J3 Parag 
Hi Rat JUS ngan BAU Ih sn HP 
LM Ne ab ame man ve 
JL UE II AS J8 HAL ja Ge ARGrE 
Ina ae and aa 
Sta an AE PA ya JA 
BAN Ld peta EA BMA BAN 3 2 aa 
AA hara 3 II A3 AA On Hb SB 
SAR Bin bia an dala TAB 
Sin TAS IL AN oma Ju F3 ai 
Jas Su ga paka Sy EA Dana DA an 


Pa BEN I. nd SEA 


72 


30. 


RiyadhusShatihin 

& Tenar Mana ea be aRP Ia IS si 2 Ag 
PS IE LAI Ha Arsy DAS AKAN it ss AEYU 
BAN weln A Ilaas II JB Ui ayam Aap 3P 
2 at Ap ey 3 an Taat MAAN Sa sa ata 
SA AA GT UI J3 dls AE SL USUS IS 


Dari Shuhaib »» sesungguhnya Rasulullah & bersabda, “Dahu- 
lu ada seorang raja dari kalangan ummat sebelum kalian, dia 
memunyai seorang ahli sihir. Setelah penyihir itu tua, dia 
berkata kepada raja, “Sesungguhnya saya telah tua, maka utuslah 
seorang pemuda kepadaku, saya akan mengajarinya ilmu sihir.” 
Kemudian raja tersebut mengutus kepadanya seorang pemuda 
untuk diajarinya. Dalam perjalanannya pemuda tersebut 
bertemu seorang pendeta maka dia pun mampir ke tempatnya 
dan mendengarkan ucapan-ucapannya, ternyata dia kagum 
kepadanya. Apabila dia datang ke tempat penyihir, maka dia 
melewati tempat pendeta tersebut dan dia mampir ke tempatnya. 
Selanjutnya apabila dia datang ke tempat penyihir, penyihir 
tersebut memukulnya. Maka dia mengadukan hal itu kepada 
pendeta. Pendeta berkata, “Jika kamu takut pada penyihir itu, 
katakanlah bahwa kamu ditahan oleh keluargamu dan jika kamu 
takut pada keluargamu, maka katakanlah bahwa kamu ditahan 
oleh penyihir.” 


Ketika dalam keadaan demikian tiba-tiba ada binatang besar yang 
menghalangi jalan manusia. Maka dia berkata, “Pada hari ini saya 
akan mengetahui, apakah penyihir yang lebih utama ataukah 
pendeta yang lebih utama?” Maka dia mengambil sebuah batu 
kemudian berkata, “Ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih 
Engkau cintai daripada perkara penyihir, maka bunuhlah binatang 
ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu.” Kemudian dia 
melempar bintang tersebut hingga dia dapat membunuhnya 
dan orang-orang pun dapat berlalu. Kemudian dia mendatangi 
pendeta dan memberitahukan hal tersebut. Pendeta itu berkata, 
“Hai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada aku. 
Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sebagaimana yang saya 


73 


lihat. Sesungguhnya kamu akan diberi cobaan, maka jika kamu 
telah mendapat cobaan itu, maka janganlah kamu menunjukkan 
aku.” Maka pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta, orang 
berpenyakit kusta, dan dapat mengobati manusia dari segala 
macam penyakit. Maka seorang pejabat istana yang buta dan 
dekat dengan raja mendengarnya. Dia datang dengan membawa 
hadiah yang sangat banyak, kemudian berkata, “Apa saja yang 
terkumpul di sini akan menjadi milikmu, apabila engkau dapat 
menyembuhkan aku.” Pemuda itu berkata, “Sesungguhnya 
saya tidak dapat menyembuhkan siapa pun, hanya Allah Ta'ala 
yang dapat menyembuhkan. Maka jika Anda beriman kepada 
Allah Ta'ala, saya akan berdoa kepada Allah, sehingga Dia akan 
menyembuhkanmu.” Maka pejabat istana itu beriman kepada 
Allah, maka Allah menyembuhkannya. Kemudian ia datang 
kepada raja dan duduk di dekatnya sebagaimana biasa dia duduk. 
Maka raja tersebut bertanya, “Siapakah yang mengembalikan 
(menyembuhkan) penglihatanmu?” Dia menjawab, “Rabbku.” 
Raja bertanya, “Adakah kamu memunyai Rabb selain saya?! Dia 
menjawab, “Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.” 


Maka raja menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya, 
sehingga dia menunjukkan kepada pemuda tersebut. Maka 
pemuda itu pun didatangkan, dan raja berkata kepadanya, “Hai 
anakku, ternyata sihirmu sudah sampai pada tingkat dapat 
menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, dan kamu 
dapat melakukan ini dan melakukan itu.” Pemuda itu berkata, 
“Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun. 
Sesungguhnya yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala.” 
Maka raja menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya, 
sehingga dia menunjukkan kepada pendeta. Pendeta pun 
didatangkan, kemudian dikatakan kepadanya, “Keluarlah dari 
agamamu!” Maka pendeta itu menolaknya. Raja meminta supaya 
didatangkan sebuah gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di 
tengah kepalanya. Raja membelah kepalanya hingga jatuhlah 
kedua belahan badan pendeta tersebut. Selanjutnya didatangkan 
pejabat istana yang dekat dengan raja, dikatakan kepadanya, 
“Keluarlah dari agamamu!” Maka dia pun menolaknya. Maka 
diletakkan gergaji di tengah kepalanya, (algojo) raja membelah 


74 


(Pa 
Riyadhus£halihin 


kepalanya dengan gergaji, sehingga jatuhlah kedua belahan 
badan pejabat istana tersebut. Kemudian didatangkan pemuda 
tadi, dikatakan kepadanya, “Keluarlah dari agamamu!” Maka dia 
menolaknya. Maka pemuda itu diserahkan kepada sekelompok 
prajurit raja. Raja berkata:, “Pergilah dengan membawa pemuda 
ini ke gunung ini atau itu, naiklah ke gunung tersebut dengan 
membawanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, maka 
apabila pemuda ini keluar dari agamanya, bebaskan dia. Tetapi 
jika tidak, maka lemparkanlah dia!” Maka mereka pergi dengan 
membawanya, kemudian mereka menaiki gunung. Pemuda itu 
berdoa, “Ya Allah, cukupkan (selamatkan) saya dari (kejahatan) 
mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki.” Maka gunung 
itu pun bergoncang dengan keras hingga mereka semua terjatuh 
(adapun pemuda itu selamat). Kemudian pemuda itu berjalan 
menuju raja. Raja berkata kepada, “Apa yang telah dilakukan 
oleh shahabat-shahabatmu (para prajurit)?” Dia menjawab, 
“Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku dari mereka.” Pemuda 
tersebut kemudian diberikan kepada sekelompok prajurit yang 
lain dan raja berkata, “Pergilah dengan membawa pemuda ini 
dalam sebuah perahu dan berlayarlah ke tengah lautan! Jika 
dia keluar dari agamanya, bebaskan dia. Tetapi jika tidak mau 
keluar dari agamanya, maka lemparkanlah ia ke lautan!” Maka 
mereka pergi dengan membawanya. Pemuda anak itu berdoa, “Ya 
Allah, cukupkan (semalatkan) aku dari kejahatan mereka dengan 
sesuatu yang Engkau kehendaki.” Maka perahu itu terbalik, dan 
mereka pun tenggelam semuanya. Pemuda itu pun berjalan ke 
tempat raja. Raja berkata kepadanya, “Apakah yang dilakukan 
oleh shahabat-shahabatmu?” Dia menjawab, “Allah Ta'ala telah 
menyelamatkan aku dari mereka.” Maka dia berkata kepada raja, 
“Anda tidak akan dapat membunuh saya, sehingga Anda mau 
melakukan apa yang aku perintahkan.” Raja berkata, “Apa itu?” 
Dia berkata, “Anda kumpulkan semua orang di sebuah tanah 
lapang dan saliblah saya di batang pohon, kemudian ambillah 
sebatang anak panah dari tempat anak panahku, letakkanlah 
anak panah itu pada busurnya, kemudian ucapkanlah, “Dengan 
nama Allah, Rabb pemuda ini.” Kemudian lemparkanlah anak 
panah itu. Sesungguhnya apabila Anda mengerjakan semua itu, 


15 


sa membunuhku.” 


an semua orang di sebuah tanah lapang. Dia 
tersebut pada sebatang pohon, kemudian 
h anak panah dari tempat panahnya dan 
panah di busur, kemudian mengucapkan, 
ah, Rabb pemuda ini.” Dia melemparkan anak 
ii pelipisnya. Pemudaitu meletakkan tangannya 
terkena panah), kemudian meninggal dunia. 
ng berkata, “Kami semua beriman kepada 
ini.” Kemudian raja didatangi oleh seseorang 
n dikatakan kepadanya, “Apakah Anda melihat 
ni Anda takutkan? Sungguh, demi Allah, apa 
in itu telah terjadi. Sungguh, semua manusia 


rintahkan untuk membuat banyak parit di 
. Maka digalilah parit-parit dan dinyalakan api 
berkata, “Barangsiapa yang tidak keluar dari 
smparkanlah dia ke dalamnya atau hendaklah 
rinya ke dalamnya.” Maka mereka melakukan 

ada seorang wanita yang datang dengan 
. Maka dia takut untuk menceburkan diri ke 
ayinya berkata, “Hai ibu, bersabarlah, karena 
kau berada di atas kebenaran.” (HR. Muslim). 


- 
- 
- 


is 5 sa BEN An A3 


Laba bs JS LI Ken da 
BE GI SL NA Ja 
Al Kie ea Pi) “IL « Oa 3 “la « 


- 


de 


dan At-Tirmidzi (3340). 


16 


31. 


Sp 


33 


34 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 
UBI IE SD eka ala 3 


Dari Anas », dia berkata, “Nabi &: melewati seorang wanita 
yang sedang menangis di sisi kuburan. Beliau bersabda, 
“Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!” Wanita itu berkata, 
“Pergi kamu dariku, karena kamu tidak ditimpa musibah seperti 
musibahku.” Wanita tersebut tidak mengenal (suara) beliau. 
Kemudian dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya dia adalah 
Nabi #&ec” Maka wanita itu langsung mendatangi pintu rumah 
Nabi & dan dia tidak mendapatkan para penjaga. Dia berkata, 
“Saya tidak mengetahui Anda.” Kemudian beliau & bersabda, 
“Sesungguhnya kesabaran adalah pada benturan (musibah-pent) 
yang pertama.” (Muttafagun “alaihi).? 


Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Wanita itu menangisi anak- 
nya yang meninggal saat masih kecil.” 


Pagi ia S8 Pa Ge z Hn 
Me TEE Md aan HA Al 33 
KM 3 HI JR Ia an SS el Sae pa SAI 

DEL ol (KAI Y 


Dari Abu Hurairah 2» sesungguhnya Rasulullah #: bersabda, 
"Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada balasan bagi seseorang 
hamba-Ku yang mukmin di sisi-Ku, ketika Aku mencabut nyawa 
kekasihnya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharap 
pahalanya, melainkan balasan surga." (HR. Al-Bukhari). 


HAL os 5 WI Iga LL ea AI amoy Lte 16 
Ne ea AI Tn Keruis sed wat 


# 


Aa OA Gd AAA Ya add 4 Sea K3 ai 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1252) dan Muslim (926), begitu juga Abu Dawud (3124). Hadits ini menunjukkan 


bahwa kesabaran yang dipuji pelakunya adalah kesabaran ketika terkena benturan (musibah) yang pertama. 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6424). Ash-Shafiy adalah siapa saja yang dicintai oleh seseorang baik itu anak, 
saudara, bapak, paman, ibu maupun teman. 


NA 
"5g 


33. 


34. 


35 
36 


3 


Je BSE SY) Lan NN aan 


Dari Aisyah «-, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah 
ss tentang penyakit tha'un, maka beliau memberitahukannya 
bahwa sesungguhnya tha'un itu adalah adzab yang dikirimkan 
oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. 
Namun Allah juga menjadikannya rahmat bagi kaum mukminin. 
Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa oleh penyakit 
tha'un, kemudian menetap di negerinya dalam keadaan bersabar 
dan mengharapkan pahala serta dia mengetahui bahwa tidak 
akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah 
untuknya, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati 
syahid." (HR. Al-Bukhari). 


ad 


JB ek MI Oo) Sak BE 3 1 Saha IE A3 
Lea Re ee Ae Bi 

CE ola) 
Dari Anas ws, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sz ber- 
sabda, “Sesungguhnya Allah -: berfirman, “Jika Aku memberi 
cobaan kepada hamba-Ku dengan membutakan kedua matanya, 


kemudian ia bersabar, maka Aku akan mengganti kedua matanya 
dengan surga.” (HR. Al-Bukhari). 


Lagi pb oo SJ Jb JB egg abaya 
Asy HI ella JB ki S3 SA JAN 22 2 Gal Sui Yi 
BSE IN SEA AD GA SE aa 
SIN 2133 ES Ip TAN AN aan 33 3) TP 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3474, 5734). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5653), begitu juga At-Tirmidzi (2404) dan Ahmad (3/383). 


78 


- 


RiyadhusShatihin 
TES IA at HE SIB LIS MZ 
CG ai ca aa 


35. Dari 'Atha' bin Abu Rabah, dia berkata, Ibnu Abbas «2? berkata 
kepadaku, "Apakah kamu mau saya tunjukkan seorang wanita 
ahli surga?” Saya berkata, "Tentu." Ibnu Abbas berkata, "Yaitu 
wanita hitam ini. Wanita hitam ini pernah datang kepada Nabi 
#£ kemudian berkata, "Sesungguhnya saya memunyai penyakit 
ayan dan auratku tersingkap (ketika kambuh), maka berdoalah 
kepada Allah untuk (kesembuhan) saya." Beliau &£ bersabda, 
"Seandainya engkau mau bersabar maka bagimu adalah surga. 
Namun jika engkau menghendaki maka saya akan berdoa kepada 
Allah Ta'ala agar menyembuhkan penyakitmu." Dia berkata, 
"Saya akan bersabar." Dan dia juga berkata, "Sesungguhnya, 
auratku tersingkap (ketika) kambuh. Maka berdoalah kepada 
Allah agar saya tidak sampai membuka auratku." Maka Nabi #£ 
mendoakannya.” (Muttafagun '“alaihi). 


, Ei TN 1 Ka 0, H 2 05 O. £ 0 
SI Hai HS JG ma oya oU AS OLS ARE al 333 
€ ANE AI CLS NI Ga US SAI BEM Is 

INA 3 ot 


PAN ne oo 2-3 a23 dag 
Band "3 KOpaT, « 43 GS (AI Tatan AI « aga aa AP 
Lele GE (Ogakg Y H6 aji) 


36. Dari Abu Abdur Rahman Abdullah bin Mas'ud #5 dia berkata, 
"Seakan-akan saya melihat Rasulullah #$ sedang menceritakan 
tentang seorang Nabi shalawatullah wa salamuhu 'alaih. 
Kaumnya memukulnya, sehingga mengalirlah darahnya, maka 
dia mengusap darah dari wajahnya sambil berkata, "Ya Allah 
ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." 
(Muttafagun '“alaihi). 


37 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5652) dan Muslim (2576). Sesungguhnya Allah s-: menetapkan bagi seorang 
hamba musibah untuk mengujinya, apakah dia bersabar atau tidak. 
38 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3477) dan Muslim (1792). 


79 


TM “www www — as — 


37. 


38. 


39 


LD) 20 BEE ALAN 23 4 Lain AMI md FR ala Jan al 333 
Aa 
Nas “5 SE AE Ya EN AR AN 3S, 


Dari Abu Said dan Abu Hurairah «8 dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Tidaklah menimpa seorang muslim suatu kelelahan, penyakit, 
kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan kegundahan hingga 
sebuah duri yang mengenainya, melainkan dengan itu semua 
Allah akan menghapus dosa-dosanya.” (Muttafagun “alaihi).” 


sela BE yA 3 SA A6 Sala JB AA IA 3 


Sa 


Ls si ah - M Epgirawater SE SL AN 35 G 
OS « 5) da K3 an Oi J3 (ni IE ME 


Pe erna «SAS 


T- . ea Dang 2598 30 » 
ee ee See aa 


Pera 


Ae) 33 Men ETS (SE) 


Dari Ibnu Mas'ud 2», dia berkata, “Saya masuk ke tempat Nabi 
& dan beliau sedang sakit demam. Saya lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang mengalami sakit 
demam yang sangat." Beliau bersabda, "Benar, sesungguhnya 
saya sedang sakit demam sebagaimana sakit demamnya dua 
orang dari kalian.” Saya berkata, "Kalau begitu engkau tentulah 
mendapatkan dua kali pahala." Beliau bersabda, "Benar, memang 
demikian. Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu 
gangguan kesakitan, baik berupa duri ataupun sesuatu yang lebih 
dari itu, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahannya dan dosa-dosanya berguguran sebagaimana sebuah 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5641) dan Muslim (2573). 


80 


23 


40. 


Teriemah 
RivadhusShalihin 


pohon menggugurkan daun-daunnya." (Muttafagun 'alaihi).“ 
Al-Wa'ku adalah demam tinggi. Tetapi ada juga yang mengatakan 
demam (biasa). 


LA 


bag 3) B3 IN Is TE Jb « 2 BA AS 


. WEI ol3, (Pa PT 


Mai sll ad esa pray 


Dari Abu Hurairah »», berkata, "Rasulullah # bersabda, "Ba- 
rangsiapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan 
menimpakan musibah kepadanya." (HR. Al-Bukhari). 


Para ulama menulis, Yushab, boleh dibaca fathah shadnya dan 
boleh pula dikasrahkan, (dibaca yushib). 


Pe ga p Ai Di 


PENA anta eka PE WE Jai Em A8 
La Be EL ati EU Nara, Nee HIS IE dadi 


20165 


Lae Ga « - AA ws (SI Na YG 


Dari Anas »», dia berkata, “Rasulullah & penabann “Janganlah 
salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena 
musibah yang menimpanya. Tetapi jika dia terpaksa harus berbuat 
demikian, maka ia hendaklah berdoa, “Ya Allah, hidupkanlah aku 
selama hidup itu lebih baik bagiku! Dan matikanlah aku selama 
mati itu lebih baik bagiku.” (Muttafagun 'alaihi).? 


BN Ira 2 Em SN oi ME Ba AA 


WI (EN VI Pan AE KASI Jb UE Anta A3 


Da An 


40 
41 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5647) dan Muslim (2571). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5645) begitu juga diriwayakan oleh Ahmad (2/237). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5671, 3852) dan Muslim (2680). 


S1 


41. 


B8 


aa KE SLS 33 SSB) J3 £ 
Aa daa ol en JR HP la 
di AB De abal Kab Op3 Le IAI BUS 


8. 


ben moms : AN Us al GAS 
HE els, (KA panai SSI Ana AE Ab, AN Y SES 


akan Bal) 3 


Dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Art »», dia berkata, 
“Kami mengadu kepada Rasulullah &: dan beliau ketika itu 
berbantalkan kain burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Kami 
berkata, “Mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan 
(kepada Allah) untuk kami? Mengapa engkau tidak mendoakan 
kami?" Maka beliau bersabda, “Sungguh telah terjadi pada orang- 
orang sebelum kalian, ada seorang yang ditangkap (musuhnya), 
kemudian digali sebuah lubang untuknya dan dia dimasukkan ke 
dalamnya. Kemudian didatangkan sebuah gergaji dan diletakkan 
di atas kepalanya, lalu dia dibelah menjadi dua. Dan ada juga 
yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi untuk mencincang 
daging dan tulangnya. Dan semuanya itu tidak menghalangi 
(memalingkan) mereka dari agamanya. Demi Allah, sungguh 
Allah akan menyempurnakan perkara (agama) ini, sehingga 
seorang pengendara yang berjalan dari Shan'a ke Hadhramaut 
tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan nasib kambingnya 
dari ancaman serigala, tetapi kalian tergesa-gesa.” (HR. Al- 
Bukhari). 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Beliau saat itu sedang berban- 
talkan burdahnya, sedang kami telah mengalami kekerasan 
(siksaan) dari kaum musyrikin.” 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3612, 3852), begitu juga dikeluarkan oleh Abu Dawud (2649) dan An-Nasaa'i 


(81204). 


62 


42. 


44 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


LE In 37 Ta Pn SE cm AA ol 33 
SEA da IN Ga la HN Ubi Kg 
Ain SA, LA SLS ja Lb Sanyo Jia gua 
Ha dal Gea dat 53 ada Gal, JS KN 


Ana AA RA AB In SSI alay LA Apar 


5 
DPN MAN 


LI dag P3) ra) Ola. SAS IS AE 433 3 
Asas Ta BN aa AN 9) NERG An 
Lae JAR (Ola Maag ll) SIN Y3 


Dari Ibnu Mas'ud m, dia berkata, "Pada hari perang Hunain, 
Rasulullah #- melebihkan beberapa orang dalam pembagian 
(ghanimah-pent). Beliau memberi Al-Agra' bin Habis seratus 
ekor unta dan memberi 'Uyainah bin Hishn seperti itu pula. 
Beliau memberi juga para pembesar Arab dan mengutamakan 
dalam pembagian kepada mereka pada hari itu. Maka ada seorang 
laki-laki berkata, "Demi Allah, sesungguhnya pembagian ini 
tidak adil dan tidak dikehendaki untuk mencari wajah Allah.” 
Saya berkata, "Demi Allah, saya akan memberitahukan kepada 
Rasulullah #-." Maka saya mendatanginya dan memberitahukan 
kepadanya tentang apa yang telah dikatakan orang tersebut. 
Maka berubahlah warna wajah beliau sehingga seperti merah 
padam, kemudian beliau bersabda, "Siapakah yang akan berbuat 
adil, apabila Allah dan Rasul-Nya tidak adil?" Selanjutnya beliau 
bersabda, "Semoga Allah merahmati Musa. Dia telah disakiti 
melebihi ini, namun dia sabar." Maka saya berkata, "Semestinya 
saya tidak melapor kepada beliau dan saya tidak akan mengadukan 
lagi suatu pembicaraan pun setelah peristiwa ini." (Muttafagun 
“alaihi).44 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3150) dan Muslim (1062). 


83 


43. 


45 


aa oh Pi, sgi 8) ae AT Te JE JB 2 
ai Er IA aan KS Op LA La 


- 
Kej 


MI $ Oa Aa : 


3 Te JS AI Ha -3 ba 2 & 33 us 


Ga aa J3 « 2 ola, 


Dari Anas », dia berkata, “Rasulullah #&: bersabda, “Apabila 
Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba-Nya, maka 
Dia akan menyegerakan siksaan baginya di dunia. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan pada seseorang hamba-Nya, maka 
Dia akan menahan darinya (siksaan) dosanya, sehingga Dia akan 
memenuhkan balasannya pada hari kiamat.” 

Dan Nabi & bersabda, “Sesungguhnya besarnya balasan (pahala) 
adalah sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah 
apabila mencintai sesuatu kaum, maka Allah akan menimpakan 
cobaan kepada mereka. Barangsiapa yang ridha maka baginya 
keridhaan (Allah) dan barangsiapa yang murka maka baginya 
kemurkaan (Allah).” (HR. At-Tirmidzi)“ Dan dia berkata, 
“Hadits hasan.” 


- 
H-2 


AA S3 mb 5 ON Gl OS JB al 333 
9 Te Aan TPG 1g Tr 2 7 en Sae 3 


MEI Ad Heh but dna on la AE 
AA SE #3 US Un SA | 3 


Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2398). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Al-Jami' (308), dan 


(2110). 


84 


Terjemah 
Riyadhus/Shatihin 


3 (CIA EA) IE EL Isa AA 

5 AJB WE SU BG 2) JB 
Su TE aa 5 Ea BI pe ES 
ai Ia KASI Se Ga SA IG NG 


Maak aa Ae ar - AN Hb 


kang LIGA SILANG Ja Jas AS Hi JB GL ul Ag 
NN KENA Ia Mk BAN HSNI 


MAN SIB el Ain kab AN MS la 
AKu ta) AT Peran oi Ska aa 


- Papa 


ka Ep 3 IS 33 SS NE 3 
den LE ea AL ESA Uh. 

Oya oi eka 253 hal HE LS Lang 
KA JB Pasi JB AI LG SIG Y JB 


NAN $ 


5 
Kg 


BE Im 5 Gila AN aed SA 
IE MSI 3 II S9) BE AN Jo JS 3S Le 5S 
Da SG ti ga Aa AS In IS JB SSS 
pa Ga LA Aa Wa Y pat Ia Ca A 1 2 
adala Sk adi HA EA S3 


5 
TN - Pad 


Isa SAI LS 21 25 Gala SI Anita 


85 


44. 


46 


i Ta 2 38 JS aj sin 55 KE 
533 KASLAG «JA Jar SS dl ad Ge IS Gel 
2 Pen NU AD Sania Na ea 
LELE ELANG US R3 AI gang Ed sii AL ISI 

MEAAN AS Ep BEAN Iyo 


Dari Anas 2», dia berkata, “Abu Thalhah memunyai seorang 
putra yang sedang menderita sakit. Abu Thalhah mengadakan 
perjalanan jauh kemudian anaknya meninggal dunia. Ketika Abu 
Thalhah kembali, dia berkata, “Bagaimanakah keadaan anakku?” 
Ummu Sulaim, (ibu anak tersebut) menjawab, “Dia sudah lebih 
tenang dari keadaannya sebelumnya.” Maka Ummu Sulaim segera 
menghidangkan makan malam untuknya, dan Abu Thalhah 
pun makan. Kemudian dia menggauli isterinya. Setelah selesai, 
Ummu Sulaim berkata, “Mereka telah memakamkan anakmu.” 
Pada pagi harinya Abu Thalhah mendatangi Rasulullah #:, dan 
memberitahukan hal tersebut. Maka Nabi bersabda, “Apakah 
kalian berdua bersetubuh tadi malam?” Abu Thalhah menjawab, 
“Ya.” Beliau bersabda, “Ya Allah, berkahilah mereka berdua.” 
Kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Abu - 
Thalhah lalu berkata padaku (Anas), “Bawalah dia kepada Nabi 
x£” Abu Thalhah mengirim bersamanya beberapa buah kurma. 
Nabi #: bersabda, “Adakah sesuatu bersamanya?” Anas menjawab, 
“Ya, ada beberapa buah kurma.” Maka beliau mengambil kurma 
tersebut dan mengunyahnya kemudian memasukkan ke mulut 
bayi tersebut. Kemudian beliau mentahniknya dan memberinya 
nama Abdullah.” (Muttafagun 'alaihi).“$ 


Dalam riwayat AlBukhari disebutkan, Ibnu "Uyainah berkata, "Ada 
seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata, "Maka saya melihat 
sembilan orang anak laki-laki dan semuanya hafal Al-Our'an, 
yaitu anak-anak Abdullah yang dilahirkan Ummu Sulaim. 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5470) dan Muslim (2144). 


86 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Anak Abu Thalhah dari 
Ummu Sulaim meninggal dunia, maka isterinya berkata kepada 
seluruh keluarganya, "Kalian jangan memberitahukan kepada 
Abu Thalhah tentang kematian anaknya, hingga aku sendiri 
yang akan memberitahunya." Abu Thalhah datang, kemudian 
isterinya menghidangkan makan malam untuknya, maka dia 
pun makan dan minum. Kemudian isterinya berdandan dengan 
dandanan yang paling baik dari sebelumnya. Maka Abu Thalhah 
pun menggaulinya. Ketika isterinya mengetahui bahwa suaminya 
telah puas dan selesai mengaulinya, dia berkata, “Wahai Abu 
Thalhah, bagaimanakah pendapatmu, jika ada sesuatu kaum 
yang meminjamkan suatu barang pinjaman kepada salah 
satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali barang 
pinjamannya. Apakah dia boleh menolaknya?” Abu Thalhah 
menjawab, "Tidak boleh." Maka istrinya berkata, "Berharaplah 
pahala dari kematiananakmu?” 


Maka Abu Thalhah pun marah, kemudian berkata, "Kamu 
biarkan aku tidak mengetahui hingga aku berlumuran kotoran 
(junub) kamudian kamu memberitahuku tentang anakku?" Maka 
dia pergi hingga datang kepada Rasulullah #2 lalu menceritakan 
kepada beliau apa yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah &£ 
bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." 
Anas m5 berkata, "Kemudian isterinya hamil." Dia berkata lagi, 
"Rasulullah &£ sedang dalam safar dan Ummu Sulaim ikut bersama 
beliau. Rasulullah #&: apabila datang ke Madinah dari safar beliau 
tidak masuk pada waktu malam hari hingga mendekati Madinah. 
Maka Ummu Sulaim mengalami pendarahan (akan melahirkan- 
pent), sehingga Abu Thalhah tertahan (tidak dapat melanjutkan 
perjalanan). Sedang Rasulullah & sudah berangkat. Abu Thalhah 
berkata, "Sesungguhnya Engkau telah mengetahui, ya Rabbku, 
bahwa saya sangat suka keluar berpergian bersama Rasulullah 
&& ketika beliau keluar berpergian dan masuk bersama dengan 
beliau ketika beliau masuk. Sesungguhnya saya telah tertahan 
pada saat ini sebagaimana yang telah Engkau ketahui." Ummu 
Sulaim berkata, "Wahai Abu Thalhah, saya sudah tidak merasakan 
sakit seperti yang saya rasakan tadi, maka berangkatlah. Maka 
kami pun berangkat. Ketika mereka telah sampai (Madinah) 


81 


45. 


46. 


47 


dia mengalami pendarahan lagi dan melahirkan seorang anak 
laki-laki. Ibuku berkata padaku,”Hai Anas, jangan sampai 
seorang pun menyusuinya sehingga engkau pergi membawanya 
kepada Rasulullah #&£ di waktu pagi." Ketika pagi harinya saya 
membawanya, berangkat kepada Rasulullah #:. Lalu Anas 
menyebutkan hadits sampai selesai. 


8 # 2 61 ita Ira 4 " - ae ag A5 £ (studi 
Opa AA dl) 1JE RE all Jgn Ol s3 Fa al SE 
Tn P5 “3 0 aa 2 2 al 2 3 
x SE (AI Kes AL Mag GI Kana) Lsl 


reg Org Su 3 Ka) aa & or tr 8 ten P3 
SI ai SA AN Kis al AN aah dl San (ea) 


Dari Abu Hurairah &» sesungguhnya Rasulullah # bersabda, 
“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Namun 
orang yang kuat hanyalah orang yang dapat menguasai dirinya 
ketika marah.” (Muttafagun 'alaihi).“ 


Ash-Shura'ah asal maknanya menurut bangsa Arab adalah orang 
yang banyak mengalahkan manusia dengan bergulat. 


2 GAN SU SES AJE 5 yi SA 3 
AU) dd 38 Bea Pan ana 
JL 31 2 jang UR LA IE TAS AA JD 
IE IN OI HE (UR Sl Ga 

be GE Ga AN Ga di 5) 
Dari Sulaiman bin Shurad 2», dia nia "Saya duduk bersama 


Nabi &: dan ada dua orang yang saling mencaci. Salah seorang dari 
keduanya telah merah wajahnya dan membesar urat lehernya, 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6114) dan Muslim (2609). 


88 


47. 


48. 


48 
4g 


50 


Terjemah 
Riyadhus/Shatihin 


maka Rasulullah #& bersabda, "Sesungguhnya saya mengetahui 
suatu kalimat yang apabila dia mengucapkannya, pasti akan hilang 
apa yang ada padanya (marah). Seandainya dia mengucapkan, 
"A'udzu billahi minasy syaithanir rajim," (Aku berlindung kepada 
Allah dari godaan setan yang terkutuk) maka pasti akan hilang 
rasa marah yang ada padanya.” Para shahabat berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya Nabi #s bersabda, "Mohonlah perlindungan 
kepada Allah dari setan yang terkutuk." (Muttafagun “alaihi). # 


Ga Umat das JA) IE BE GAN Ol B3 al ur Ilaa ya 


2 ET ani AS SG SEA AN 265 ikat Ol le paE 
Sikap Sato gal lay (CAS Us ayardi ppPN Ia 232 AS AAN 
Was BI) UU 


Dari Mu'adz bin Anas m» sesungguhnya Nabi &: bersabda, 
"Barangsiapa yang menahan marahnya padahal dia mampu 
untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala 
memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat, hingga 
disuruh untuk memilih para bidadari yang bermata jeli sesuai 
yang dikehendakinya.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).“ Dan 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan.” 


WP JL ge BE AN IU ME OB ina ya 
AO og (A55 IE bi 553 (Ca 


Dari Abu Hurairah 25 sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata 
kepada Nabi &:, “Berwasiatlah kepadaku!” Beliau &: bersabda, 
“Jangan marah!” laki-laki itu mengulangi permintaannya 
beberapa kali, namun beliau &£ selalu bersabda,”Jangan marah!” 
(HR. Al-Bukhari). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6048) dan Muslim (2610). 


Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4777) At-Tirmidzi (2022), dan Ibnu Majah (4186). Syaikh Al-Albani menghasank- 
annya dalam Shahih Sunan Abi Dawud (4777). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6116). 


69 


49. 


50. 


51 


Ka aa en aa DAN 22 
sad JI dl )) tg al Is) JG Jk (2 BA A S3 
(SAS AAS 3 MT AA AG AS ALA sa Mai 3 KANG 

: (ae Ar SJ—)) J3 « Sa ola, 
Dari Abu Hurairah »», dia berkata, "Rasulullah #&: bersabda, 
"Cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan 
mukminah, baik dalam dirinya sendiri, anaknya atau pun 
hartanya, hingga dia bertemu Allah Ta'ala tanpa ada dosa atas 
dirinya." (HR. At-Tirmidzi).' Dan At-Tirmidzi berkata,” Hadits 
hasan shahih.” 
c 5 aa A52 0 9 - o- En 
3 
Han, Bb isi Ant SA 
an 1 K5 Tas Sana B3 5 HS eta HA 
Lala pa PAN BA Ko da G3 Gaal 
Wadi, AI GA ya JB YES ERA Sb ostss 


3. 


d3 ES — Ob AS Oa Ji Oa PRA Jah Ca 
PA naa IE HAN Se Saha sal 6 Tg JJ. uda 
S3 DAA EL Seat 38 yaah SA 25 Pa ix) 
xe Ara 2S, NG aa bae Ls MI, « Seal 8 lia 

NE er At) ss 
Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Uyainah bin Hishn An 


ke Madinah kemudian singgah di rumah anak saudaranya 
(keponakannya-pent), Al-Hurr bin @ais, dia termasuk dari 


Dikeluarkan At-Tirmidzi (2401) dan Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Ash-Shahihah (2280). 


90 


51. 


52 


Ten on 
Riyadhus/Shalihin 


kalangan orang-orang yang dekat dengan Umar, dan memang 
para gurra' (penghafal Al-Gur'an) merupakan anggota majelis 
permusyawaratan Umar, baik yang sudah tua maupun yang masih 
muda. Maka “Uyainah berkata kepada anak saudaranya, “Wahai 
anak saudaraku, sesungguhnya kamu memunyai kedudukan di 
hadapan Amirul Mukminin. Maka mintakalah izin agar aku dapat 
menghadapnya.” Maka Uyainah memintakan izin kepadanya dan 
Umar pun mengizinkannya. Ketika sudah masuk dia berkata, 
“Hai! Wahai Ibnu Al-Khaththab! Demi Allah sesungguhnya 
kamu tidak banyak memberi kepada kami! Kamu menghukumi 
kami tidak dengan keadilan. Maka marahlah Umar hingga 
beliau hendak memberi hukuman kepadanya. Maka Al-Hurr 
berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya 
Allah berfirman kepada Nabi-Nya, “Jadilah engkau pemaaf dan 
suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari 
orang-orang yang bodoh.” (OS. Al-A'raaf (71: 199). Sesungguhnya 
dia termasuk orang-orang yang bodoh.” Demi Allah ketika 
dibacakan ayat tersebut kepada Umar, Umar tidak melampauinya 
(melanggarnya-pent), dia berhenti (taat) pada kitabullah.” (HR. 
Al-Bukhari).?? 


El saka O,Kta 5) JG EA Iya Si: K3 aa ON 
SAI Ona) Mangan Ade LE CU Kah 
AE RGS ) AE) Ola 4 SEE sai 


3 Ge AL LAN GH 


Dari Ibnu Mas'ud 2» sesungguhnya Rasulullah #- bersabda, 
“Sesungguhnya akan terjadi sesudahku nanti orang-orang yang 
mementingkan diri sendiri dan beberapa perkara yang kalian 
akan mengingkarinya.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau 
bersabda, “Tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban atas kalian 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4642). Al-Jazl adalah besar (banyak). 


91 


52, 


53 
54 


dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.” 
(Muttafagun 'alaihi).” 


Atsarah adalah mementingkan diri sendiri sedang orang lain 
lebih berhak. 


£ as P z Lag - 5 ee Lo Ne 
JB LAN Ge ol 2 ea 3 A33 
z AA 3 2 A3 oo S3 2 Sg TS G ai $ 
Sa Oya 

“2g SE ITU TA Aan 

AE GE (GBI IE Bibie SI 


Dari Abu Yahya Usaid bin Hudhair »s sesungguhnya ada seorang 
laki-laki dari kaum Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau tidak mengangkat saya sebagai pegawai, sebagaimana 
engkau mengangkat si Fulan?” Maka Beliau #&£ bersabda, 
"Sesungguhnya kalian sesudahku nanti akan menemui orang- 
orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga 
kalian bertemu aku di telaga (di padang Mahsyar)." (Muttafagun 
falaihi). 


An ENI BAU ar A5 
A3 AG TAN IL EA GA 3 DA ll 
IS «ABU ANA get AAS LD) IS 
IE (SAN IMB SSS TAN SI Il da2 para) 
MANI alas MASA Gg ASI da sin) je S3 


Sep AI ee GEA (Gal Ep HA 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3603) dan Muslim (1843). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3792) dan Muslim (1845). 


92 


Tenemah 
Riyadhus£halihin 


53. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Aufa, sesungguhnya Rasulullah &£ 


55 


menunggu hingga matahari condong pada suatu hari peperangan 
melawan musuh. Beliau bersabda kepada para shahabat, “Wahai 
manusia, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu 
musuh! Mohonlah keselamatan kepada Allah! Jika kalian bertemu 
mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah sesungguhnya surga 
berada di bawah kilatan pedang.” Kemudian Nabi bersabda, “Ya 
Allah, Yang menurunkan Kitab Suci, Yang menjalankan awan dan 
menghancurkan musuh-musuh. Hancurkanlah musuh-musuh 
dan menangkanlah kami atas mereka.” (Muttafagun 'alaihi). 


Dan kepada Allah kita memohon petunjuk. 
Gia DG —£ 

BAB 4 

Jujur 
- & - 5 2 35 LT .$ - £ - : akan 2 £ & 
| SSL 3 33 AI GAN SAT Dil GA CJ JK dl Jb 
dl 4 “ll 
Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 


kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar.” 
(OS. At-Taubah (91: 119) 


LO AAN SEMUIG ISL J IK JG, 


Allah Ta'ala berfirman: “Laki-laki dan perempuan yang benar.” (OS. 
Al-Ahzab (33J: 35) 


AV nam HE SSI UI A3 3 JK IU 


Allah Ta'ala berfirman: "Tetapi jika mereka benar (imannya) terhadap 
Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." (OS. 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2965) dan Muslim (1742). 


39 


Muhammad (47): 21) 

IE BE SAN yee Bb ALA Yi oP JNU sa Ld, 

JS SEE ska AI Ab NN HE HA 

OR Ag Mp Auko date RI Je Bl 

Si Ke II AE SSI HE Ih AI gak HA Oh 
ada HB is 


Adapun hadits-hadits adalah: 

54. Pertama: Dari Ibnu Mas'ud »» dari Nabi &z, sabdanya: "Se- 
sungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan 
dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Dan 
sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur hingga 
ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur (shidig). Dan 
sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan dan 
sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Dan 
sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta sehingga ditulis di 
sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (Muttafagun 'alaihi).” 


Baba Il u BE NG bal Pe SAN al ye al 
Keller Op 4 Ska YUI Ha Aa 23)) 5 AMI Jam Ga 


(aan Sad TE ar el (au SESI | 


2 3 3. o - 
al e Ra Png Bh olinag Leonng #UJI aa GA (2x5 p)) “d3 
AS EME UI dash 
55. Kedua: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu 


56 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6094) dan Muslim (2607). Al-Birr adalah banyak kebaikan . Di antara nama-nama 
Allah adalah Al-Birr yaitu Maha berbuat ihsan dan kebaikan. Al-Birr merupakan buah dari kejujuran. Kebaikan 
akan menunjukkan pelakunya kepada surga, sedangkan surga merupakan puncak tujuan setiap keinginan. 


94 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


Thalib #8, dia berkata, “Saya hafal hadits dari Rasulullah #5, 
“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah 
kepada apa yang tidak meragukan kamu. Karena kejujuran itu 
merupakan sebuah ketenangan dan kedustaan itu merupakan 
sebuah keraguan.” (HR. At-Tirmidzi” dan dia berkata, ” Hadits 
Hasan Shahih). 

Sabda Nabi &£ “Yuriibuka”, maksudnya, “Tinggalkanlah apa yang 
kamu ragu akan kehalalannya dan beralihlah kepada sesuatu yang 
kamu tidak ragu (akan kehalalan-pent) di dalamnya. 


AIA ai Hae Hj AS LN PS 
Pata Lina OT AS Jaa Ju ia 
USA Ae 3, 1 AL KPA) KA TEA is 
SE NG SU «GA LL BAN SU Ta 
Lae 


- 
- 


56. Ketiga: Dari Abu Sufyan Shakhr bin Harb dalam haditsnya yang 
panjang tentang kisah Heraklus, sesungguhnya Haraklus berkata 
kepada Abu Sufyan, “Apa yang dia perintahkan kepada kalian?” - 
yaitu Nabi saw- Abu Sufyan berkata, aku menjawab, dia (Nabi &2) 
bersabda, “Hendaklah kalian menyembah Allah semata, jangan 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, ingkarilah apa yang 
dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan 
kami untuk shalat, berkata jujur, menjaga harga diri dan 
menyambung tali kekerabatan.” (Muttafagun alaihi). 


- ega Hina Ja ad ee 
57 Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2520) dan An-Nasaa'i (8/327). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam 


Shahih Al-Jami' (3378). 
58 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7, 51, 2681) dan Muslim (1773). 


95 


57. 


59 


- 9 Da a Pa Pa -? -. 8 anta 
alay (G3 he LAS OI AGAIN JUS AR Gin BIA IS 


Keempat: Dari Abu Tsabit, dikatakan juga, “Abu Said.” Dan 
dikatakan juga, “Abu Al Walid, Sahl bin Hanif 2», seorang 
shahabat yang ikut perang Badar, sesungguhnya Nabi : 
bersabda, “Barangsiapa yang memohonkan kepada Allah Ta'ala 
mati syahid dengan jujur, maka Allah akan menyampaikannya 
kepada tingkatan orang-orang yang mati syahid, sekalipun ia 
mati di atas tempat tidurnya.” (HR. Muslim)?” 


en BEN Opi SE JL mm GIA AI 
SAS YES JAE tag JUS ale DA SI OS NI 
Sar TAN SE Ae bh SANA 
(BAN BEI A3 AMS IL GEN ANN AAA 33 
SA) Sak Je SU Ipa Lai IN maa DAS AGAN Ge G8 
ale ne AS la ya HN SAS bl 
AN HE Lebat AS ASI — JII pare Sand (ALAN GEA 
JUS ag JS SEA enam 
Kg BE yi rn Hi BELI pat JAN GS 
KSP AI Sa Ad di da 3 Jus 
Ga jai Pa aa GS sa 

ME Gian Ig TERUTrar Ga LAS II aa 


Dikeluarkan oleh Muslim (1909), begitu juga Abu Dawud (1520). 


96 


Terjemead 

RiyadhusShalihin 

BELI 9 Kl aan (DU pn53 Kametadi II eri (SLS) 
bls 


- 


58. Kelima: Dari Abu Hurairah &» dia berkata, Rasulullah &£ 
bersabda: Seorang nabi terdahulu berperang. Maka dia 
berkata kepada kaumnya, “Tidak boleh mengikutiku seorang 
laki-laki yang sudah memunyai istri sedangkan dia ingin 
menggaulinya namun dia belum menggaulinya, dan yang 
telah membangun sebuah rumah namun belum membuat 
atapnya. Juga tidak boleh bagi seorang laki-laki yang telah 
membeli seekor kambing atau beberapa ekor unta hamil 
dan dia sedang menunggu (kelahiran) anaknya.” Maka 
nabi tersebut berperang dan ketika telah mendekati sebuah 
desa pada waktu salat Ashar atau mendekati waktu Ashar, 
maka berkatalah ia kepada matahari, “Sesungguhnya kamu 
diperintah dan aku juga diperintah. Ya Allah! Tahanlah 
(peredaran) matahari itu untuk kami!” Maka tertahanlah 
matahari sehingga Allah memberikan kemenangan 
kepadanya. Kemudian mereka mengumpulkan harta hasil 
rampasan perang, maka datanglah api untuk melalapnya 
namun api itu tidak mau membakarnya. Maka Nabi itu 
berkata, “Di antara kalian masih ada ghulul (tindakan 
berkhianat mengambil ghanimah)! Maka hendaklah satu 
orang dari setiap kabilah membaiatku! Maka menempellah 
tangan salah seorang dengan tangan Nabi tersebut, maka 
nabi tersebut berkata, “Di antara kalian masih ada ghulul, 

maka hendaklah kabilahmu membaiatku! Maka menempellah 
| tangan dua atau tiga orang dengan tangan nabi itu, maka 
nabi tersebut berkata, “Di antara kalian masih ada ghulul!” 
Maka mereka datang dengan membawa kepala seperti kepala 
sapi terbuat dari emas. Maka dia meletakkannya kemudian 
datanglah api membakarnya. Nabi Muhammad #£ bersabda, 
“Harta ghanimah itu tidak dihalalkan bagi seorang pun umat 
sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah bagi 
kita. Ketika Allah Taala melihat kelemahan serta kekurangan 
kita, maka Allah menghalalkannya untuk kita.” (Muttafagun 


97 


aa Pa 3 


59, 


60 
61 


'alaihi).80 


Pa AA 


BEA Ia JP IE La Po FILM EA 
Mana ai Ban SU 5 EL OKI) 


NAD, 


Lha GEA (loan Sen tg AS Oh 


Keenam: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam m», dia berkata, 
“Rasulullah #&: bersabda, “Penjual dan pembeli diberi kebebasan 
memilih selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka 
berdua jujur dan menjelaskan (cacat barang dagangan-pent), 
maka mereka diberkahi dalam jual-belinya. Dan apabila mereka 
berdua itu menyembunyikan (cacatnya-pent) dan berdusta, 
maka akan dihapus keberkahan jual-beli keduanya.” (Muttafagun 
'alaihi).8! 


3 


KITA DG —0 


BAB 5 
Merasa Senantiasa Diawasi oleh Allah (Muragabah) 


(SAI 3 SA AE Ih A3 SA PJ AI Jb 


CLYYO — YA sel 


Allah Ta'ala berfirman, "Allah &- Yang melihat kamu ketika kamu 
berdiri (untuk shalat), dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di 
antara orang-orang yang sujud.” (OS. Asy-Syu'ara' (26J: 218-219). 


Erna 1 BS SA IE Ju, 


Allah Ta'ala berfirman, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3124) dan Muslim (1747). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2079) dan Muslim (1532). 


98 


Tengemed 
RiyadhusShalihin 


berada." (OS. Al-Hadid (57): 4). 
Pe Pan Mn Aan Pan PUN SN RAY 


Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun 
yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit." (OS.Ali-Imran 
(31: 5). 


Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Rabbmu benar-benar me- 
ngawasi." (OS. Al-Fajr (89): 14). 


DAA LELE Joan LA C3 LAN IE Iko JK JB, 


$ P3 25 0 pe 
ka gehna Bat MTI 3 HUNIG 
Allah Ta'ala berfirman, “Dia mengetahui (pandangan) mata yang 


khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.” (OS. Ghafir (401: 
19). 


Ayat-ayat tentang bab ini banyak sekali dan sudah maklum. 

JAS ig dB an ALL HS JS JNY en Lala 
AG Apa YES UE DB pai Ad Jp Ke Jala 
lo Aa Maa PR EK 
Sa SI ES IA TA AN sa Ae 
AI Jp JAS MN yf Al ESA aras Je 
ig IN Jang Lakon Ip JI WI SL U AI #DLNY) 25 
AI SAK OPEN AA AS Ga HN BAN 


99 


60. 


Ibu Kai. EMS JB. (Gt 
pb « dang « ar ep uT « du ap AR) JG. ON y$ 


98 Par Ni ra (Ge ea AAL Gaia « AN 
ra Bp 3 33 9 Ip WAS 2 Ah -dG. JSI 
(JAS ia SEL 3 III DE TA 5 j3 di 
BALI SA Ol 13 TANI AE 3D) 1G UBIN 3 reli 1d. 
Ntar Ea Ag ON Opa» AJI 15 DA 


28 


JB. gi NG JA ai aa AJE 


pak di (ON Ga GA ESA SU ya MD) 


SA Pa SI talaay 8 WR (433 TAN LD) na 


o 


SN Gee PA Sg sala TAN 
2 3 Sab (Ma) Rai, AAN (OLI. S3 


Adapun hadits-haditsnya adalah: 


Pertama: Dari Umar bin Al-Khathab radhiallahu 'anh, dia 
berkata, “Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah &: pada 
suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki 
yang pakaiannya sangat putih, rambut sangat hitam, dan tidak 
terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh serta tidak 
seorang pun di antara Pa yang mengenalnya. Lalu ia duduk di 
hadapan Rasulullah &£ dan menyandarkan lututnya pada lutut 
Rasulullah & dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah 
$&. Dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang 
Islam!" Rasulullah & menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi 


100 


62 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang hag selain Allah 
dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau 
mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan 
Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 
mampu melakukannya." Dia berkata, "Engkau benar," kami 
pun heran, ia bertanya dan dia membenarkannya. Dia berkata, 
"Beritahukan kepadaku tentang Iman!" Beliau &£ menjawab, 
"Engkau beriman kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, 
Kitab-kitab-Nya, kepada utusan-utusan Nya, kepada hari 
Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk" Dia 
berkata," Engkau benar." Dia berkata," Beritahukan kepadaku 
tentang Ihsan!" Beliau &: menjawab, "Engkau beribadah kepada 
Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak 
melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu." Orang itu 
berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau 
# menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang 
yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan kepadaku tentang 
tanda-tandanya!" Beliau menjawab, "Jika budak wanita telah 
melahirkan majikannya, jika engkau melihat orang-orang yang 
tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin dan penggembala 
kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan." Kemudian dia 
pergi dan aku tetap tinggal beberapa lama, kemudian Rasulullah 
bersabda, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya 
tadi?" Saya menjawab," Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui" 
Rasulullah 5 berkata, "Dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian 
untuk mengajar kalian persoalan agama kalian." (HR. Muslim)s? 


Maksud “Talidul amatu rabbatahaa”, (budak wanita melahirkan 
majikannya) yaitu karena banyaknya budak wanita sehingga 
budak-budak tersebut melahirkan putera untuk majikannya. 
Putera majikan itu sama kedudukannya dengan majikannya. Dan 
ada juga yang berpendapat selain ini. Al-'Aalah, adalah orang- 
orang fakir. Adapun kata Maliyyan adalah waktu yang lama, yaitu 
sampai tiga hari. 


dag PAPAN an Ia ana o Box 87 Mo laa 
JP 02 Sa Uba- Il ana Gala Bola 3 Kant 3 Gel GS LI 


2 


Dikeluarkan oleh Muslim (8). 


101 


Ol: 


TAN 3 SES UAS Al SIB Cl daan IE 
J3 lap ly (GLS Glba JA LE YA TAI 


Kedua: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu 'Abdur- 
rahman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu “anhuma, dari Rasulullah 
xz, beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah di manapun 
engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan, 
pasti ia akan menghapuskannya dan pergaulilah manusia 
dengan akhlag yang baik.” (HR. Tirmidzi).8 At-Tirmidzi ber- 
kata, “Hadits hasan.” 


AL 1 F - Ke dn 3.2 ea AN Ga” 9 - - 3 
JL & Laga R35 Gd ke SS ITB 5 GeleS al 3 KEJU 


N 


1 


w 


2 PA To Pn To S5 Na £ - 
phai AUI Ina San AMI Soal DUS Se ol 6) 


£ On 9 


Ol Ic adL JASA SIKA la 0 dll JL SL SP MAL 
5 £ Ten Sg - — Te . lg 3 Ha es 

KAS A8 tega NI Sail eata Boai IE Sati NI 
A3 mba VI Sp35 eka Dog SL IE GA op DI 
J3 4 eka! lay (Him AR SBY! 53) 4 UE INI ES 
BAU IN HA MAA hand AI BRA) la el A3 
Leg Slanai ISG AI SUS OA Mal 3 Sl ASI 
- ag 2G Li ne 3 SNN ALI 2ie 1 232 na 
SA OA GAN II Ah SELAI 3d MLS 
A3 SAN Hap AU 


63 


Hasan: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1988). Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam Ash-Shahihah. 


102 


Teriemah 
Rivadhus/Shalihin 


62. Ketiga: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas »», ia berkata: 
Pada suatu hari saya pernah membonceng di belakang Nabi #:. 
Beliau bersabda, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan ke- 
padamu beberapa kalimat, “Jagalah Allah, niscaya Dia akan 
menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati- 
Nya di hadapanmu. Jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada 
Allah. Jika kamu meminta tolong, mintalah tolong kepada 
Allah. Ketahuilah, seandainya semua umat berkumpul untuk 
memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka hal 
itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu selain dari apa 
yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Seandainya mereka 
berkumpul untuk memberikan kemadharatan kepadamu, maka 
mereka tidak akan dapat memberikan kemadharatan kepadamu 
kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena 
telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." (HR. 
Tirmidz).8' At-Tirmidzi berkata, “ Hadits hasan shahih.” Dalam 
riwayat selain At-Tirmidzi disebutkan, “Jagalah Allah, pasti kamu 
mendapati-Nya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat 
Allah di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan mengingat 
kamu di waktu sempit (susah). Ketahuilah sesungguhnya 
sesuatu yang (ditakdirkan Allah) tidak akan menimpa kamu, 
pasti tidak akan menimpamu, dan sesuatu yang (ditakdirkan 
Allah) akan menimpamu niscaya tidak akan terhindar darimu. 
Ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran 
dan sesungguhnya kemudahan itu bersama kesusahan dan 
sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.” 


3 8 « - aa, - 8g... LG, 
SEA BEI Ga VEE ola SE JL Ol SE el 
NN en ne Ma Tan na ea an 

MESIN (Sa IM) :JE5 


64 Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2518) begitu juga dikeluarkan oleh Ahmad (1/207). Syaikh Al-Albani men- 
shahihkannya dalam Shahih At-Tirmidzi. 


105 


63. 


64. 


65 
66 


Keempat: Dari Anas m», dia berkata, “Sesungguhnya kalian 
melakukan beberapa perbuatan, yang perbuatan tersebut menurut 
pandangan mata kalian lebih kecil daripada sehelai rambut. 
Tetapi kami di zaman Rasulullah &: menganggapnya termasuk 
perbuatan yang membinasakan.” (HR. Al-Bukhari).” Dan dia 
berkata, “Al-Mubigaat adalah sesuatu yang membinasakan.” 


JIE JB AN gi 23 533 Aa malai 
LE Gina 2 (Gl AT SE ena ab Ie KI AAA 


Ba 2 Mara 
LN Ul adl ari (GA), 


Kelima: Dari Abu Hurairah &» dari Nabi &:, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu dan kecemburuan Allah 
Ta'ala itu adalah apabila seseorang melakukan apa-apa yang 
diharamkan oleh Allah atasnya." (Muttafagun 'alaihi). 


2 IA EGA ada Saru baek 
MS 3 Ii ah Ne Jabal 


RAR VAN ea Pan 


2 “ 


RA RA 1 AN DE BN AS Ia La 
Ja JL UI) 2 Jul ce Jk. Bu sa 2 3 
SI At BG IE Ir SG Ane — geni Ia HE Na 


EN ANU Pap. 


PA SA SE UN EA JL GNI SU 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6492). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5223) dan Muslim (2761). 


104 


(eter 
Riyadhus£halihin 


Tenan eta HA NN MAA 
EN IE LE 5 ae 2 sn “dis £ Kara Jul &G 
Wadida 


aa IN S3 NEO rena, JAN 
AI) £ LI ya GG JB. Ia kang Ja 
25 kg SEAT Ola GE lal AG Aainrari JL $ 
MAN Ga Li AI Sea Ui JA 5 


Laba GS JI EN Se 3 SN AAS 
Sal Sa STAN GI DE gak Ia ga 
Sa JS SAS el « GLS Gilir Suki 
AS 3 2, AS IE 3S GAN IU ga 
DAS JL tia Ep LS) du 2 Atas Lara LN OI 
FN ISU pas Las SSS Ia 
MAU Ji le Sp id JUL JSI bi 

Mug 


- 


Jae A3 3 2 Ar aah Sg & AN 
ATA Iin MAA ae bugh Sh 


105 


65. 


BAGAN Le MG SAS #3 SAS LAI gan DU G3 AS 
A3. HAN UP BIL SA IS kU SIS 4 

2 AnE 3112 (im le Jas 0 Ius all 
Keenam: Dari Abu Hurairah 2, sesungguhnya dia mendengar 
Nabi &: bersabda, “Sungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel, 
seorang berpenyakit kusta (berkulit belang), seorang berkepala 
botak, dan seorang lagi matanya buta. Allah hendak menguji 
mereka, maka Dia mengirim kepada mereka seorang malaikat. 
Malaikat tersebut mendatangi orang yang berpenyakit kusta dan 
bertanya, “Apa yang paling kamu sukai?” Dia menjawab, “Warna 
kulit yang bagus, kulit yang indah dan sembuhnya penyakit yang 
membuat orang jijik kepadaku.” Malaikat tersebut mengusap 
tubuhnya, maka penyakitnya sembuh dan dia diberi warna yang 
bagus dan kulit yang indah. Malaikat bertanya: “Harta apa yang 
paling kamu sukai?” Dia menjawab, “Unta." Lalu ia diberi unta 
yang bunting. Malaikat berkata, “Semoga Allah memberkahinya 
untukmu.” 


Kemudian Malaikat mendatangi orang yang botak, maka dia 
berkata, “Apa yang paling kamu sukai?” Dia berkata, “Rambut 
yang indah dan sembuhnya penyakit yang membuat orang jijik 
kepadaku.” Malaikat mengusapnya, maka penyakitnya sembuh 
dan dia diberi rambut yang indah. Malaikat bertanya, “Harta 
apa yang paling kamu sukai?” Dia menjawab, “Sapi.” Maka dia 
diberi sapi bunting, kemudian malaikat berkata, “Semoga Allah 
memberkahinya untukmu.” 


Kemudian malaikat mendatangi orang yang buta, maka dia 
bertanya, “Apa yang paling kamu sukai?” Dia menjawab: Allah 
mengembalikan penglihatanku, sehingga aku dapat melihat ma- 
nusia.” Maka Malaikat mengusapnya, sehingga Allah mengem- 
balikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya, “Harta apa yang 
paling kamu sukai?” Dia menjawab, “Kambing.” Maka dia diberi 
kambing yang beranak. Maka semua binatang yang diberikan 
itu beranak sehingga orang yang berpenyakit kusta memunyai 
unta satu lembah, orang yang botak memunyai sapi satu lembah, 


106 


Terjemah 
RivadhusSfalihin 


dan orang yang buta memiliki kambing satu lembah. Kemudian 
malaikat kembali mendatangi orang yang berpenyakit kusta dalam 
bentuk dan kondisinya seperti dia dahulu, maka dia berkata, 
“Aku orang miskin yang telah terputus seluruh sumber rezeki 
dalam perjalananku. Pada hari ini tidak ada lagi pengharapan, 
kecuali kepada Allah, kemudian kepada kamu. Demi Allah yang 
telah menganugerahimu warna yang bagus, kulit yang indah, 
serta harta benda, aku meminta seekor unta untuk membantuku 
dalam perjalanan.” Orang itu berkata: “Masih banyak sekali 
hak-hak yang harus kupenuhi.” Maka malaikat itu berkata 
kepadanya, “Aku seperti mengenal kamu, bukankah kamu yang 
dahulu berpenyakit kusta yang manusia jijik kepadamu, serta 
yang dahulu fakir lalu diberi harta oleh Allah?” Dia berkata: 
“Aku mewarisi harta ini secara turun-temurun. Malaikat berkata: 
“Kalau kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti 
dahulu.” 


Setelah itu malaikat tadi mendatangi orang yang dahulu botak 
dalam bentuk dan kondisinya seperti dia dahulu. Malaikat berkata 
kepadanya seperti apa yang dikatakannya kepada orang yang 
berpenyakit kusta, dan orang itu menjawabnya seperti jawaban 
kawannya. Maka malaikat berkata: “Jika kamu berdusta, semoga 
Allah menjadikan kamu seperti dahulu.” 


Kemudian sesudah itu malaikat mendatangi orang yang 
dahulu buta dalam bentuk dan kondisinya seperti dia dahulu, 
kemudian berkata: “Aku orang miskin yang mengembara dan 
telah terputus seluruh sumber rezeki dalam perjalananku. Maka 
pada hari ini tidak ada lagi pengharapan, kecuali kepada Allah! 
kemudian kepada kamu. Demi Allah yang telah memulihkan 
penglihatanmu, aku minta seekor kambing untuk membantuku 
dalam perjalanan.” Orang itu berkata: “Dahulu aku buta, lalu 
Allah memulihkan penglihatanku, maka ambillah apa yang kamu 
inginkan dan tinggalkanlah apa yang tidak kamu sukai! Demi Allah 
aku tidak akan membebanimu (untuk mengembalikan) sesuatu 
yang telah kamu ambil karena Allah.” Maka malaikat berkata: 
“Jagalah hartamu, karena kamu sekalian hanya sekedar diuji, dan 
Allah telah meridhai kamu, sedangkan kedua sahabatmu telah 


TO7 


66. 


67. 


67 
68 


69 


dimurkai Allah.” (Muttafagun'alahi). 


IE SE BEAN ye Gal oi AR Al IE lu 


- 
0. 


De POR on Sa LA Eng Ca Pl EA 
balya anna AS oa Jamal 0 ga Aan La a83 4 ai OS Uya 


om CA) 1OUG 4 Carla ala UE 


. kal Haa 3D) aa) Tebak! Pn 0 a39 Sia pl Ju 


Ketujuh: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus 2 dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Orang yang cerdik adalah orang yang mengintrospeksi 
dirinya dan beramal untuk bekal sesudah matinya. Sedangkan 
orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa 
nafsunya dan banyak berharap (ampunan-pent) kepada Allah.” 
(HR. At Tirmidzi).s8' Dan At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan.” 
At-Tirmidzi dan para ulama yang lain berkata, “Maksud, “Daana 
nafsahu” adalah mengintrospeksi diri sendiri. 


Ne ea Na Tn 

DI oo Ia) HE Al Jp JE JB at GIA AA al 

- ta : . " nat 
Lhab3 Saka lay eyama Tenda (a95 CI 


Kedelapan: Dari Abu Hurairah 2», dia berkata, Rasulullah #: 
bersabda, "Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah 
apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat 
baginya.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan yang 
lainnya). 


pad JI JI IE EL ob ma SH 


Layabay ola sal ola (GEA Ia 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3464) dan Muslim (2964), 


Dha'if: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2461), begitu juga Ibnu Majah (4260) dan Ahmad (4/124). Syaikh Al-Aibani 
mendha'ifkannya dalam kitab Dha'if Sunan Ibnu Majah (930). 

Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (3318), dan Ibnu Majah (3976). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam 
Shahih At-Tirmidzi. 


108 


RiyadhusShalihin 
68. Kesembilan: Dari Umar »» dari Nabi #, beliau bersabda, 


“Seorang laki-laki tidak akan ditanya (dituntut-pent) mengapa 
dia memukul isterinya.” (HR. Abu Dawud” dan yang lainnya). 


HOlyas JM si JS LN, Ga GT IS dng 
« I YY 
Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 


kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya." (OS. Ali-Imran (3): 
102) 


ig GAES IU 


3 
5 SI Oa al bima al oJng 


Allah Ta'ala berfirman, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah 
menurut kesanggupanmu." (OS. At-Taghabun (64|: 16). 


Ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat yang 
pertama di atas. 


- PN HN SG SN P LN Sana Aa 
(hate V3 DI MUI TAN Saah G1 CT SKS J3 
cIve AI 

» $ & aan 

« Ha gkna 9 ma Soil al 2 SNI 


70 Dha'if: Dikeluarkan Abu Dawud (2146), Ahmad (1/20) dan Syaikh Al-Albani mendha'ifkannya dalam Dha'if Su- 
nan Abu Dawud (2146). 


109 


Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (OS. Al- 
Ahzab (33): 70). 


Ayat-ayat tentang perintah bertakwa itu banyak sekali dan sudah 
banyak diketahui: 


AA EP 2 ALA ON SAK Denik NI Abon GP ee 
AP WIN C3 
Allah Ta'ala berfirman, “Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya 


Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari 
arah yang tiada disangka-sangkanya." (OS. At-Thalag (651: 2-3) 


Puan JAR AGS Jaga ya Gp) : JUS J3 
IradYi aa Je 33 alir 5 PT 


“ “ - 
A da gkaa 9 a45 AI sa SNI, 
Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan 
memberikan kepadamu Furgaan. dan Kami akan jauhkan dirimu dari 


kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu, dan Allah 
memunyai karunia yang besar." (OS. Al-Anfal (8J: 29) 


Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan sudah maklum. 

PN Nara 1 JB KIA A5 JNE as Ul, 

IE SULs A ye el AJA. aa) JG fat BN 

1 JG (an Lg o J — ea Mi 5 Ka AT) aa) 

HE sea HAN Ola 2 JB SL se 
ME GA (Opi GI SENI HI EA 5 


170 


69. 


70. 


71 
72 


Riyadhus/Shalihin 
ASEAN AE Haha SE ea Pari — (053), 


-— 


Adapun hadits-haditsnya adalah: 


Pertama: Dari Abu Hurairah », dia berkata, "Dikatakan, “Wahai 
Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia?” Beliau x 
bersabda, "Orang yang paling bertakwa di antara mereka.” 
Mereka berkata, "Bukan ini yang kami tanyakan." Beliau :t, 
menjawab, " Nabi Yusuf, dia Nabiullah, putra Nabiullah, putra 
Nabiullah putra Khalilullah - kekasih Allah.” Mereka berkata, 
"Bukan ini yang kita tanyakan." Beliau &: menjawab pula: "Jadi 
tentang orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar dari 
bangsa Arab yang engkau semua tanyakan padaku? Orang-orang 
yang terbaik di antara bangsa Arab pada zaman Jahiliyah, mereka 
pula orang-orang yang terbaik pada zaman Islam, jikalau mereka 
mengerti hukum-hukum agama." (Muttafagun 'alaihi).” 


02 ka na Saksi Maa OP - ' Ber 2: Seng “8 
SU 0 Oplasi HS JB la SELAI Ola 3 hAb l 


dy CL LAS Jtlah 3 B3 IBI BL AN LAI 


Kedua: Dari Abu Said al-Khudri »» dari Nabi #: sabdanya, 
“Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau nyaman dan 
sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian sebagai khalifah di 
dalamnya, maka Dia akan melihat apa-apa yang kalian lakukan. 
Maka takutlah kalian terhadap (harta) dunia dan takutlah kalian 
terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah (cobaan) yang 
pertama kali menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita.” (HR. 
Muslim).? 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3374) dan Muslim (2526). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2742). 


117 


71. 


72. 


73. 


3 
74 


SY drh OS EL ola 2 AP II 
Pan Aang - MAN 

HI lay (AI BG AG SAI MUA 

Ketiga: Dari Ibnu Mas'ud 25 sesungguhnya Nabi &: berdoa, "Ya 
Allah, sesungguhnya saya memohonkan kepada-Mu petunjuk, 


ketakwaan, kesucian harga diri, dan kecukupan (hati)." (HR. 
Muslim).? 


Iga Cuka “ba 23 AN Ig Gt ag A5 eta 
AA Ga Rb ga Ini Je HE 33) 1 Ht 


Keempat: Dari Abu Tharif Adi bin Hatim Ath-Tha'i 2, dia 
berkatanya, saya mendengar Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa 
yang bersumpah atas suatu sumpah, kemudian ia melihat ada 
hal lain yang lebih takwa kepada Allah daripada sumpahnya, 
maka hendaknya dia memilih melakukan ketakwaan tadi." (HR. 
Muslim).“ 


Sanata JB emo AAL Ha 1 HA al Gl 3 


sa AI AN) 203 Oo Aa # Aan MK 


Ta Par e SUGA AS ats 23 aa us 
Ns ai —s AB el ol (53 2. Hrg 


. We PA C3J—)) 


Kelima: Dari Abu Umamah Shuday bin 'Ajlan Al-Bahili 2, 
dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah &£ berkhutbah pada 
haji Wada', kemudian dalam khutbahnya beliau #z bersabda, 


Dikeluarkan oleh Muslim (2721). 


Dikeluarkan oleh Muslim (1651). 


112 


Terjemah 
Riyadhus£hatihin 


"Bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah shalat lima waktu, 
berpuasalah pada bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat harta- 
harta kalian dan taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian 
akan masuk surga Rabb kalian." (HR. At-Tirmidzi' di akhir kitab 
shalat dan dia berkata, “Hadits hasan shahih.”) 


ISIG HA 3 LG 


BAB 7 
Yakin dan Tawakkal 


td PAN SA 2 HE PE 5 2. baka -..5 - 
AI AE UUS IE GAN Sp 5 33 Pi JUS MI JE 
Pa Daan G en ya P3 2 35 sang 3 2 
KAN (05259 Ula VI 335 3 Jing AMI GA ag 
LYY 


Allah Ta'ala berfirman: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat 
golongan-golongan musyrik yang bersekutu itu, mereka berkata: “Inilah 
yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Dan benarlah Allah 
dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada 
mereka kecuali iman dan ketundukan.” (OS. Al-Ahzab (33): 22) 


aU. 
030, 


JIE SN AA A3 GAN II SEN AJE GA NS IU, 
AT) Ia Kaka GRES A5 AN Bee be sisi 333 
JIN as Ya AN AT) 03 Maning Ken Ja 
Ta «Live AV as 


Allah Ta'ala berfirman: “(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan 
Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang (musyrik) yang mengatakan: 


Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (616), begitu juga dikeluarkan oleh Ahmad (5/251). Syaikh Al-Albani men- 
shahihkannya dalam Shahih At-Tirmidzi (616). 


115 


“Sesungguhnya manusia (orang-orang kafir) telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka!” 
Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka 
menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah 
Sebaik-baik Pelindung.” Maka mereka kembali dengan nikmat dan 
karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa- 
apa, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memunyai karunia 
yang besar.” (OS. Ali-lmran (3J: 173-174). 


TOMO, SY SIN LI AE IS IK JIE 
Allah Ta'ala berfirman: “Dan bertawakkallah kepada Allah yang 
hidup (kekal) yang tidak mati.” (OS. Al-Furgan |25J: 58). 


STAN Seal a Gelegal ISA UI A3 PAUS IU 


Allah Ta'ala berfirman: “Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya 
orang-orang mukmin bertawakkal." (OS. Ibrahim (141: 11). 


9. 


(A08 talas JIN II IE S3 LA BB IE Ju, 


Allah Ta'ala berfirman: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.” (OS. Ali-Imran (3): 159). 


SE ISS G3 ES IE Tayan 3,38 ISL AN 3 SLYI, 
DINI ES 33 II 


Ayat-ayat tentang perintah untuk bertawakkal banyak sekali dan 
sudah maklum. 


Allah Ta'ala berfirman: "Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada 
Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (OS. At- 
Thalag (651: 3) 

& 2 AL Ap 3 Anaan on tk oa? Dn EN Aan 
EN era A3 AAN 553 SI Sedil Oo UI JUS J3 


PP, « 2 3G A5 - Per AU 0 La H0 017 
SAN TV JUNI SSS 5 AE Ula 335 SU aa 


114 


Tenten 
RiyadhusXhalihin 


» 2 

1429 yr 8 at SI f3) ds £ 
Allah Ta'ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetarlah hati 
mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman 
mereka (karenanya), dan hanya kepada Rabblah mereka bertawakkal.” 
(OS. Al-Anfal (81: 2). 
Ayat-ayat tentang keutamaan tawakkal banyak sekali dan sudah 
diketahui. 


AE AI Ipda IE 2G B5 ea 4 98 Su SI Ll 
ba an SA « ana Aang EN cah AM TE aa) 
AA an PENA ga na 
Is Sbs 2 Es Pi si HE K3 aya Un id js 
dai ali Ii BB AM JA Hd dai Gran 
His Ys La - tea Nan Li Snaaa 43 Dea oa 
ea Gi Sa asi a sa PS aa Jas ah 2 « 
Iga Iyan Sa Ara AK J3 Sis Ya At ho 
AL 2 HB PAN La Sab Nana 
E WES BEA Iya HE SS AA NS, - 
VOA ON en PS PEG 3 ag 
KG c JUS & yuan al LAS alas WAS, 3 Ab Ona 
Su #3 Mr Ia Ka) JUS gala alasa di 
Hae HE SA Ya HE Ia LAI 


115 


74, 


KIND Kmdil Ie D9 Geng Say pekat AI pda (BN) 
Ledakbaay HE Apa AAN pn GAS)» ilenlla LAI 
ai dya 


Adapun hadits-haditsnya adalah: 


Pertama: Dari Ibnu Abbas 2 ia berkata Rasulullah & bersabda, 
“Telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat. Aku melihat 
seorang nabi bersama sekelompok orang (tidak lebih dari 
sepuluh orang), seorang nabi bersamanya seorang atau dua 
orang dan seorang nabi yang tidak disertai seorang pun. Tiba- 
tiba ditunjukkan padaku kelompok yang besar. Aku menyangka 
mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, “Ini adalah 
Musa as. dan kaumnya. Namun lihatlah ke ufuk (samping)!” Aku 
melihatnya, ternyata ada kelompok yang besar. Dan dikatakan 
kepadaku, “Lihatlah ke ufuk yang lain!” Ternyata ada juga 
kelompok yang besar. Dikatakan kepadaku, “Ini adalah umatmu. 
Di antara mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga 
tanpa hisab dan adzab. Kemudian Rasulullah #: bangkit dan 
masuk ke rumahnya. Para sahabat membicarakan siapa yang 
masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Sebagian berkata, 
“Barangkali mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai 
Rasulullah &:.” Sebagian berkata, “Mungkin mereka adalah 
orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah 
menyekutukan Allah.” Dan mereka juga menyebut kemungkinan 
yang lain. Ketika Rasulullah #- keluar kepada mereka, 
beliau bersabda, “Apa yang kalian bicarakan?" Maka mereka 
memberitahunya, kemudian Rasulullah #: bersabda, “Mereka 
adalah orang-orang yang tidak merugyah dan tidak minta untuk 
dirugyah, tidak bertathayur (meramalkan nasib dengan burung- 
pent) dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal." Ukasyah 
bin Mihshan berdiri dan berkata, “Berdoalah kepada Allah, agar 
Dia menjadikanku termasuk di antara mereka.” Rasulullah &: 
bersabda, “Engkau termasuk di antara mereka.” Kemudian orang 
yang lain juga berdiri dan berkata: Berdoalah kepada Allah, agar 
Dia menjadikanku bagian dari mereka.” Maka Rasulullah # 


116 


75. 


76 


77 


Tertera 
RiyadhusShalihin 


bersabda, “Ukasyah telah mendahuluimu.” (Muttafagun 'alaihi).” 


kera 


ang AE SIS 2S 8 JJ gay cal Mai te kasa Ha 
s3 PON Oa 


EDS ang Ip Sig ang bada Sati 


Pa 
8 0g 


Tae ) Pa RE) V UV ek 3,3 sat) 
MI 2213 melu aral liang ca et GEA Gaia JAN SAI 


Kedua: Dari Ibnu Abbas #3 sesungguhnya Rasulullah &: berdoa, 
“Ya Allah, kepada-Mu saya berserah diri, kepada-Mu saya 
beriman, kepada-Mu saya bertawakkal, kepada-Mu saya kembali, 
dan karena-Mu saya melawan musuh. Ya Allah, saya berlindung 
dengan kemuliaan-Mu yang tiada sesembahan yang hak 
melainkan Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. Engkau 
Maha Hidup yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia 
pasti akan mati." (Muttafag 'alaih).” 


Hadits ini menurut lafal Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan 
secara ringkas, 


ata JS Ri AN ERA LB Ll BE Gala opal os KJ 
Ka) ON Gr KARANG GA Ga Rol 
JS PA Sea UG Uas AS SAIAU 2 jaka IG 

WE os. 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6541) dan Muslim (220), hadits ini lafal Muslim. Sabda beliau, “Laa yastargun” 
(tidak meminta rugyah) yaitu tidak meminta rugyah orang lain. Dalam hadits riwayat Muslim menggunakan lafal 
yargun (merugyah), menurut sebagian ulama' seperti syaikh Al-Albani bahwa lafal ini adalah syadz (asing), 
begitu juga dengan Syaikh Al-Utsaimin. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa lafal ini (yargun) benar, 
yaitu mereka tidak merugyah dengan rugyah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. 


Sabda beliau, (kepada Rabb-nya mereka bertawakkal) ini adalah sifat yang menyeluruh karena tawakkal 
adalah amalan hati, bahkan termasuk amalan hati yang paling utama, karena tawakkal adalah bersandarnya 
hati kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak madharat dengan disertai sebab-sebab yang di- 
syariatkan. 

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7383) dan Muslim (2717). 


117 


76. 


77. 


78 
79 


PP 6 Goal dp AO: SE nga 


Ketiga: Dari Ibnu Abbas radhiallahu' AA dia beat "Ba- 
caan: “Hasbunallah wa ni'mal wakil, (Cukuplah Allah men- 
jadi penolong kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung), 
pernah diucapkan oleh Ibrahim 254: ketika beliau dilemparkan 
ke dalam api. Juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad #: 
ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Sesungguhnya 
manusia telah berkumpul untuk memerangi engkau, maka 
takutlah kepada mereka.” Perkataan ini justru menambah iman 
mereka (kaum beriman) dan mereka berkata, “Hasbunallah wa 
ni'mal wakil. (Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah 
adalah Sebaik-baik Pelindung).” (HR. Al-Bukhari).” 


Dalam riwayat Al-Bukhari juga dari Ibnu Abbas «2 disebutkan, 
“Sesungguhnya ucapan Nabi Ibrahim yang terakhir kali ketika 
beliau dilemparkan ke dalam api adalah: “Hasbiyallah wa ni'mal 
wakil” (Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah 
Sebaik-baik Pelindung). 


Aa LN ka) Nae tenan Bp KA d3 JI 
»kaao ols, an as Jaa malai 


K3) metay "J3 6 OS A0 olina 1 jo 


Keempat: Dari Abu Hurairah »» dari Nabi &, beliau bersabda, 
"Ada beberapa orang yang masuk ke dalam surga itu yang 
hati mereka seperti hati burung." (HR. Muslim).” Dikatakan, 
“Maksudnya bahwa mereka bertawakkal. Dan dikatakan 
juga,” Hati mereka itu lemah lembut.” 


Bb BEN GE Ai Li 
Sa PT OP Sya 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4563, 4564). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2840). 


118 


78. 


80 


Teriemah 
Riyadhus£halihin 


BR rege Pan aa BRK Pan - 
JA laa ES 2 Ab KALI GAN aka Jah BB Jp 
BE sa IP AL Oya 23 Eka BEAN J5 


5 Uno RE AI Joan BIS Ra Ep KAS Up Gl aa Si 
Tas Bu UG im HE BS ia 3) Orgen cas 
Ip (Hen — AN ES Aa Sg Ia 1 ala LL ag 3 3 


Kelima: Dari Jabir 2» sesungguhnya dia berperang bersama 
Nabi & di daerah dekat Nejed. Setelah Rasulullah & kembali 
dari perjalanannya, dia pun kembali bersama mereka. Kemudian 
mereka tidur siang untuk beristirahat di suatu lembah yang 
banyak pohon berduri. Rasulullah &$ turun dan para shahabat 
berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Rasulullah #£ 
turun, berteduh di bawah pohon Samurah, kemudian beliau 
menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Ketika kami 
sedang tidur, tiba-tiba Rasulullah #£ memanggil kami dan di 
hadapannya ada seorang Arab Badui, lalu beliau &£ bersabda, 
“Orang ini telah menghunuskan pedangku kepadaku, ketika saya 
tidur tadi, kemudian saya bangun, sedangkan pedang itu terhunus 
di tangannya. Dia berkata, “Siapa yang akan menyelamatkan 
kamu dari saya?” Saya menjawab, “Allah.” Sebanyak tiga kali. 
Dan beliau &s tidak menghukumnya dan beliau pun duduk. 
(Muttafagun “alaihi).8 


AAA Hi ln JB Tala 3 
Sig PSA Ga YES AS EN IL AS AE AS 
(MIE S5 SIS LEG RL Jia al 0555 

MN) 2 TI ata Ia da 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2913) dan Muslim (843). 


119 


Dalam riwayat lain disebutkan, Jabir berkata, "Kami bersama 
Rasulullah # dalam perang Dzatur Riga'. Ketika kami mendatangi 
pohon yang rindang, kami meninggalkan pohon tersebut untuk 
tempat berteduh Rasulullah & Kemudian seorang laki-laki 
dari kaum musyrikin datang, sedangkan pedang Rasulullah PE 
tergantung pada pohon tersebut. Orang itu menghunus pedang 
tersebut dan berkata, "Apakah kamu takut padaku?” Rasulullah Fla 
menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Siapa yang akan menyelamatkan 
kamu dari saya?” Beliau x£ menjawab, "Allah." 


Je anon ea Sel SI Al 
BAN Ig KEL 01 Ia Liam! R5 20. ( :IE £ 5 
JB AT GA IS TE AG ga Ta IE 
NA S5 IE ba Fa 
SISA IS Ann IA Kb ai GO Libas 


s se 9 o NG, Sean 
MU lia ja AK J3 


Disebutkan dalam riwayat Abu Bakar Al-Isma'ili dalam kitab 
shahihnya, “Orang itu berkata, "Siapa yang akan menyelamatkan 
kamu dari saya?” Beliau #£ bersabda: “Allah,” maka pedang 
tersebut jatuh dari tangannya. Kemudian pedang itu diambil 
oleh Rasulullah &, dan beliau bersabda, “Siapa yang akan 
menyelamatkan kamu dari saya?” Oran g tersebut berkata, “Jadilah 
kamu sebaik-baik orang yang menuntut balas.” Maka Rasulullah 
ss bersabda, “Bersaksilah bahwa tiada sesembahan yang hak 
selain Allah dan sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah?” 
Dia menjawab, “Tidak, tetapi saya berjanji kepadamu bahwa saya 
tidak akan memerangimu dan tidak akan bergabung dengan kaum 
yang akan memerangi kamu.” Rasulullah 2 membebaskan orang 
tersebut. Kemudian orang tersebut mendatangi para sahabatnya 
dan berkata, “Saya datang kepada kalian dari sisi seorang manusia 
yang paling baik.” 


120 


Z9. 


80. 


81 


Terjemah 
Meburrlit 


Lace jie Nan an : LN ES 


oya Cagakan)) 1JEG 4 saka alay (illas 33 


Keenam: Dari Umar 2», dia berkata, saya mendengar Rasulullah 
#£ bersabda, “Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah 
dengan sebenar-benarnya tawakkal, maka Dia akan memberi 
rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada 
burung. Pagi hari burung berangkat dalam keadaan perut kosong 
dan sore hari kembali dalam keadaan perut kenyang.” (HR. At- 
Tirmidzi).8' Dan dia berkata, “Hadits hasan.” 


BE Ini JET BSE 3 SI A3 al 
SI Pa KR! at Ja 4 CE SD 555i 5) «56 9) 
SI Sr Idi, ROM) SA S3 II 3 Ea 
Ba SI SS AS La Ha Kas 
ran 


- 
2 PN 
ke 


2 BEI Iga San y TE Sa Ea) S3 IS en) 


MJ AP JET Laba 9 4 Gema sd ln cb 


Oa nara -— & « al LET Lag Ikoah £ : SA 8) 


2 up Kal aa IA san Ke 


Ketujuh: Dari Abu “Umarah, Al Bara' bin Azib #, dia berkata, 
“Rasulullah s5 bersabda: “Hai Fulan, jika kamu pergi ke tempat 


Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2345), begitu juga Ibnu Majah (4164) dan Ahmad (1/30). Syaikh Al-Albani 
menshahihkannya dalam Shahih Al-Jami' (5254). 


121 


81. 


82 


tidurmu (hendak tidur) maka bacalah, ”Allahumma aslamtu 
nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, fawwadhtu amri ilaika wa 
alja'tu dzahri ilaika, raghbatan rahbatan ilaika, laa malja'a wa 
laa manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabikalladzi anzalta wa 
nabiyikalladzi arsalta” (Ya Allah, saya serahkan diriku kepada- 
Mu, saya hadapkan wajahku kepada-Mu, saya serahkan urusanku 
kepada-Mu, saya sandarkan punggungku kepada-Mu, dengan 
penuh harap dan takut kepada-Mu, tidak ada perlindungan dan 
tidak ada keselamatan kecuali kepada-Mu. Saya beriman kepada 
kitab yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi yang telah 
Engkau utus). Sesungguhnya kamu, apabila mati pada malammu 
itu, maka kamu mati di atas fithrah (agama Islam-pent) dan 
apabila kamu bangun di pagi hari, maka kamu dalam keadaan 
baik.” (Muttafagun “alaihi).8? 


Dan disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari 
Al-Bara', dia berkata, Rasulullah sz bersabda kepadaku, “Jika kamu 
mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah sebagaimana 
wudhumu untuk shalat, kemudian berbaringlah di atas sisi 
kananmu, kemudian bacalah:”....... Kemudian dia menyebutkan 
doa seperti di atas. Kemudian Rasulullah # bersabda, “Jadikanlah 
bacaan tersebut sebagai ucapan terakhir kali yang kamu ucapkan.” 


AS AE oi OA yi lt ata GAN KA IE AU 
PAS BRA abadi Berak ia 
In 3 Hn aa aer an B3 
ap aa Naa era 


ju KE | 


2. 


LS 


SE IE BAN KAN S5 j5 AAN D 


Pata 2, Tas 


S5 


G 


YEL (Uu al 


Kedelapan: Dari Abu Bakar Kesan Abdullah bin Utsman 
bin 'Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6313) dan Muslim (2710). 


122 


Teriemah 
Riyadhus£halihin 


bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Ourasyi At-Taimi #5, dia, 
ayahnya dan ibunya adalah para shahabat radhiallahu 'anhum, 
dia berkata, "Saya melihat telapak kaki kaum musyrikin, sedang 
kami berada dalam gua dan mereka Pena di atas kepala kami. 
Maka saya berkata, "Ya Rasulullah sz, seandainya salah seorang 
dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti mereka 
akan melihat kita." Beliau x lalu bersabda, "Apa persangkaanmu 
wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah 
Allah." (Muttafagun 'alaihi). 


AS 


2 3 NN ue Paya aa 
Jaa Nak BAN A33 al 


aU 3) JB Lang Ip GA 5 SS ee 3 Sa St: sen Lay 
- PN can 


CIA Jaena AAN Ie Las 
as PN NA aa 


Sada) alat! JB. Tony Ieslah Lanyet3 la Sg so 


2 Sa KANG 
Ala 


8 ass A Jaa lima (go 3 sen 


82. Kesembilan: Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, dan namanya 
adalah Hindun binti Abu Umayyah, Hudzaifah Al-Makhzumiyah 
ss sesungguhnya Nabi &- apabila keluar dari rumahnya berdoa: 
“Bismillah tawakkaltu “alallahi, Allahumma inna a'udzubika an 
adhilla au dhalla au uzalla au uzilla au udzlama au udzlima au ajhala 
au yujhala “alaiya.” (Dengan menyebutnama Allah, saya bertawakkal 
kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu 
dari tersesat atau disesatkan, tergelincir (dari kebenaran-pent) atau 
digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, menjadi bodoh ataupun 
dibodohi (orang lain-pent) atas diriku.” (Hadits shahih diriwayatkan 
oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad-sanad 
yang shahih).8 At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih. Hadits 
ini adalah menurut lafal Abu Dawud. 


83 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3653) dan Muslim (2381). 
84 Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (5094), At-Tirmidzi (3423), An-Nasa'i (8/268), dan Ibnu Majah (3884). 
Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan Abi Dawud (5094). 


123 


1 Ben Te BE aa . & , 
KA Ju Ga) 335 dl Jaan JB 1JE 23 AGE AI 


3 pa . 5 ki -a 0G. s5 Zn an 
AU VI 333 V3 IS Yg AMI IE SAS AMI mmg — 1 Ia HA 


S e sa. 5 Pan gua. 1 na Bi 1 - 3 
agl3 gal Alay (MUA AE PG 4 Enny SAS) Tana Ta Jp « 
Aa (oma Ca) Kebal JB Di Sh ea, 
3G Jana SI GS AT Ulama — — Ost 4 ian — Jpiis3)) Hal 
| | Pa Ian 
Mn an 
83. Kesepuluh: Dari Anas #5 dia berkata, Rasulullah &: bersabda, 
"Barangsiapa yang membaca ketika keluar dari rumahnya, 
“Bismillah, tawakkaltu “alallah wala haula wala guwwata 
illabillah” (Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakkal 
kepada Allah dan tiada daya serta upaya melainkan dengan 
- (pertolongan-pent) Allah), maka akan dikatakan kepadanya, 
“Kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi keperluanmu 
dan telah dijaga. Dan setan pun menjauh darinya.” (HR. Abu 
Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya).8 At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits hasan. ” Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya, 
"Maka setan berkata kepada setan lainnya, “Bagaimana kamu 


dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi, 
dan telah dijaga?” 


Jgn an PE ankena ga Eka Aa K3 ma ea en UB alan AR 
kasi OS, BE CI KENA OS BM al s3 
BOAA Said Pa SETAN £ AS London 2 Anda 1g 20 
(Jb BS BA SSS S3 NG ES CL 
- : : si an 
2 ear IE pra ob Ga ol. S3 MU) 
84. Kesebelas: Dari Anas &5, dia berkata, “Ada dua orang bersaudara 


pada zaman Nabi & Salah seorang dari keduanya datang kepada 
Nabi & (untuk belajar ilmu), sedangkan yang lain bekerja. 


85 Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (5095), At-Tirmidzi (3422), dan An-Nasa'i dalam "Amal Al-Yaumi wal 
Lailah (89). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan Abi Dawud (5095). 


124 


Tennemah 
Riyadhus/Shatihin 


Maka orang yang bekerja mengadu kepada Nabi #&- mengenai 
saudaranya (yang tidak bekerja-pent), maka beliau &: bersabda, 
“Barangkali engkau diberi rezeki karena dia.” (HR. At-Tirmidzi? 
dengan sanad yang shahih sesuai syarat Muslim). 


“. & e . 8 
PA Tan | au —L—A 


BAB 8 
Istigamah 


DNY tnya Sl KS HE J1 JUS AN JU 


Allah Ta'ala berfirman, “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, 
sebagaimana diperintahkan kepadamu.” (OS. Hud (11): 112). 


(aa 


HE Kp AL 5 Al Cg JG Sa F1 | da Min. 
SAI Ona GS ANA HL TAN hana at Yi KK 
Hua C lai 2 GA 33 La AI 53 Bi 


IYY 3 elha3N 3 yah jp You ls 353, 


Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 
“Rabb kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian 
mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan 
mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih: dan 
gembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” 
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat: di 
dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh 
(pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) 
dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (OS. 
Fushshilat (41): 30-32) 


86 Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2346). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan At-Tirmi- 
dzi. 


125 


85. 


86. 


87 


PN 2 3 SB X9 2. 8 8 Pesan 2 
Yg AE SEE AAS 3 AMI Wp IE Sad! OP JUS J3 « 


ba 3 8 Aan an aa Aa en As AE ob at 
BAG NAS Una AE Upah Gede LAI DSA SN Oi pa 


AB ea NP! 


Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 
"Rabb kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istigamah maka tidak 
ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka 
cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, 
sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.” (OS. Al-Ahgaf 
146): 13-14). 


SE sena NAS Lian Sera aa IA Maa 
KE JB Bp JUL ALS op Olata as Al Una ear AA Ua3 
KAA ig sena £ 30. SAN ea € o . 213 2 PA 
JIE. S33 las ale JI Y V3 MANIS Ul Ian 


2 hama alay (tita A3 ca, ST JB) 


Dari Abu 'Amr, ada yang mengatakan Abu 'Amrah, Sufyan bin 
Abdullah -, dia berkata, Saya bertanya: “Ya Rasulullah «:, 
katakanlah padaku dalam Islam tentang suatu ucapan yang 
saya tidak akan menanyakan kepada seseorang selain engkau.” 
Rasulullah &- bersabda, “Katakanlah, saya beriman kepada Allah 
kemudian beistigamahlah (dalam keimanan)!” (HR. Muslim).” 


2 259 ea an aka Ba Ana 2 ah 
Konlelp 19329 )) BAU Iyan JEJE mn Gia A3 
Vp) 2JE FI Jep 5 SVG NJE laa SIN A5 Ba 

» han Olyy (Jep Aa Lea AU AA VI UI 


Dari Abu Hurairah »», berkata, Rasulullah #- bersabda: 
"Bersedang-sedanglah dan berlaku luruslah dalam beramal, 
ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat 


selamat karena amalnya." Mereka bertanya, "Tidak juga Anda, 


Dikeluarkan oleh Muslim (38). Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tidak ada istigamah kecuali setelah iman. 


126 


Terjemah 
Riyadhus/Sfalihin 


wahai Rasulullah #:?" Beliau & menjawab, "Tidak juga saya, 
namun Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karunia dari- 
Nya." (HR. Muslim).8 


KG Gama Yg A3 PE Gel KI KG, 


| Png emak (3, LL Lal 


Al-Mugarabah adalah sedang-sedang tidak berlebihan dan tidak 
pula meremahkan. Asy-Syaddad adalah istigamah dan benar. 


Maag NE II al TA WTN Sa BLN JG 

GEA Ala ts ds gag IS ag 
Para ulama berkata, “Makna istigamah, adalah tetap taat kepada 
Allah Ta'ala. Mereka berkata, “Istigamah itu termasuk jawami'ul 
kalim (perkataan singkat namun maknanya luas) dan istigamah 


adalah pangkal segala urusan. Kepada Allah kita memohon 
petunjuk.” 


22 an anna 7 AA Nan ot. Ig 3 . - 
Lal 233 JUS AJI Ela mas £ GE 3 SEA 
teka Leak Ta pai, Lagi Pp Lag BAYI JGA, 

HAN Pr 


BAB 9 
Memikirkan Keagungan Makhluk-makhluk Allah 
Ta'ala, Fananya Dunia, Kejadian yang Menakut- 
kan di Akhirat dan Perkara-perkara Lain di Dunia 
dan Akhirat serta Keteledoran Diri, kemudian 
Mendidiknya dan Mengajaknya untuk Istigamah 


88 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6463) dan Muslim (2816). Dan lafal hadits ini adalah milik Muslim. 


127 


3 Kis An 2 na Peng aBn san 
3 Siah Kb GA OI ina Kasi LSI PJK dl JE 
AI Ka || Iret 


Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya aku hendak memperingatkan 
kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan 
ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri: kemudian kamu fikirkan (ten- 
tang Muhammad)." (OS. Saba' (34: 46) 


MG Kat SA AN HL JS & S1 di J3 
3 33 er Ls AN Gas Kari) -ar AN AN 
SL Lee C3 AANG AGE js 6 Ten 

(INA 2010 JT SNI Debate 


Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 
bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang 
yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata): “Ya Rabb Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha suci Engkau.” (OS. Ali-Imran (3J: 190-191) 


aa s Mr Fa Ta gn Aan aa 
GS MN Ah LE HS BNI JI pb SBI PLS J3 
5 TAA OA ' ata £ ag 3 AN :2 € 13 8... 

US SI Alah HS NI Ih Ela HS Il Ih S3) 

Crew San ea 
Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan 
unta, bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 
Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana 
ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu 


hanyalah orang yang memberi peringatan.” (OS. Al-Ghasyiyah 188): 
17-21) 


128 


RiyadhusShalihin 
MEN tabaa TANI NA tari ai 5 Pom S8) sa J3 


Sea SUN ARUN, 


Allah Ta'ala juga berfirman, “Maka apakah mereka tidak mengadakan 
perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan.” (OS. 
Muhammad (47J: 10). 


Ayat-ayat tentang bab ini banyak sekali. 


(G 2g Is 23 s “ ») mal CJ Sol 3 


Dan di antara haditsnya adalah hadits terdahulu, yaitu, "Orang 
yang cerdik adalah orang yang mengoreksi dirinya." 


Ta Ne PAR MP AS Gina TN en aa 0.3 
8. aan 2 z : 01. 5 F 
2073 BCA dad asks JUNI 


BAB 10 


Bersegera kepada Kebaikan dan Memotivasi 
Orang yang Menuju kepada Kebaikan 
Supaya Bersungguh-sungguh tanpa Ragu 


DA JIN SJ LG 1 IKA JG 


Allah Ta'ala berfirman, "Maka berlomba-lombalah (dalam berbuat) 
kebaikan!” (OS. Al-Bagarah (2): 148). 


Au Aa Pe Aa Bh 0 bd Pan 1 AN MAA ie 
SAGLSII kos S2 S ca Opa BA) Pbap ) Mb Je, « 
anak #3 x 
SINY tote JIN Gaia Saasl ENG 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari 
Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (OS. Ali-Imran (3): 133). 


129 


aa 2 SEN Lag ni, NG NA £ £ 
WI IE BE Al Ia ol B3 ia Al LAJU aU, 


Pa - P0 B3 15 5 (3 pg - # Pa 
CLS gonsag Laga Ja ma dad H ae Muak 
» elo ola, Ml £ Ia YA 2 « LIS ma kaga at 
Adapun hadits-haditsnya adalah: 


87. Pertama: Dari Abu Hurairah 2s sesungguhnya Rasulullah &: 
bersabda, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah 
seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang 
dalam keadaan beriman dan di sore harinya telah menjadi kafir, 
dan di sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi harinya telah 
menjadi kafir. Orang tersebut menjual agamanya dengan sedikit 
kenikmatan dunia.” (HR. Muslim). 


“tab a Alogas! yoo! pt — Ary ye SP 
Naa arrA Ka BG 3 LAS IE as LAS 
KAN GA La ES saka IA II SA. bean pe 
IE ban Ia IemB SPA ada GAS bh 
alay (atataha S3 tmn Il Lan, Uus 43 ja 3 5,33) 

GI 


ol En BA Ge apa Pa) 2 alas 2 


ai 


aji H3 «ea (Ke 
88. Kedua: Dari Abu Sirwa'ah 'Ugbah bin Al-Harits »5, dia berkata, 
"Saya shalat Ashar di belakang Nabi &£ di Madinah. Kemudian 


setelah salam beliau berdiri dengan tergesa-gesa, kemudian 
beliau melangkahi leher para jamaah menuju ke salah satu 


89 Dikeluarkan oleh Muslim (118), At-Tirmidzi (2195), Ahmad (2/304, 372, 523) dan Ibnu Majah (6704). Dan sabda 
beliau, “bi-'Aradhi', kata Al-'Ardh maksudnya sesuatu yang kamu cari dari kepentingan dunia. 


130 


an Th 


Tetiemath 
Riyadhus/Shalihin 


kamar isterinya. Orang-orang khawatir karena melihat beliau 
yang tergesa-gesa. Selanjutnya Nabi & keluar lagi menemui 
sahabat-sahabatnya. Beliau mengetahui bahwa mereka heran 
karena beliau tergesa-gesa. Beliau &: bersabda, “Saya teringat 
sepotong emas yang ada pada kami, saya tidak suka kalau benda 
ini menghalangiku, maka saya memerintahkan untuk membagi- 
bagikannya.” (HR. Al-Bukhari).” 

Dan dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan, “Saya 
meninggalkan di rumah sepotong emas dari hasil sedekah, maka 
saya tidak suka kalau aku menginapkannya.” 

At-Tibru, adalah potongan-potongan emas atau perak. 


- 
£ 


Sl Sal ai pg AU IS 90 IE 5 AA AI 
Badi HS IR Ie ED) Hae 


AN AN 
“ae Gan. (aa 

Ketiga: Dari Jabir ws», katanya: Ada seorang laki-laki berkata 
kepada Nabi &: pada hari perang Uhud, "Bagaimana menurut 
pendapat Anda, jika saya terbunuh, di manakah tempatku?" Nabi 
# bersabda,"Di dalam surga." Maka orang tersebut melemparkan 
beberapa buah kurma yang masih di tangannya kemudian 
berperang sehingga ia terbunuh." (Muttafagun “alaihi).”! 


Pa aa AN NE A5 Te Aa an ren 
Gl 3 SJ Io JB EA EN BI 
Kamnb Silp GAS SD 20 $ Pai al BAAN Gd Iyan 
BALI sak Il AS :£ Ja Yg AN JA AAN LAS Rona 


- .ag 


LE GE (NA 3S By MS ON, lis ons Es 


MAL ea Ser ENG» omi Sma GA) 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (851) dan Ahmad (4/384). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4046) dan Muslim (1899) 


131 


90. Keempat: Dari Abu Hurairah --, dia berkata, "Ada seorang 


91. 


92 
93 


laki-laki datang kepada Nabi &: kemudian dia berkata, "Wahai 
Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya?” 
Beliau #: bersabda, “Engkau bersedekah, sedangkan engkau masih 
dalam keadaan sehat dan merasa kikir, karena khawatir menjadi 
fakir dan engkau berharap untuk menjadi kaya. Tetapi janganlah 
engkau menunda-nunda hingga apabila nyawamu telah sampai 
di kerongkongan kemudian engkau berkata, “Untuk si Fulan itu, 
dan untuk si Fulan ini, sedangkan pada waktu itu (harta) telah 
menjadi milik si fulan (Ahli waris-pent).” (Muttafagun 'alaihi).? 
Al Hulgum adalah jalan pernafasan. Dan Al Mari' adalah jalan 
makan dan minuman. 


SUS AA Ga USS JA 5 al Iyan Ol am na 5S molel 
2 LA » 25 35 (3 d eh 2 2 2 (AN Ia 
ABU 2g dia OLI JS Ketat Iban (OMA ia ISL 32) 
SAAT Uh pa SS ST JUS GI SU (OS sist 3) 1JE 


2 hn oly » IS pi Ga da GL BASE Lai 


MARS BAGAN SHD) Abi. EGA og Hlana HHilloo Gal al 
ea BASA aa Me BY, 


Kelima: Dari Anas »- sesungguhnya Rasulullah &- mengambil 
pedangnya pada hari perang Uhud, kemudian bersabda, “Sia- 
pakah yang ingin mengambil pedang ini dariku?” Maka setiap 
orang mengulurkan tangannya sambil berkata, “Saya, saya.” 
Beliau bersabda, “Siapakah yang ingin mengambilnya dengan 
menunaikan haknya?” Maka para shahabat diam. Selanjutnya Abu 
Dujanah berkata, “Saya akan mengambilnya dengan menunaikan 
haknya.” Dengan pedang itu dia memenggal kepala-kepala kaum 
musyrikin.” (HR. Muslim). 


“Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1419), Muslim (1032) dan Ahmad (4/250). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2470). 


1532 


92, 


2 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 
Nama Abu Dujanah adalah Simak bin Kharsyah. 


UISAS ab SU G3 sel ET IU 0 aa 33 II yA modi 
GP Ba A5 ora £. s- ' aga Ta Pa: 
SIP HE SB AA) HJ. JSI Ha ab Ba 
PTea 5 ea DA ea Ba kaga 
bed lay BEE ISS Aja Rena (GS IA AS ana JA Aa 
Keenam: Dari Zubair bin 'Adi, dia berkata, "Kami mendatangi 
Anas bin Malik », kemudian kami mengadukan kepadanya 
tentang apa yang kami dapatkan dari Al-Hajjaj. Maka Anas 
berkata, “Bersabarlah kalian semua, sebab sesungguhnya tidaklah 
datang suatu masa melainkan masa yang sesudahnya lebih buruk 
darinya hingga kalian bertemu Rabbmu. Saya mendengar ini dari 
Nabi kalian &: (HR. Al-Bukhari).” 
| 


JUAN oU) 2JE BE AU Jpn A13 Ipa AA SE gal 


(laa Lana AN Lah ne ST Lah Dah NI OS JA Lata 

AN ee sel de es mua 
si 5 35 Dean 

. ( SJ—)) J3 « Sia, ola, (Gs ah elu 


Ketujuh: Dari Abu Hurairah »» sesungguhnya Rasulullah #: 
bersabda, “Bersegeralah kalian beramal (sebelum datangnya- 
pent) tujuh perkara. Bukankah kalian tidak menantikan kecuali 
kefakiran yang melalaikan, atau kekayaan yang menyebabkanmu 
melampaui batas, atau sakit yang merusak, atau usia tua yang 
melemahkan, atau kematian yang sangat cepat atau Dajjal, maka 
ia adalah seburuk-buruk makhluk ghaib yang ditunggu, atau hari 
kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta 
paling pahit.” (HR. At-Tirmidzi).” Dan At-Tirmidzi berkata, “Ini 
adalah hadits hasan. 


94 
95 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7068). 
Dha'if: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2307) dan Syaikh Al-Albani mendha'ifkannya dalam Adh Dha'ifah (1666). 


133 


94. 


: s1 G 2 2 2 z aa 2 e - ag 0. 
V3 BEI ola PAN) TES Gi JB BB AI Sy Oh AE royal 


P3 


SIA bu KAI (ai ia Ta Wi 
Ne 3 Mn AN ag ita Y SI 
SAN 2) :JE3 « LG) 2UneS m3 HE An ae BE 

Bia ln ja Ga as 
VE Gap ES HN) 2JE Ta jd Beoate ul Jr 
Bekas Ia Iya A5 Ll 18 SI ca Sepang beta Si KN NI al 
eta (AI AE Ag ita Y) BIG, 


NA Lg S ago! Omdl 3 Ga (H3) 


Kedelapan: Dari Abu Hurairah 2» sesungguhnya Rasulullah 
bersabda pada hari perang Khaibar, "Sungguh bendera ini akan 
kuberikan kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan 
Rasul-Nya, dan Allah akan memberi kemenangan lewat kedua 
tangannya.” Umar 2» berkata, “Saya tidak pernah menginginkan 
kepemimpinan melainkan pada hari itu. Maka saya melompat 
untuk menampakkan diri pada Nabi #&£ dengan harapan agar 
saya dipanggil untuk memegang bendera itu.” Maka Rasulullah 
& memanggil Ali bin Abu Thalib 25, dan memberikan bendera 
tersebut kepadanya dan beliau &£ bersabda, “Berjalanlah dan 
jangan menoleh-noleh hingga Allah memberi kemenangan 
kepadamu.” Maka Ali berjalan beberapa langkah kemudian 
berhenti dan tidak menoleh, kemudian berteriak, “Wahai 
Rasulullah, atas dasar apakah saya akan memerangi manusia?” 
Rasulullah ## menjawab, “Perangilah mereka hingga mereka 
bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag selain Allah dan 
sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka 
telah melakukan demikian, maka mereka telah terjaga darimu, 
baik darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya, sedang 


134 


96 


Terimah 
Riyadhus£halihin 


hisab mereka itu adalah tergantung pada Allah.” (HR. Muslim). 


Makna Fatasaawartu adalah saya melompat ke muka untuk 
menampakkan diri. 


Ba OCE 
BAB 11 


Bersungguh-sungguh (Mujahadah) 


2 2 - . 


(UN Op URL Hala C3 AR Gallg Paud an GG 
ON teng KAIN eta 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan orang-orang yang berjihad untuk 
(mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada 
mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama 
orang-orang yang berbuat baik.” (OS. Al-Ankabut (29): 69). 


(PAN aa tes AL UGtAh Fe Ju 
Allah Ta'ala berfirman, “Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepa- 
damu yang diyakini (ajal).” (OS. Al-Hijr (141: 99) 


£ “ Aap Ae” NUN Wah tato Li LA Aisi 
SU TA #JajaIH Ne II JAS Sh al 1536 PUS JE3 
Je ali 


Allah Ta'ala berfirman, “Sebutlah nama Rabbmu, dan beribadatlah 
kepada-Nya dengan penuh ketekunan.” (OS. Al-Muzzammil (731: 8). 


OV EIIIN 5E 53 Jua AI 3 HE JB 
Allah Ta'ala berfirman, “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan 
seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (OS. 


Dikeluarkan oleh Muslim (2405). 


135 


95, 


Az-Zalzalah (991: 7). 
Pe SA AE IR ma rn ena ra Uu 
LA ja AU Ai aga Lb Uya Ka Igodis Lag | 1 dls JB, 


IV Jap IN LAI asi, 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat 
untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah se- 
bagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” (OS. 
Al-Muzzammil (73J: 20). 


IV BALI SS 0 UU S6 AS Ia Aa 3 JUS J3 


a da gkan 8 yat AJI & SNI, 


Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja harta yang baik yang kamu naf- 
kahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." 
(OS. Al-Bagarah (2): 273). 


Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan sudah maklum. 


G PI LN 2 £ - 4 7 Da £ £ £ 
B3 aU Iga) JB JB 3 HA al SJ NG eNI Lt, 


- 
& 
ea EN 


HA Nag AI BET AA UU, SE JAE AS 3) 
BE gi JW ad SA ISA Aa aa 
Lg ph GAN kiat BIS Tai GR EL JL AN 
MAA ng lp JA AI Ag jai sil nh 
GE du CA SIRI ya «Hala se S5 


Adapun hadits-haditsnya adalah: 

Pertama: Dari Abu Hurairah 2», dia berkata, Rasulullah &: 
bersabda, “Sesungguhnya Allah ta'ala telah berfirman, “Barang- 
siapa memusuhi wali-Ku, maka sesungguhnya Aku menyatakan 
perang terhadapnya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan 


156 


96. 


97. 


97 
98 
99 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


diri kepada-Ku dengan suatu perbuatan yang lebih Aku sukai 
daripada amalan yang Aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku 
senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan 
sunah hingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, 
maka Aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk 
mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk 
melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang, 
dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia 
memohon sesuatu kepada-Ku, pasti Aku mengabulkannya dan 
jika ia memohon perlindungan, pasti Aku akan melindunginya." 
(HR. Al-Bukhari).” 


1D) JG CI ye Ang Laga RE SI Aan: Mena aa 
da LI 3 II SA IG lea EN, GI 
alba ola (ap RI petai cie Hal «Let 


Kedua: Dari Anas as dari Nabi &£ dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan dari Rabbnya sx, Allah berfirman, "Jika seorang 
hamba mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat 
kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, 
maka Aku mendekat padanya sedepa. Jika hamba tersebut 
mendatangi Aku dengan berjalan, maka Aku mendatanginya 
dengan berlari." (HR. Al-Bukhari). 


” Pr Na Seat at MENARA ai Baar dagang 
Ogoh ORA) 135 AMI Jaan JB 1JE BE ae ol 3 UJI 
“GI ola, (Arga AA iya as Laga 


Ketiga: Dari Ibnu Abbas «&, dia berkata, Rasulullah &$£ bersabda, 
"Dua macam kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu di 


dalamnya yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan." (HR. Al- 
Bukhari). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6502). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7536) dan Muslim (2675). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6412). 


137 


98. 


395 


100 


# 
- 


-5 AA Sapi EMAS Ag UN 3 “en 
ab dn AA dn Isa pd Sli3 JUS 15 
PN KANG) 22 yah sgt EE aa 3 


IN AN Senen Me 


- 


Keempat: Dari Aisyah &: bahawasanya Rasulullah &: shalat 
malam hingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Saya (Aisyah) 
berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbuat demikian, wahai 
Rasulullah, padahal sungguh Allah telah mengampuni dosa- 
dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?” Rasulullah #:. 
bersabda, “Tidakkah aku suka bila aku menjadi seorang hamba 
yang banyak bersyukur?” (Muttafagun 'alaihi).'” 

Hadits ini adalah menurut lafal Al-Bukhari. Dan hadits yang 
seperti ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan 
Shahih Muslim dari riwayat Mughirah bin Syu'bah. 


5 NUN Ie SS AJE 7. tes Tse a Pel 
2 Ta" aa Oon 
KAS GARA SEN AA IG ALA dai «Ia CAN SAN 


KLS A9 ON (GI) Ola) ed Io NI Had al ada 
Ulah BLS JL 0 dlm Pos BAN Id 0 elus list ee 


- 


. RAR Ea Ti Maya AI 
Kelima: Dari Aisyah «& sesungguhnya dia berkata, "Rasulullah 
te apabila masuk sepuluh malam yang terakhir dari bulan 
Ramadhan beliau menghidupkan malamnya, membangunkan 
keluarganya, dan bersungguh-sungguh (dalam ibadah) serta me- 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4837) dan Muslim (2820). 


138 


100. 


101 
102 


Teriemah 
Riyadhus/Shalihin 


ngencangkan ikat pinggangnya." (Muttafagun “alaihi).'9! 

Yang dimaksud sepuluh malam adalah sepuluh malam yang 
terakhir dari bulan Ramadhan. Al-Mi'zar atau Al-Izar mak- 
sudnya sebagai perumpamaan menjauhi wanita. Ada pula yang 
mengatakan bahwa maksudnya adalah kesungguhan beliau 
untuk beribadah. 


S3 Gap H3 3 3 Jb Ibas BA AS oo 
PPA. CE HA ak Gal MEA IS 
Pe An BEE du Gain BRA 
SE Ot Jab AG Lg ol Ja 13 ISI MS LS SS Ls 

» balap (UAN JS 


Keenam: Dari Abu Hurairah » dia berkata, "Rasulullah &- 
bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih 
dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan 
masing-masing dari mereka memiliki kebaikan. Bersungguh- 
sungguhlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu 
dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta janganlah 
kamu merasa lemah. Jika kamu tertimpa suatu musibah, maka 
janganlah kamu berkata, "Seandainya saya mengerjakan begini, 
tentu akan menjadi begini dan begitu." Tetapi katakanlah, "Allah 
telah menakdirkan dan apa saja yang dikehendaki oleh-Nya pasti 
terjadi." Karena sesungguhnya ucapan "seandainya" itu membuka 
pintu masuknya setan." (HR. Muslim).'? 


NA Nu ea Segi si drag Ol el 
KAN GEA (WK, “5 aa 


“Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2024) dan Muslim (1174). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2664). 


101. 


102. 


103 


ba Wa AN CE di ME HAL Ep 
Sia Pe MA LA 


Ketujuh: Dari Abu Hurairah 2» sesungguhnya Rasulullah #: 
bersabda, “Neraka dihalangi dengan berbagai kesenangan dan 
surga dihalangi dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan.” 
(Muttafagun “alaihi).' 

Dalam sebuah riwayat dari Muslim disebutkan, Huffat 
(dikelilingi) sebagai ganti kata hujibat, sedang artinya adalah 
sama, yaitu antara seseorang dengannya (neraka atau surga) ada 
penghalangnya, maka barangsiapa yang melanggarnya pasti dia 
akan masuk ke dalamnya (neraka atau surga-pent). 


FIS La IE EA yi Tai AN AE ya 
LAS sah EN Ke Oi EA GAS EU 5 2 
IR SEN 3 Aa OS Ea an Sr la 
po ab AI IA Tap ubi iris Ia Suka 
Ia JASA 3 BA Gp dl dia Tap aa 
TN Ka IE Ha Se prt KE IG (eeiai G3 ISS) 
Je ee as 
Lenny an jala TES «LA 5 05) JL 


Kedelapan: Dari Abu Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman Al- 
Anshari W&, dia berkata, "Saya shalat bersama Nabi #&£ pada 
suatu malam. Beliau membukanya dengan surat Al-Bagarah. 
Saya berkata dalam hati, "Beliau akan ruku' pada ayat keseratus, 
ternyata beliau meneruskan." Saya berkata dalam hati, "Beliau 
akan shalat dengan bacaan tadi dalam satu rakaat, ternyata beliau 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6487) dan Muslim (2823). 


140 


103. 


104 
105 


Terjemah 
RivadhusShalihin 


melanjutkan." Maka saya berkata dalam hati, "Beliau ruku' setelah 
selesai membaca (surat Al-Bagarah) ini. Kemudian beliau mulai 
membaca surat An-Nisa' dan membacanya (sampai selesai), 
kemudian mulai membaca surat Ali Imran, dan membacanya 
(sampai selesai). Beliau &- membacanya dengan tartil, apabila 
melewati ayat tentang tasbih maka beliau bertasbih, apabila 
melewat ayat tentang permohonan, maka beliau pun memohon 
dan apabila melewati ayat tentang ta'awwudz (mohon 
perlindungan kepada Allah) maka beliau pun berta'awwudz - 
mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian beliau &- ruku' dan 
membaca, Subhana rabbiyal “azhim. Lama ruku'nya hampir sama 
dengan berdirinya, selanjutnya beliau mengucapkan, Sami'allahu 
liman hamidah. Rabbana lakal hamd,” lalu berdiri yang lama 
hampir sama dengan ruku'nya tadi. Kemudian beliau bersujud 
dan mengucapkan, “Subhana rabbial a'la. Maka sujudnya lamanya 
hampir sama dengan berdirinya.” (HR. Muslim).'” 


g La En & IS w G Peta s0 18 & PRE 03 9 - 0 FU 
JG AL BE GI aa ah HB 6 R33 ja Ol ya Hal 
SN AU BNN TER AN PNS & Se Mae ED Soe 
Ol Sana 1JU Kg Sai op 1 Ja Dag jab AA AS ala 
Tang 


Aa Pa Kan . d22l9 Kena) 
Kesembilan: Dari Ibnu Mas'ud 2», berkata, “Saya shalat bersama 
Rasulullah 2: pada suatu malam, maka beliau memperpanjangkan 
berdirinya, hingga saya bermaksud melakukan sesuatu yang 
buruk.” Dia ditanya, “Dan maksud buruk apa yang ingin engkau 
lakukan?” Dia berkata, “Saya bermaksud hendak duduk dan 
meninggalkan beliau.” (Muttafagun 'alaihi).' 


Bo, b3 .. Nan Ara ka 2. ng 4 0. 8 

YO TI HD JB 3 Jan GE B3 adl (38 oil 
Te Men erat RA Te naa ot anna Bina ak 
Aa 9 «aJlag akal Cr AA, 33 oksl ara akasg alas akal 


A 


- -& 3 5 
Male (Gl 


Dikeluarkan oleh Muslim (772). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1135) dan Muslim (773). Begitu juga dikeluarkan oleh Ahmad (11385). 


141 


104. Kesepuluh: Dari Anas 2» dari Rasulullah &, bersabda, “Hal yang 


105. 


106. 


106 
107 


akan mengikuti mayit adalah tiga perkara, yaitu keluarganya, 
hartanya, dan amalnya. Kemudian yang dua hal akan kembali 
pulang dan hal yang tertinggal hanya satu. Hal yang kembali 
pulang adalah keluarga dan hartanya, sedang hal yang tertinggal 
adalah amalnya.” (Muttafagun '“alaihi).' 


9 
-. 


2g. a25 an Tania PA 0 0 o S Pa 
KD) 15 Gal JL 2 0 oa JI of Le ll 
- 3 3. s- PP NA 
GE lay (SUS Jia JG calai I3 Ga SU JI 


Kesebelas: Dari Ibnu Mas'ud »» dia berkata, “Nabi #c bersabda, 
“Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian 
daripada tali sandalnya, dan neraka juga demikian.” (HR. Al- 
Bukhari).'” 


BEAN Ji pl ale 5 1 Yeah Ya ya iya II 
AN Iyan 23 IE (YAN Jal yag 
AN 3 BEA Ulu El (galah IE en er 
Emis P3 PEb) J3 8 TERI (25 pa D JUS. 

» Huma olyy (Oa HK 


Kedua belas: Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, 
pelayan Rasulullah &- dan dia termasuk dari golongan Ahlush 
Shuffah, dia berkata, “Saya bermalam bersama Rasulullah &t, 
kemudian saya menyediakan air wudhu beliau serta melayani 
kebutuhan beliau. Kemudian beliau &: bersabda: “Memintalah 
padaku!” Saya berkata, “Saya minta untuk menjadi teman Anda 
di surga.” Beliau &z bersabda, “Apakah ada yang selain itu?” 
Saya menjawab, “Itu saja.” Beliau bersabda, “Maka bantulah aku 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6514) dan Muslim (2960). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6488). Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa memperbanyak ketaatan dan 
menjauhi larangan merupakan sebab masuk surga dan ini adalah kemudahan bagi orang yang dimudahkan 
oleh Allah. 


142 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


untuk menyukseskan permintaanmu dengan memperbanyak 
sujud (shalat).” (HR. Muslim).!8 


S3) Ike AN Tn - as dan 


P, 


Kana Un MUA Tian al ana Teu GA 
» hana olay (talas Up Sl Ia, 


107. Ketiga belas: Dari Abu Abdillah, disebut juga dengan Abu Abdir 
Rahman Tsauban, maula (mantan budak) Rasulullah #: »», dia 
berkata, “Saya mendengar Rasulullah #: bersabda, “Hendaklah 
kamu memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah 
kamu bersujud sekali kepada Allah, melainkan dengannya Allah 
mengangkat derajatmu dan menghapus dari dirimu satu dosa.” 
(HR. Muslim). '” 


ola, Tiba 155 « sa Ie pe) - At) Ha Ju 


MG LD) J3 Naura) 


“kaga Seraya (3) 


108. Keempat belas: Dari Abu Shafwan Abdullah bin Busr Al-Aslami 
3, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Sebaik-baik manusia 
adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya.” 
(Diriwayatkan At-Tirmidzi''? dan ia mengatakan bahwa ini adalah 
hadits hasan). 


108 Dikeluarkan oleh Muslim (489). 
109 Dikeluarkan oleh Muslim (488). 
110 Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2330). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Ash-Shahihah (1836). 


145 


Aa Pa ea ea esa Oa Sa an SA na Sa SS SA ea eta ea Meat 


TS: 


GSEAN SIB Its Jl 3S EL AM Ja JBS ye Ja 
AE OS UB Ibu IA SSI IE AA Wa 
“Saga Rat JB Opal GAS ai 

aa an Ban Ba Un Hi 
en 


- 2 Can H3 10 as : 6 Si £ # 5 
Jgn G Enda UB oran JI. JET 093 Ia Un Al HI ASIN 


Nan an aa 


IN oa Kutai SES 5 Sa Ta un 2 Y Tai as 
Par Aa GK pk Is AS " maa ag 3 
Lea JASA 2.lasal AI AI 


Kelima belas: Dari Anas 25, dia berkata, “Paman saya, Anas bin 
An-Nadhr 25 tidak mengikuti perang Badar, kemudian ia berkata, 
“Ya Rasulullah &£, saya tidak mengikuti perang pertama yang 
engkau lakukan untuk memerangi kaum musyrikin. Jika Allah 
memberi kesempatan kepadaku untuk mengikuti peperangan 
berikutnya, maka Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya 
lakukan. "Ketika pada perang Uhud, kaum Muslimin terdesak, 
maka dia berkata, “Ya Allah, saya mohon maaf kepadaMu 
dari apa yang mereka lakukan (yaitu para shahabat) dan saya 
berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka (yaitu kaum 
Mugyrikin). Kemudian dia maju ke depan, dan Sa'ad bin Mu'adz 
menemaninya. Dia berkata, “Hai Sa'ad bin Mu'adz, surga. Demi 
pemilik Ka'bah (Baitullah), sesungguhnya saya mendapatkan 
bau surga dari bawah gunung Uhud.” Sa'ad berkata, “Saya tidak 
mampu melakukan sebagaimana yang dilakukannya, Wahai 
Rasulullah.” Anas bin Malik berkata, “Maka kami dapatkan di 


1 


110. 


111 


Teiromah 
Riyadhushalihin 


tubuhnya delapan puluh luka sabetan pedang ataupun tusukan 
tombak ataupun lemparan anak panah. Kita menemukannya 
telah terbunuh dan dicincang oleh kaum Musyrikin. Maka 
tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya, selain saudara 
perempuannya yang mengenali dari jari-jarinya.” Anas bin Malik 
berkata, “Kami berpendapat atau menyangka bahwa ayat ini 
turun berkenaan dia atau orang-orang yang seperti dirinya: “Di 
antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa 
yang telah mereka janjikan kepada Allah.” (OS. Al Ahzab (33): 23). 
Sampai akhir ayat tersebut. (Muttafagun 'alaihi)' 


On HA SAN SPS op KAS sal Aj AS god 
SA YA ih Je ja & abad Do 
AN Na Aa al AA Naa NI 
Sana Ga SAN Laba GAN HA Ao 3 
ale GARA Iva Roy (AN Y Pondasi MAA 5 
MEI bad lia 


ob Ae Ca Jane SI Hilal! ella OI — (J5 
Hp Gakaa BL 


Keenam belas: Dari Abu Mas'ud “Ugbah bin Amr Al-Anshari 
Al-Badri as, dia berkata, “Ketika turun ayat sedekah, maka 
kami mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung kami. 
Kemudian datanglah seseorang dan bersedekah dengan sesuatu 
yang banyak sekali. Maka orang-orang munafik berkata, “Orang 
itu riya” (pamer)." Dan ada juga seseorang yang datang kemudian 
bersedekah dengan satu sha' (makanan-pent). Maka orang-orang 
munafik berkata, “ Allah tidak memerlukan makanan yang hanya 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2805) dan Muslim (1903). 


145 


12 


satu sha' ini.” Maka turunlah ayat: “(Orang-orang munafik itu) yaitu 
orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah 
dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh 
(untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya.” (OS. At-Taubah 
(91: 79). (Muttafagun 'alaihi). H2 

Nuhamilu yaitu salah seorang dari kami mengangkat (barang- 
pent) di atas punggungnya dengan mendapatkan upah (menjadi 
kuli panggul) kemudian dia bersedekah dengannya. 


SP ap ai ab GP GA ME oi an GP all 
GB yha BE yi oa 3 BSA NAN ala 
Sa Sos »)) JG ST Ilas BD An 5 op Las 5 
GM Ka aa Bl la da da 12 
Ge Uu. na Ea AA YAI IS SS 5 
Oa aa rta anna 
IA ata SESI rian B3 HN ye SS 
Al aa busa 2 sai up AG Jet Oak 
AS Job OA Al GS seat U.S 
PE ang KU Sha aa sa 
3 La GS BIS 3 Gp In J5 se 2 
AB AI AAS ng KG Sah SS Ta 
Ne aer BL 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1415, 2273) dan Muslim (1018). 


146 


111. 


Teneme 
RiyadhusSfalihin 


Pra Asa LSI 2 Sl VP. ja 5) ba 


3 SA 


FS 
: Se Tana ea NN AKN BP MANA TEA naat 
DUS jak Anr3 oyag AMI Mapala Lb An Ujad « Lali A33 
Be an as ole ea IU ae 
ap IAI SNI 03 Lana : As ola 5 AS AE LI Sami 
LI 


Ketujuh belas: Dari Said bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid 
dari Abu Idris Al-Khaulani dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah 
am» dari Nabi &:, dalam sebuah riwayat yang beliau riwayatkan 
dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Dia berfirman, “Wahai hamba-Ku, 
sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan 
Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian 
saling menzhalimi! Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah sesat 
kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk, maka hendaklah kamu 
minta petunjuk kepada-Ku, pasti Aku memberi petunjuk. Wahai 
hamba-Ku kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang 
yang Aku beri makan, maka hendaklah kamu minta makan kepada- 
Ku, pasti Aku memberi makan. Wahai hamba-Ku, kalian semua 
(asalnya) telanjang, kecuali orang yang telah Aku beri pakaian, maka 
hendaklah kamu minta pakaian kepada-Ku, pasti Aku memberi 
pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian melakukan 
perbuatan dosa di waktu siang dan malam, dan Aku mengampuni 
dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku, pasti 
Aku mengampuni kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kaliar 
tidak akan dapat menimpakan kemadharatan kepada-Ku dan kalian 
tidak akan dapat memberikan manfaat kepada-Ku. Wahai hamba- 
Ku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara 


113 


kalian, dari manusia dan jin, mereka berada pada puncak ketakwaan 
seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu 
tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Seandainya 
orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, 
dari manusia dan jin, mereka itu berada pada puncak kejahatan 
seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak 
akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun juga. Wahai hamba- 
Ku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, 
dari manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepada-Ku, 
lalu Aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu 
mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali sebagaimana sebatang 
jarum yang dimasukkan ke lautan. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya 
itu semua adalah amal perbuatanmu. Aku menghitung semuanya 
untukmu, kemudian Aku membalasnya. Maka barangsiapa yang 
mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan 
barangsiapa mendapatkan selain dari itu (keburukan), maka 
janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri.” Sa'id 
berkata, “Apabila Abu Idris menyampaikan hadits ini, maka ia duduk 
berlutut.” (HR. Muslim). 


Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dia berkata, 
“Tidak ada hadits yang lebih mulia bagi penduduk Syam selain 
hadits ini.” 


AA AG Cd PAI Ia MINI IE LAI LG -W 


BAB 12 


Anjuran untuk Menambah Kebaikan 
Saat Akhir-akhir Umur 


OA A3 SE Ii SAS SAN SIB Ju 
IYV bl 


Dikeluarkan oleh Muslim (2577), At-Tirmidzi (2495) dan Ibnu Majah (4257). Dan ini adalah lafal Muslim. kezhali- 


man adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempergunakan hak orang lain tidak secara 
benar. Dan kedzaliman ini mustahil terjadi pada Allah. 


148 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan bukankah Kami telah memanjangkan 
umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau 
berfikir, dan (bukankah telah) datang kepada kamu pemberi peringatan?“ 
(OS. Fathir (351: 37) 


Aang SE Gelam SSAAAI JNE OAIRAI ee Gl JB 
2. Ja Ne MN 
Ban ilai alim 1 d3 0 SS Al el OI 2S GI Sad 
Td Pa - 7 Li Pn 
Ae 3 09 m9 II Crsnl JB « dia Ca) IK Im 


- 
(7 


Sa MA sale 


: 
2 


Tn Gawi Gas ag IBI Als Aha 
AP WS & 4 n 3 £ 2 3 2 2 P naa 
JB Maa Sela ) Meri Ja33 : aan pe J3 « Sola (3 
Urls K5 JB EA Is AI GA botol es apl 

Sel Lani TS 


Ibnu Abbas serta para ulama peneliti berkata, “Maksudnya bukan- 
kah Kami telah memanjangkan umur kalian sampai enam puluh 
tahun? Dan pengertian ini dikuatkan oleh hadits yang akan kami 
sebutkan Insya Allah. Dikatakan pula, “Maknanya adalah delapan 
belas tahun.” Dikatakan juga, “Empat puluh tahun.” Ini adalah 
perkataan Al-Hasan, Al Kalbi dan Masrug, serta diriwayatkan juga 
dari Ibnu Abbas. Mereka meriwayatkan bahwa para penduduk 
Madinah, apabila salah seorang dari mereka telah mencapai umur 
empat puluh tahun, maka ia menghabiskan waktunya untuk 
beribadah. Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah baligh. 
Adapun firman Allah Ta'ala, “Dan (bukankah telah) datang 
kepada kamu pemberi peringatan?” Ibnu Abbas dan mayoritas 
ulama berkata, “Yang dimaksud dengan peringatan ialah Nabi &£ 
Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah uban. Demikian 
pendapat Ikrimah, Ibnu “Uyainah, dan lain-lain. Wallahu a'lam. 


SAAD IEEE SA ye BIA al JAGA, 


AG alay (GL Get SE JA asal S Al 


Pa 


149 


SAE tlp. BARU oa R1 SI Did DI 205 ola lalai JL 
MAA ST al Ja 


Adapun hadits-haditsnya adalah: 


112. Pertama: Dari Abu Hurairah » dari Nabi &£, beliau bersabda, 
"Allah tidak menerima udzur (alasan-pent) seseorang yang 
diakhirkan ajalnya, hingga sampai enam puluh tahun." (HR. Al- 
Bukhari).'4 
Para ulama berkata, “Maknanya adalah Allah tidak akan menerima 
udzur seseorang yang sudah berumur enampuluh tahun itu, 
karena umurnya telah ditangguhkan oleh Allah sampai pada 
masa yang sepanjang itu. Dikatakan: A'dzara Ar-Rajulu apabila 
udzurnya (alasannya) telah sampai pada batas akhir. 


Pn. “A3 “Aek 9 es Ants -JE nang Bala aan) 


Ta AE Up Lena KA JA HIU Kb 3 AG ea AG 


- 


Link Pe 


AE SAI pi A5 Aa EME En3 Ga Ul jas IBI 
PN di Hd GIE BY Ang leo DL Les 
IN AAS Gia Apapun JUN sad (RN dl ji AS 
Na en Sae 
eng PL JB nela ole WC TU GN 
25 (by aa 3 sape yaa ita Ans Ja 

sae JS MUG OS HI BARENG Sl Aa EK SP aa ine 


Be aa 


114 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6419). “Allah tidak menerima udzur (alasan-pent) seseorang” yaitu Allah telah 
menangguhkan (umurnya) beberapa waktu hingga tidak ada ruang lagi untuk beralasan. 


150 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


113. Kedua: Dari Ibnu Abbas #2, dia berkata, "Umar »» memasukkan 


diriku dalam majlis bersama para sahabat senior yang pernah 
mengikuti perang Badar. Maka sebagian mereka merasa tidak 
enak dalam dirinya, mereka berkata: "Mengapa anak ini ikut 
masuk bersama kita, sedangkan kami juga memunyai anak-anak 
yang seusia dengannya? Umar menjawab, “Sesungguhnya dia 
itu sebagaimana yang telah kalian ketahui.” Maka pada suatu 
hari Umar memanggilku, dan memasukkan saya bersama-sama 
dengan mereka. Saya tidak mengerti kalau Umar memanggil saya 
pada hari itu, kecuali hanya untuk memperlihatkan keadaan saya 
kepada mereka. Umar berkata, “Bagaimanakah pendapat kalian 
mengenai firman Allah: “Apabila telah datang pertolongan Allah 
dan kemenangan.” (OS. An-Nashr (110): 1). Maka sebagian 
dari mereka berkata, “Maksudnya adalah kita diperintah supaya 
memuji Allah dan memohon ampunan kepada-Nya apabila kita 
diberi pertolongan dan kemenangan.” Dan sebagian mereka 
diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Umar berkata 
kepadaku, “Apakah demikian pendapatmu, wahai Ibnu Abbas?” 
Saya lalu menjawab: “Tidak.” Dia bertanya, “Jadi bagaimana 
pendapatmu?” Saya menjawab, “Ini adalah ajal Rasulullah xt, 
yang Allah beri tahukan kepada beliau. Allah berfirman, “Apabila 
telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.” Maka yang 
demikian itu adalah sebagai tanda dekatnya ajalmu. “Maka 
bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun 
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.” 
Maka Umar »- berkata, “Saya juga tidak mengetahui maksudnya 
selain sebagaimana yang kamu katakan.” (HR. Al-Bukhari). 


- 


0g ng, £ Mes @ 3 Pa kasa? - BA ut AA £ 9. 
Ol ang X0 KE AMI Jom Lean bo IE « kek AAS 0 EU 
5 SEL 3 Ia VI HERI JII 5 AI Pale CI 


ale Gan (Jab Ie Si 


114. Ketiga: Dari Aisyah &:, dia berkata, “Tidaklah Rasulullah & 


mengerjakan shalat setelah turunnya ayat kepada beliau: 


115 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4970). 


151 


116 


SIG NAN 


"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.” (OS. An- 
Nashr (110): 1) melainkan dalam shalatnya beliau membaca: 


SA HN Saing G5 MUA 


(Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli) “Maha 
Suci Engkau wahai Rabb kami dan saya memuji-Mu. Ya Allah 
ampunilah aku!” (Muttafagun 'alaihi)."'8 


Dan riwayat dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, 
disebutkan juga dari Aisyah, “Rasulullah ## memperbanyak 
bacaan dalam ruku' dan sujudnya: 


SA LN Si G3 MA 


)Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli), “Maha 
Suci Engkau wahai Rabb kami dan saya memuji-Mu. Ya Allah 
ampunilah aku!” Beliau menafsirkan Al-Our'an. 


Maksud Yata-awwalul Ouran (menafsirkan Al-Our'an) adalah 
mengamalkan apa yang diperintahkan kepada beliau dalam Al- 
@uran, yaitu dalam firman Allah Ta'ala: 


ne En Ana 
“Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun 
kepada-Nya.” (OS. An-Nashr (110): 2) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, 
“Adalah Rasulullah &# memperbanyak bacaan sebelum wafatnya: 


KA In got PIA Si Puri 
LI Lgi Saki Dog At Silenas 


“Maha Suci Engkau Ya Allah, saya memuji-Mu, memohon ampun 
kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.” 


Aisyah berkata, Saya berkata, “Wahai Rasulullah, bacaan apakah 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (794, 4967) dan Muslim (484). 


152 


Teriemah 
RiyadhusShalihin 


ini. Saya melihat engkau baru membacanya? Beliau &£ bersabda, 
“Bacaan ini dijadikan tanda bagiku untuk umatku, maka jika saya 
telah melihat tanda tersebut saya membacanya. 


AANG AN | 
"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.” 
Sampai akhir surat. 
Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, “Rasulullah 4 
memperbanyak bacaan: 


- 3 sea Len Ab Hoa 
II Laga AI AAS entah ANN Oem 


“Maha Suci Allah, saya memuji-Nya, saya memohon ampun 
kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.” 

Aisyah berkata: Saya berkata: “Ya Rasulullah &:, saya melihat 
engkau memperbanyak bacaan: 


- Pa 2 sara Lan nteha 
KI Lsila MI PARA ons all ata 


“Maha Suci Allah, saya memuji-Nya, saya memohon ampun 
kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.” 

Maka beliau bersabda, “Rabbku telah memberitahukan kepadaku, 
sesungguhnya saya akan melihat suatu tanda untuk ummatku. 
Apabila saya melihatnya, maka aku memperbanyak bacaan: 


- 


al 


2 ..cof Si Tn 


- 


“Maha Suci Allah, saya memuji-Nya, saya memohon ampun 
kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.” 


II Ea PK Ya ag is 
- Ea B-Iad 


1 :N s Dia ab Ta 0 - owo.T 4 3 kana: 2? 
LG OS 2ARAG SE Aan GE al AU ad Ol 
Kn CG 


115. 


116. 


117 
118 


Dan sekarang saya telah melihat tanda tersebut: “Apabila telah 
datang pertolongan Allah dan kemenangan.” Adalah pembebasan 
kota Makkah. “Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah 
dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji 
Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha Penerima taubat.” 


BN Ip IE AI Ek Si 1 aa a36 JI 


ABE SI SU 3 Lai Ia 


Keempat: Dari Anas w», dia berkata, "Sesungguhnya Allah - 
meneruskan turunnya wahyu kepada Rasulullah g£ sebelum 
wafatnya hingga menjelang beliau wafat, wahyu paling banyak 
turun kepadanya." (Muttafagun 'alaihi).'' 


Nan BE Ii JB J8 Ka aKA sean 


Kelima: Dari Jabir 25, dia berkata, “Nabi & bersabda, “Setiap 


hamba dibangkitkan (dari kubur) menurut keadaannya ketika dia 
meninggal.” (HR. Muslim). 


PA Ii LG 


BAB 13 
Penjelasan tentang Banyaknya Jalan Kebaikan 


IL YNo:3 SAI Ga SB P3 Ia la Ba M1 je 


Allah Ta'ala berfirman,” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka 
sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (OS. Al-Bagarah (2): 215). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4982) dan Muslim (3016). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2878). 


154 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


(Dava,aJIH Jala p3 ala UUS Jus 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan apa yang kamu kerjakan berupa 
kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.” (OS. Al-Bagarah (2): 197). 


VIII GA 3 laka ISS H3 KE Jt, 
Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan 


seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (OS. Az- 
Zalzalah (991: 7). 


AI TNO RAIN an LetLS Jas Ia PLS JE3 
233 AJI 


Allah Ta'ala berfirman, “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 
maka itu adalah untuk dirinya sendiri." (OS. Al-Jatsiyah (45J: 15). 


Ayat-ayat yang berhubungan dengan bab ini amat banyak sekali. 


oi, 8. s.. 2 2 « £ 
pita ob PSS 3 patonn ab R3 Mar 2 353 CualYl Lala 


Lema 


An Sat Gel3 JG F2 La ge air 3 Soe INI 


. £ La HP aa 
—m 


Maka 2m, $ Ji SUN) JG £ yaa JI 
NN EK (USER SI lahat ate (3 PURI :JB $ JA 5 HP 
Ne AN (SAN 253 Lula Kn) JG Jai 5 Sk 
AU EA) SE JAR pang da SRS SB bi 


meng 


ae HA (Dai AE Mia TRAP, 


(AMAL) Gama 6 one GA MIA Alap! seal (CALAN) 
SIN ATA) B3 Ganis Ilas JI j3 Ya pls Il Hanana 


155 


117. 


119 


Adapun hadits-hadits yang berkaitan Astana bab ini juga 
banyak dan tidak dapat dihitung. Maka itu akan kami sebutkan 
sebagiannya, di antaranya: 

Pertama: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah », dia berkata, 
Saya berkata, “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling 
utama?” Beliau sc bersabda, "Beriman kepada Allah dan 
berjihad di jalan-Nya." Saya bertanya, "Budak manakah yang 
paling utama untuk dimerdekakan?” Beliau #- bersabda, 
"Budak yang paling berharga menurut pemiliknya dan 
yang paling mahal harganya." Saya bertanya, "Jikalau saya 
tidak dapat mengerjakannya? Beliau &: bersabda: "Berilah 
pertolongan kepada seorang pekerja (shani') atau mengerjakan 
sesuatu untuk seseorang yang tidak pandai bekerja (akhrag).” 
Saya berkata, “Ya Rasulullah &:, bagaimana pendapat anda 
jika saya tidak mampu melaksanakan sebagian pekerjaan?” 
Beliau &: bersabda, “Kamu menahan kejahatanmu dari orang 
lain Merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri.” 
(Muttafagu'alaihi).''” 

Lafal yang masyhur Shani' artinya pekerja. Tetapi ada riwayat 
lain yang menyebutkan dha-i', yaitu orang yang sengsara karena 
kefakiran dan banyaknya tanggungan keluarga. Adapun akhrag 
adalah orang yang tidak pandai mengerjakan pekerjaannya. 


TEE AN Tag Ob ane sd as al GA 
s Sa. PN anne i 
Na tang Aan (AA Ia AM JS IE ah 


- 


MANA Sa Ji UE IG 2 pia JG 
0S B5 Ja Agan SAS KAN ye A Gala la Sa 


: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2518) dan Muslim (84). 


156 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 
Jaka! ima! Tg UI Hri3eiy Alagal! pd! mnta (IN) 


118. Kedua: Dari Abu Dzar ». juga sesungguhnya Rasulullah & 
bersabda, "Setiap pagi salah seorang dari kalian memunyai 
kewajiban sedekah untuk setiap persendian (ruas tulang). Maka 
setiap tasbih (bacaan Subhanallah)adalah sedekah, setiap tahmid 
(bacaan Alhamdulillah)adalah sedekah, setiap tahlil (bacaan 
La ilaha illallah) adalah sedekah, setiap takbir (bacaan Allahu 
Akbar)adalah sedekah, memerintahkan kepada kebaikan adalah 
sedekah, melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Dan telah 


mencukupi dari semuanya itu adalah dua rakaat yang dikerjakan 
di waktu dhuha.” (HR. Muslim).'? 


GLS AN JA SS ES) BE LI IE LE JI 

SA 0 Jajal 3E BUS SVNNDUS pls 3 LA 
Maa BA GB maa aa 5 

» ant elay (AAA An 3 OS TEE KA gl 3 


119. Ketiga: Dari Abu Dzar, dia berkata, “Nabi #- bersabda: “Ditam- 
pakkan kepadaku amalan-amalan ummatku, amalan yang baik 
dan amalan yang buruk. Maka saya mendapati di antara amalan- 
amalan yang baik adalah sesuatu gangguan yang disingkirkan 
dari jalan. Sedang di antara amalan-amalan yang buruk adalah 
dahak yang ada di dalam masjid dan tidak ditimbun.” (HR. 
Muslim).'?' 


AM Pat MAS san ON La Of TE SU 
Ha Inah LA fo Dr las US Galah 
AR IRI HOBI JAR IU 
SA BLS AA IS BL ani IS TAS Ta IG 


120 Dikeluarkan oleh Muslim (720). Maksudnya jika kamu shalat dua rakaat Dhuha, maka kamu akan diberi pahala 
sebanding dengan pahala shadagah yang diwajibkan atas kamu, dan ini adalah kemudahan dari Allah -- . 
121 Dikeluarkan oleh Muslim (553). 


137 


120. 


124: 


122 
123 


SA CG ja KAS KI 3E Ta LS SA, 
£ jala Anam Panu ak AT) Ti AE 2 
GAS BI BNI $ Tip AE IS LS A33 33 BI) JB 

SS In CSS JI 8 


Keempat: Dari Abu Dzar radhiallahu 'anhu, “Sesungguhnya 
sebagian manusia berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang 
kaya telah memborong pahala. Mereka mengerjakan shalat 
sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami 
berpuasa, dan mereka bershadagah dengan kelebihan harta 
mereka.” Nabi #£ bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi 
kalian sesuatu untuk bershadagah? Sesungguhnya setiap tasbih 
adalah shadagah, setiap tahmid adalah shadagah, setiap tahlil 
adalah shadagah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadagah, 
mencegah kemungkaran adalah shadagah dan persetubuhan 
salah seorang di antara kalian dengan istrinya adalah shadagah.“ 
Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang 
di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” 
Rasulullah &£, “Bukankah kalian telah mengetahui, jika seseorang 
memenuhi syahwatnya pada yang tempat haram, maka dia 
berdosa? Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada 
yang tempat halal, maka ia mendapat pahala.” (HR. Muslim).' 


LA Ipa G0 GAS SE LAN UE Id ES oma 
«hama Olay (Gel apa SE AL SI 3 


Kelima: Dari Abu Dzar, dia berkata, “Nabi #&: bersabda kepadaku, 
“Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, 
sekalipun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah 
yang berseri-seri.” (HR. Muslim).'2 


Dikeluarkan oleh Muslim (1006). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2626). 


158 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


sa '» BE J3 SE JEC m Ina aloe tom 
SE Sa JA AA Ah pb JS LS le La 

SA GE Pa AN Ea Ao 
Te nga Pa San BELA BEN ASN La 


as aa TE GS So 33 2 NI Na 


8 


o 


N 


Jt, Ju SE Ls AI aa diss kalap oya Lidah (lama alang 
Na NN AN TAU NN ARA Pa Para —.. J 0 23. 8 3G NA 
Jetis R03 Oyetan Al pol 5 Ca Ulu JS Gl ci) 1385 dll 
La AKAN GE LAI Jah AN Laba NS 


He dab ye lab AA ob SAS 
LA 


UP BINI DALM SAE Kun IE ana Aa 
s LAN pa KT SBU 21 sek ag 


122. Keenam:Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata 
Rasulullah &: bersabda, “Setiap persendian manusia diwajibkan 
bershadagah setiap hari selama matahari masih terbit. Kamu 
mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah shadagah, 
kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau 
mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah 
shadagah, berkata yang baik adalah shadagah, setiap langkah 
berjalan untuk shalat adalah shadagah, dan menyingkirkan suatu 
rintangan dari jalan adalah shadagah." Sah 'alaihi) 24 
Imam Muslim meriwayatkan dari riwayat Aisyah es, dia berkata, 
“Rasulullah #&: bersabda, “Sesungguhnya setiap manusia dari 
anak Adam diciptakan atas tiga ratus enam puluh persendian. 
Maka barangsiapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada 


124 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2891, 2989) dan Muslim (1007, 1009). 


159 


Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohon 
ampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan yang 
dilewati manusia, atau duri atau tulang dari jalan yang dilewati 
manusia, atau memerintahkan kepada kebaikan atau melarang 
kemungkaran, sebanyak tiga ratus enam puluh kali banyaknya, 
maka sesungguhnya pada hari itu dia telah menjauhkan dirinya 
dari neraka.” 


2g 
Kg 


3d rai ba aa Pa MA BAR an AS 


Pa 


- “55 Sa a23 BAE 5 Sang , - 
AE HE (G3 ES YG TSI 3 


H2 laga Lag Os yA (SM 


123. Ketujuh: Dari Abu Hurairah 2s dari Nabi #, beliau bersabda, 
“Barangsiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau sore hari, 
maka Allah menyediakan untuknya sebuah hidangan di surga 
setiap ia pergi, baik di waktu pagi atau sore hari.” (Muttafagun 
'alaihi).'? 

Nuzul, adalah makanan atau rezeki dan apa saja yang dihidangkan 
untuk tamu. 


PPN 


GAS ol Ns BEAN J3 J6 JB Aa tlas 


KE GE (OS Ip AS DE 


PAN AG JU 5 Ia BEI pa ya gay Arap J8 
AN 


124. Kelapan: Dari Abu Hurairah a» dia berkata, Rasulullah 
# bersabda, "Wahai wanita muslimah, janganlah seorang 
tetangga merasa hina dengan memberi sesuatu kepada 


125 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (662) dan Muslim (669). An Nuzul adalah apa saja yang dihidangkan untuk tamu 
dalam rangka untuk menghormatinya. 


160 


ferieewokh 
RiyadhusShalihin 


tetangganya, sekalipun hanya sekerat daging kaki kambing." 
(Muttafagun 'alaihi).'?5 Imam Al-Jauhari berkata, Al-Firsin, 
biasanya dipergunakan untuk kaki unta, sebagaimana At-Hafir 
dipergunakan untuk menerangkan kaki binatang. Dia berkata, 
“Tetapi adakalanya Al-Firsin itu digunakan untuk menerangkan 
kaki kambing. 


ba Png JB GA ye Het 


PEN mana SU VII Y ds asi ar 


KEENAM pa Ted Jl TE oya ea) 
dd 


125. Kesembilan: Dari Abu Hurairah »» dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh 
cabang lebih. Cabang iman yang paling utama adalah ucapan 
La ilaha illallah, sedang cabang iman yang paling rendah adalah 
menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu 
cabang dari keimanan.” (Muttafagun “alaihi).'? 


Al Bidh'u adalah bilangan dari tiga sampai sembilan. 


KA Gagas Ui JA LED) IE II Opa RE Taka 
Pee Menu an Hau 
AAN Ga LAKI MA AG AA JAN JUS ARA Ga AI JS, 
Ne aa 


- 
Ke) 


SI Jpn CA AA Dai 533 IN pit 


126 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2566) dan Muslim (1030). Seakan-akan beliau bersabda, “Janganlah engkau 
meremehkan sesuatu pun dari kebaikan walaupun sedikit." 
127 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (35) dan Muslim (35). 


161 


126. 


128 
129 


Pa Pad 


2 ca Me TO Ana Ti ae ana Pd 
Lenka GEL (GAI 5 AS JS DI JW SLAT SRN S D Oh 
(CAN BEI AA IAIN SA) ot Talan 13 


30? 2 Aa an EA mui 8 RN -, - : 
A5 SI la alan SS J8 Esp Hdap LIS 15) Lag dala) 3 


AL 99 
Le 


2 


La AT8 IoT TH 2 en H3 AA #.- 


Hu 


PI A3 NE Jp ata (YG HE (GAM) 


Kesepuluh: Dari Abu Hurairah 2s lagi bahwasanya Rasulullah #&: 
bersabda, “Ketika ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, 
maka dia merasa sangat haus. Dia menemukan sebuah sumur, 
maka dia turun ke dalamnya dan minum. Kemudian dia keluar, 
tiba-tiba ada seekor anjing mengulur-ulurkan lidahnya sambil 
makan tanah karena kehausan. Orang itu berkata, “Sungguh 
anjing ini mengalami kehausan sebagaimana yang telah aku 
alami tadi.” Maka dia pun turun ke dalam sumur lalu memenuhi 
sepatunya dengan air, kemudian dia menggigitnya, sehingga 
dia naik ke atas, dan memberi minum anjing tersebut. Maka 
Allah berterima kasih kepadanya kemudian mengampuninya.” 
Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita juga 
akan memperoleh pahala dalam menolong binatang?” Beliau 
&£ menjawab, “Dalam setiap menolong makhluk hidup ada 
pahalanya.” (Muttafagun'alahi). 2 


Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, “Maka Allah ber- 
terima kasih kepadanya, mengampuninya, kemudian mema- 
sukkannya ke dalam surga.” 

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim??? disebutkan juga, 
“Ketika ada seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2363) dan Muslim (2244). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2367) dan Muslim (2245). 


162 


127. 


130 
131 
132 


(ememah 
RiyadhusShalihin 


sumur, hampir saja anjing itu mati karena kehausan, tiba-tiba 
ada seorang pelacur dari kalangan pelacur Bani Israil melihatnya. 
Wanita itu melepaskan sepatunya kemudian mengambilkan air 
untuk anjing tadi dan memberinya minum, maka dia diampuni 
karena perbuatan tersebut. 


SN LG AD) 1J BE LI j8 EA Lte Gala 
2 5 AL en “ 00 Lyn 2 ae 2 au 
ola, (Gesned) SP SS Gaal re Oya Lens TS HL 


Me aa Nana ANE AN TN PN Oa 
AI JUS Gabah AE Tai oat Jan SA) Hala 3 
£ 2g a Ai 1 T P: w AS 
MSI Ja nd Y Ina US YAN 


T- PAN Se UN NN RA ana alas 2.9 5 . . 
AP Ip3 Oa2t A55 Jala AN J3 CA) Ha ly "3 
AA BU K3 LAU da 


Kesebelas: Dari Abu Hurairah #5 dari Nabi & beliau bersabda, 
"Sungguh saya telah melihat seseorang yang bersuka-ria dalam 
surga dengan sebab memotong sebuah batang pohon di tengah 
jalan yang mengganggu kaum Muslimin." (HR. Muslim)? 
Dalam riwayat"! lain disebutkan, “Ketika seorang laki-laki 
berjalan melewati sebuah batang pohon yang melintang di 
tengah jalan, ia berkata, “Demi Allah, saya akan menyingkirkan 
rintangan ini dari jalan kaum Muslimin supaya tidak mengganggu 
mereka.” Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga.” 
Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim'? disebutkan, “Ketika 
seorang laki-laki berjalan melewati sebuah ranting berduri yang 
melintang di jalan, maka dia menyingkirkannya. Maka Allah 
berterima kasih kepadanya dan mengampuninya.” 


Dikeluarkan oleh Muslim (1914/129). Bab Keutamaan Menyingkirkan Gangguan dari Jalan. 
Dalam riwayat Muslim (1914/128). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6520) dan Muslim (1914). Begitu juga Abu Dawud (5245). 


163 


128. 


129: 


133 


AOA ekara BL j0 Ha 3g JM Ian JB JG Na 


Sg BA 3 LI sae Eh KEL AN AA 54 


«aa ala (MI IE LSI Aa Danu at 


Kedua belas: Dari Abu Hurairah »:, dia berkata, #pasulullah 5 
bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu' dan memperbaguskan 
wudhu'nya kemudian menghadiri shalat Jum'at, dia 
mendengarkan dan diam, maka dia diampuni dosanya yang 
terjadi antara Jum'at itu dengan Jum'at yang berikutnya dan 
ditambah lagi tiga hari. Barangsiapa yang bermain-main kerikil 
maka ia telah berbuat sia-sia.” (HR. Muslim)'3 


£ A0. 


o ALAN KAN Lp BD) Ju «3 AI Jpg Of A3 sate SI 


Sa Ng ep aN 
Kas Ii In GEA EA Bm js As Lea 
aa JB ah AN SIN HA 38 
AA jas AE NAN Sp at Tas Ji la Oa 

» ba olay (ap Ga ZA 


Ketiga belas: Dari Abu Hurairah » sesungguhnya Rasulullah 
& bersabda, "Apabila seorang hamba muslim ataupun mukmin 
berwudhu', kemudian ia membasuh mukanya, maka keluarlah 
dari mukanya semua dosa yang dilakukan oleh kedua matanya 
bersama dengan tetesan air atau bersama dengan tetesan air yang 
terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah 
dari kedua tangannya semua dosa yang dilakukan oleh kedua 
tangannya bersama dengan tetasan air atau bersama tetesan air 
yang terakhir. Kemudian apabila ia membasuh kedua kakinya, 


Dikeluarkan oleh Muslim (857), begitu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1050), At-Tirmidzi (498) dan Ibnu 


Majah (1090). Makna sabda beliau, “Memperbagus wudhu' adalah menyempurnakannya dan mengerjakan 
sunah-sunah dan adab-adabnya. 


164 


130. 


131, 


134 
135 
136 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


maka keluarlah semua dosa yang dijalani oleh kedua kakinya 
bersama dengan tetesan air atau bersama dengan tetesan air yang 
terakhir, sehingga keluarlah orang tersebut dalam keadaan bersih 
dari semua dosa." (HR. Muslim). 


& IRAN SILAM) 2JL «B5 Al pa) JL 0 KE Ito pl 
De AAN at obta PARA DA EA ai Te Sin tenan Pn MEA: 2 
BP G3 UI BLASG Oli II Ola AI Jl Ke 

sa CE 


Keempat belas: Dari Abu Hurairah 2» dari Rasulullah # beliau 
bersabda, "Shalat lima waktu, dari shalat Jum'at ke shalat 
Jum'at berikutnya, dari shaum Ramadhan ke shaum Ramadhan 
berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan 
antarakeduanya, selamadosa-dosabesardijauhi." (HR. Muslim). 


- 38. B8 NA sak 

Uh SIS ND) 2-38E- AMI Jpg JB JB 6 LA ipb me 

CNN - Ia 4 2 PN & 
Kab Sepang G0 ANE (SA Ag A31 CURAI A A penah 
“ o aa . Pd Pa Tag 5 & LT ag 
JUN del) WAS HS KAI AE spa AN) 2JE 

3 S1 03 Tan 2 

Ia Oa (BEI ASIA SNI Ap 3D 


Kelima belas: Dari Abu Hurairah &:», katanya: “Rasulullah xz 
bersabda, “Maukah kalian saya tunjukkan kepada suatu amalan 
yang dengannya Allah akan menghapus dosa dan mengangkat 
derajat?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau 
x bersabda, “Menyempurnakan wudhu' di waktu-waktu sulit, 
banyak melangkahkan kaki menuju masjid dan menunggu shalat 
setelah shalat. Yang demikian itu adalah ribath.” (HR. Muslim). 5 


Dikeluarkan oleh Muslim (244), begitu juga At-Tirmidzi (2).. 


Dikeluarkan oleh Muslim (233), begitu juga At-Tirmidzi (214) dan Ahmad (2/359). 

Dikeluarkan oleh Muslim (251), begitu juga At-Tirmidzi (51) dan An-Nasa'i (1/89). Ar-Ribath adalah berjihad 
melawan musuh dengan perang, menambatkan kuda serta mempersiapkannya, dan berdiam diri di perbatasan 
untuk berjaga. 


165 


132. 


133. 


134, 


KN era 153 sa K3 


Keenam belas: Dari Abu Musa Al-Asyari as, dia berkata, 
Rasulullah #& bersabda, "Barangsiapa yang shalat Subuh dan 
Ashar, maka dia masuk surga." (Muttafagun'alahi).! 
Al-Bardani (dua waktu shalat yang dingin) maksudnya adalah 
shalat Subuh dan Asar. 


ek Bm, Tea Nee Pe Ie Ne Tana Yap 
GBLA AAN Gara BN) BE AM Jp JB JB HE it AI 
7 ii £ z AS na Ar - 3 
WEI ola (bneom2 Lamis K3 OLS Ls Jia ad LS 
Ketujuh belas: Dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah 
#£ bersabda, "Apabila seseorang hamba itu sakit atau bersafar, 


maka ditulis untuknya pahala sebagaimana yang biasa dia 
kerjakan pada waktu dia mukim dan sehat." (HR. Al-Bukhari)? 


2 Na Tp Tn RR an . Te: 
Bayan JD 35 AMI Jian JB JB BS pls IS ate pall 
£ en 
B3 Kis Delay Iya el elang 4 Wu ola (WN 


Kelapan belas: Dari Jabir »5, dia berkata, Rasulullah #& bersabda, 
"Setiap perbuatan baik adalah sedekah." (Diriwayatkan oleh 
Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat 
Hudzaifah 25)!” 


LA Jap ma 32 0) BEA Opi JB IG LE 10 pall 


MANA ES Tn Gpp Han Ti IE 


137 Dikeluarkan oleh Bukhari (574) dan Muslim (635). 
138 Dikeluarkan oleh Bukhari (2996), Abu Daud (3091), Ahmad (4/410), dan Al-Hakim (1/341). 
139 Dikeluarkan oleh Bukhari (6021) dan Jabir, dan Muslim (1005) dari Hudzaifah. 


166 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


» lama alay (3 SS 


135. Kesembilan belas: Dari Jabir ms, dia berkata, Rasulullah Eta 


141 


bersabda, “Tidak ada seorang muslim pun yang menanam suatu 
tanaman, kecuali apa saja yang dimakan darinya adalah sedekah 
baginya. Dan apa saja yang dicuri darinya adalah sedekah baginya. 
Dan tidak seseorang pun yang menguranginya, melainkan itu 
sebagai sedekah baginya.” (HR. Muslim)? 


Y, z5 Y, Idi LG Un LI 5 xD) Dil Pa 
Gis Pe RA Tie 


Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, "Maka tidaklah 
seseorang muslim menanam sesuatu tanaman, kemudian 
manusia atau binatang, atau burung memakan darinya, kecuali 
sebagai sedekah baginya sampai hari kiamat." 


Pena si Aa NET U z - sa. Te Ea 2 
Ola aa JS € Len G3 Ng ea Ha Gara Y)) Bala 33 
Ne na Pn nan 

Who SS Yen V5 dala V5 


MBS oa Halay oa Lega ebay 


Dalam riwayat Muslim yang lain juga disebutkan, "Tidaklah 
seseorang muslim menaburkan sesuatu benih tanaman, 
dan tidak pula dia menanam sesuatu tumbuhan, kemudian 
manusia atau binatang atau makhluk apapun memakan darinya, 
melainkan sebagai sedekah baginya." Al-Bukhari dan Muslim 
meriwayatkannya dari riwayat Anas »5 


SL Ba G3 Sa ala 53 Ine 109 | 
SA 3 
Matan Dgalo HA ee al JAN EN 0,3 


140 Dikeluarkan oleh Muslim (1552) 


Dikeluarkan Bukhari (6012) dan Muslim (1553) 


167 


SDP JUS. SUS GB 3G AN Ip Ge US CO am 
hee alay (GIE LES Alan AS LSG «SU TS 


- 


z SN LAN YG 
» lema olay (inna Sala ISU OD) Halay 33 
M3 ya Halo Ip lan Lal GE la, 


HSUD «Bola Ga Bono Alat (DU 3 (GL PD) 
136. Kedua puluh: Dari Jabir 2», dia berkata, "Bani Salimah hendak 
berpindah tempat di dekat masjid. Berita itu sampai kepada 
Rasulullah #, kemudian beliau &- bersabda kepada mereka, 
"Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian 
hendak berpindah ke tempat di dekat masjid?” Mereka menjawab, 
"Benar, Wahai Rasulullah, kami bermaksud demikian." Beliau 
ss bersabda, "Wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat kalian, 
karena akan ditulis langkah-langkah kalian. Tetaplah di tempat 
kalian, karena akan ditulis langkah-langkah kalian." (HR. 
Muslim) '2 
Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya setiap langkah 
itu terdapat satu derajat." Imam Bukhari meriwayatkan dengan 
makna yang sama dari riwayat Anas »» ' 
Bani Salimah adalah salah satu kabilah yang sudah dikenal dari 
kalangan kaum Anshar radhiallahu 'anhum. 


» 


233 : 2 dasi Dela 
JD OS SE B3 AS 3 Ta AI Ah IE Marta oli 
V SG Ta dm Ga AA S5 HAN 


PN ja apa 


NX 


8 


£— 35 0 
2 . 
- 


Jai DS AS 


142 Dikeluarkan oleh Muslim (664) 
143 Dikeluarkan oleh Bukhari (656) 


168 


Bad AA 

JUS SLS as AI Se bk Ea II LE 
2 es Ia aa ik 
ID) Jai IS Asi Pro bar SE ANN SD 
» dlam alay (GS SIS AI RA 


EL Ka al as 


LA PI Lele al YAN KELAS) 


137. Keduapuluh satu: Dari Abu Al-Mundzir, Ubay bin Ka'ab 2s dia 
berkata, “Ada seorang laki-laki yang saya tidak mengetahui ada 
orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada dia. Dia 
tidak pernah ketinggalan shalat jamaah. Dikatakan kepadanya 
atau saya berkata kepadanya, “Seandainya kamu membeli seekor 
keledai yang dapat kamu kendarai di malam gelap gulita ataupun 
di waktu siang yang sangat panas.” Dia menjawab, “Saya tidak 
suka sekiranya rumahku ada di dekat masjid. Sesungguhnya saya 
ingin sekali kalau perjalananku ke masjid itu ditulis bagiku sebagai 
pahala, demikian juga jika saya pulang kepada keluargaku.” Maka 
Rasulullah &# bersabda, “Allah telah mengumpulkan semuanya 
untukmu.” (HR. Muslim) ' 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Sesungguhnya bagimu pahala 
sebagaimana yang telah kamu harapkan.” 


Ar-Ramdha' ialah bumi yang terkena panas yang sangat. 


.- 2 0 0 Pa 0. BA Ker & “ts 
s2) JP 03 ya 03 MU anS Maa Gal y$ "Dg pia, sc 
3 “- a Mn 2 Yasa Hi pa EK ne ia 2 
AIA SNI tilas Ogan) BEE All Jaa JB :JE « Lage AI 

- sa PA Pn 0 LA ga Lite -..9 - had 
Uno gp Godetaig Uap PL $ Ugila Alatas JAS ale Ia La FI 


144 Dikeluarkan oleh Muslim (663), begitu juga Abu Dawud (557) dan Ibnu Majah (783). 


169 


138. 


139. 


145 
146 


GIE alay (KE La II BE 


at N ANGAI U en eta) 


Keduapuluh dua: Dari Abu Muhammad Abdullah bin 'Amr bin 
Ash «9, dia berkata, Rasulullah #: bersabda, "Ada empat puluh 
perkara (kebaikan), yang paling tinggi adalah meminjamkan 
kambing untuk diperah susunya. Tidak ada seorang pun yang 
mengerjakan salah satu dari empat puluh perkara tersebut, dengan 
mengharapkan pahalanya dan memercayai apa yang dijanjikan 
kepadanya melainkan dengannya Allah akan memasukkannya ke 
dalam surga.” (HR. Al-Bukhari). 


Manihah ialah memberikan kambing betina pada orang lain 
untuk diperah dan diminum susunya, kemudian dikembalikan 
lagi kepada pemiliknya. 


MA SI Ea Ni 29 pen Gas 33 'Og meal Gee) 


Raj Ore S5 H3 UNA 2 


Y duka ae 0 Sp JB JG 0 AE Lag Talas 133 
Ea En IE aa Ea m3 pe akan 
VI oi Wa SI IA EU ag AS R5 li 
LK Ing ISA AS Gay Ip BEN UAS 4 ag Ala JI 

K Can 


Keduapuluh tiga: Dari Adi bin Hatim »», dia berkata, Saya 
mendengar Nabi #& bersabda, “Takutlah kalian dari api 
neraka, sekalipun hanya dengan bersedekah separuh kurma.” 
(Muttafagun'alahi). 4s 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2631). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6563) dan Mustim (1016/68). 


170 


140. 


Terjemah 
Rivadhus/Shalihin 


Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim" yang lain dari Adi bin 
Hatim, dia berkata, Rasulullah #- bersabda, “Tidak ada seorang 
pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya, 
dan antara dia dengan Allah tidak ada seorang penerjemah. Dia 
melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali 
amalan kebaikan yang telah dilakukannya sebelumnya. Dia 
melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amalan 
keburukan yang dilakukan sebelumnya. Dia melihat ke depannya, 
maka dia tidak melihat kecuali api neraka yang ada di hadapannya. 
Maka takutlah kalian kalian dari api neraka, sekalipun hanya 
dengan bersedekah separuh kurma. Kemudian barangsiapa yang 
tidak mendapatkan sesuatu pun, maka hendaklah ia bersedekah 
dengan ucapan yang baik.” 


: 8 NU R0 ber NN NN 2G TA AI 

- 3 3 0.5 Pn Ya - Tg Ag, Oa Pe Bana 

€ pad H3 Sl AE ana «SNI ISU OT AI 3 mer 
ema ola (GIS SAS 


8.0 FA 0 P : AN aga 
GEA AGAIN gag yag! mie (USD), 


Keduapuluh empat: Dari Anas 2, dia berkata, "Rasulullah x 
bersabda, "Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba, apabila 
makan suatu makanan, kemudian memuji-Nya atas makanan 
yang dimakannya, ataupun minum suatu minuman, kemudian 
memuji-Nya atas minuman yang diminumnya." (HR. Muslim). 


Al-Aklah, adalah makan pagi atau makan malam. 
ID) Il AE Fang B0 Ap A3 Darah, ma 
aan nanran) mati kara bata san 

P 8g 
KASI 85 Ia) JET aan Ja — 


147 
148 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6539) dan Muslim (1016/67). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2734) dan At-Tirmidzi (1816). 


171 


- 


GAN 3 SAN SAN 1G ai JA Ba Nana 


Ta 


HE (GAS GI PAN ya eka : JBS Jas SE Sub Ju 


ade 
3 
Pe 


141. Keduapuluh lima: Dari Abu Musa »» dari Nabi &t, beliau 
bersabda, “Setiap orang muslim wajib bersedekah.” Dia bertanya, 
“Bagaimana menurut Anda jika dia tidak mendapatkan sesuatu?” 
Beliau bersabda, “Kalau tidak ada, hendaknya dia bekerja dengan 
kedua tangannya, sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri, 
kemudian bersedekah.” Dia bertanya, “Bagaimana menurut 
Anda jika dia tidak mampu?” Beliau bersabda, “Hendaknya dia 
membantu orang yang membutuhkan bantuan.” Dia berkata, 
“Bagaimanakah menurut Anda jika dia tidak mampu?” Beliau 
bersabda “Hendaknya dia memerintah kepada kebajikan atau 
kebaikan.” Dia berkata, “Bagaimanakah menurut Anda jika 
dia tidak mampu? Beliau menjawab bersabda, “Hendaknya dia 
menahan diri dari berbuat kejahatan, karena sesungguhnya itu 
adalah sedekah.” (Muttafagun'alahi).' 


SI & A23YI aa Aa 4 


mr 


BAB 14 
Berlaku Sederhana dalam Ketaatan 


cl HM AR SAN JAS US Gb JII Jb 


Allah Ta'ala berfirman, “Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al-Guran 
ini kepadamu agar kamu menjadi susah.” (OS. Thaha (20): 1-2). 


. INAo BAN EA AN ES SAN Snp) Na tanding 
149 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1445) dan Muslim (1008). 


172 


Teriemet 
RiyadhusShalihin 


Allah Ta'ala berfirman,"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 
tidak menghendaki kesukaran bagimu." (OS. Al-Bagarah (2): 185). 


33) J6 « ha Lis, Yara Jis se 8 ats ka 15 353 
Kent FaT as)) JG. aa ia 3 1S ola IG (& ola 


- 


B3 sa Pe Nee Ntah JI « Syiei 


gt da Ea ID La. Penta (wo), 

« S3 Kira Pa JL Ara: 2, SA 13 

PN RUN ayla GI SUSI SI 
142. Dari Aisyah «ss, sesungguhnya Nabi &- masuk rumahnya dan 
di sisinya ada seorang wanita. Beliau #&- bertanya, “Siapakah 
ini?” Aisyah menjawab, “Ini adalah Fulanah.” Aisyah menye- 
butkan tentang shalatnya. Beliau &z bersabda, “Jangan demi- 
kian, hendaklah kalian mengerjakan amalan sesuai dengan 
kemampuannya. Demi Allah, Allah itu tidak bosan (menerima 
amalan-pent) sehingga kalian bosan beramal. “Dan amalan 


agama yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus- 
menerus dikerjakan pelakunya.” (Muttafagun 'alaihi).!0 


Mah adalah kata untuk melarang dan mencegah. Maksud La 
yamallullahu, (Allah tidak bosan) adalah Allah tidak akan 
memutuskan pahalanya dari kalian dan balasannya untuk kalian 
atau memperlakukan kalian dengan perlakuan orang yang 
sudah bosan hingga kalian bosan dan meninggalkan amalan 


150 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (43, 1151) dan Muslim (785). 
“catatan editor: 


Penjelasan makna hadits sebagaimana diuraikan oleh imam An-Nawawi di atas adalah sebuah takwil yang menyelisihi 
akidah ahlus sunnah wal jama'ah. Hadits di atas menetapkan bahwa Allah memunyai sifat bosan terhadap 
hamba-Nya yang bosan beramal. Sifat bosan Allah adatah sifat yang sesuai dengan kesempurnaan dan kesu- 
cian-Nya, dan sama sekali tidak sama dengan sifat bosan makhluk-Nya. 


173 


143, 


tersebut. Maka hendaknya kalian mengambil amalan yang kalian 
mampu mengerjakannya secara terus-menerus agar pahala dan 
keutamaannya juga tetap mengalir kepada kalian." 


al EGA di gi IA NA JUL R AI 
Sa GAS SA 16 FAT AS Daka ritpa Aa Be 5$ 
UI Ll Aa Je. AE ea Ia AB as 
asa sudi Yg ud SAN aga Up HAN JB s-luul ) Pe 
en di Ta Ta Ja Ea 
SU can SUN "1 SU, ui 1S HB ai) et) JL 

PE as LAI SA an set MA AI 
SI EA (ab 


Dari Anas 2, dia berkata, “Ada H3 orang datang ke rumah 
isteri-isteri Nabi &- untuk menanyakan tentang ibadah Nabi 
sz Ketika mereka telah diberitahu, mereka merasa seolah- 
olah ibadah mereka hanya sedikit. Mereka berkata: “Di mana 
kedudukan kita kalau dibandingkan dengan Nabi #:? Padahal 
beliau telah diampuni segala dosa-dosanya yang lalu dan yang 
akan datang.” Salah seorang dari mereka berkata, “Adapun saya, 
maka saya akan shalat malam selamanya.” Dan yang lainnya 
berkata, “Adapun saya, maka saya berpuasa selamanya dan tidak 
akan berbuka.” Yang seorang lagi berkata, “Adapun saya, maka 
saya akan menjauhi para wanita, maka saya tidak akan menikah 
selamanya.” Kemudian Rasulullah #- mendatangi mereka dan 
bersabda, “Kalian yang mengatakan begini dan begini? Demi 
Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut dan 
paling bertakwa kepada Allah daripada kalian, tetapi saya berpuasa 
dan berbuka, saya shalat dan juga tidur, dan saya juga menikahi 
wanita. Maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunahku, maka 


174 


144. 


145. 


151 
152 
153 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


dia bukan termasuk dari golonganku.” (Muttafagun “alaihi) 5! 
LE (Gpp SM) :JE BE se Si aa sja 3 
! anna ola, . Br 


LAIN aya pb  Ordkdaii Uinazal (Opa) 


Dari Ibnu Mas'ud 25 sesungguhnya Nabi &£ bersabda: “Binasalah 
orang-orang yang berlebih-lebihan.” Beliau # mengucapkannya 
sebanyak tiga kali. (HR. Muslim).'52 

Al-Mutanaththi'un yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dan 
memaksakan diri dalam hal-hal yang tidak ada paksaan. 


se ob Na teraa aa BIA NA 


“0 


15336 BAKU pen « 5335 3 fast « tar! Y ka 


2. 


Dari Abu Hurairah 2 dari Nabi &e beliau salkis "Agama itu 
mudah, tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama itu 
kecuali dia pasti akan dikalahkan. Maka, bersedang-sedanglah 
kalian dalam beramal, dan kerjakanlah perbuatan yang mendekati 
kebenaran serta bergembiralah. Mohonlah pertolongan dengan 
mengerjakan amalan, baik di waktu pagi, sore ataupun di akhir 
waktu malam.” (HR. Al-Bukhari). 


& ESA Ga Hpih «Lebah Nodelp « gpolah 03) TAI dala ja 
i 38 ANT MEN Pe 


Gong mia Sang» ALE Gg IU AE paia ya (Gea) 2,3 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5063) dan Muslim (1401). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2670). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (39, 6463). 


175 


MM Ipa 3lt3 ) 


Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan, “Maka, 
bersedang-sedanglah kalian dalam beramal dan kerjakanlah 
perbuatan yang mendekati kebenaran, beramallah di waktu pagi 
dan sore serta di akhir waktu malam. Berbuatlah sederhana, 
maka kalian akan sampai (ke tujuan).” 


e 


KUA IS IN S3 33 AN KIE GIE NY BE d3, 
D0 P) 
ab AI ce 


Sabda Rasulullah &£ Illa ghalalabahu, maksudnya agama akan 
mengalahkannya, yaitu orang tersebut tidak mampu untuk 
menghadapi agama dengan cara berlebih-lebihan dalam menga- 


malkannya, karena dalam agama banyak jalan (amalan) yang harus 
dikerjakan. 


3 3 L, 3 Ke ” « 0 2 
SEA ae AT GAN lia si GUN 
AN MU 
JUAL Ik AI AE AS Ipin talimag « Jutaty Bolatal bay 


3 eta uu AT ai at ai AAN ES Rn TB ae Ba 
Oak Yg SIA O9JEA Ea (Sugls P33 SL 3G 
Feni Si anal aa Oa REA 
ABI oa 3 Tang BILA GILA STS 4 Sain Oak 

Pad PT MPLS KAL ra AAA IL AE 3 
Hetal € 35 pen dya Jual La 3 Kla yA Ganja 
Ghadwah ialah bepergian pada pagi hari dan Rawhah adalah 
bepergian pada sore hari, sedang Ad-Duljah adalah bepergian 
pada akhir malam. Ini semua adalah sebagai kata kiasan atau 
perumpamaan. Maksudnya, hendaklah kalian memohon 
pertolongan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah 3x: 
dengan melakukan berbagai amalan di waktu kalian dalam 
keadaan bersemangat dan hati dalam keadaan lapang, sehingga 


176 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


dengan demikian kalian akan merasa lezat dalam beribadah 
dan tidak akan merasa bosan, serta akan sampai kepada tujuan 
kalian. Ini sebagaimana seseorang yang pandai dalam bepergian, 
dia tentu berangkat di waktu-waktu tersebut dan kendaraannya 
akan beristirahat di waktu yang lain. Dengan demikian dia akan 
sampai tempat tujuan tanpa merasa kelelahan. Wallahu a'lam. 


£ 9. 


GR Soda JS GI Jaa 3 LAN JS JB came 33 | 
at Bb Sta NE (JSI (Ta W)) TE ED | 
P6 IS SAS Jaa 1) Be LN JI. » SAS 


aa 3 “al 
ada GS (G3 

146. Dari Anas »», dia berkata, “Nabi &£ masuk ke dalam masjid, maka 
terdapat seutas tali yang membentang antara dua tiang. Beliau 4: 
bertanya, “Tali apakah ini?” Para shahabat menjawab, “Ini adalah 
talinya Zainab, jika dia lelah (dalam shalat), dia bersandar di tali 
tersebut.” Maka Nabi #e bersabda: “Lepaskan tali itu, hendaknya 
salah seorang di antara kalian shalat ketika sedang bersemangat 

dan jikaia telah merasa lelah maka tidurlah.” (Muttafagun 'alaihi)'5 


" 2 | 


On as yk SE) IE BE Opa Sl KA 
Lan pat Jebat tas sa 
da GA 5 Jala jaksa LAI UI 


- 
- 
kg 


147. Dari Aisyah & sesungguhnya Rasulullah & bersabda, "Jika 
salah seorang di antara kalian mengantuk saat dia dalam keadaan 
shalat, maka hendaklah ia tidur hingga hilang rasa kantuk darinya. 
Karena sesungguhnya jika salah seorang dari kalian shalat sedang 
ia mengantuk, maka ia tidak tahu, boleh jadi dia memohonkan 
ampunan, tetapi ternyata ia mencaci-maki dirinya sendiri.” 


154 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1150) dan Muslim (783). 


177 


(Muttafagun 'alaihi)! 


TAN en al SIS IE BEA yi AE US A3 
 nn Saua 


— mail Ill om si (423) “d3 
- - - Bai 5. 


148. Dari Abu Abdillah Jabir bin Samurah #&, dia berkata, "Saya 
pernah shalat bersama Nabi & beberapa kali shalat, maka shalat 
beliau & adalah sedang dan khutbahnya juga sedang." (HR. 
Muslim). 


Ucapan gashdan maksudnya antara panjang dan pendek. 


EA 23 Sah oi Ka 33 
Nat An 1 S3 aa Mene As ar se 
MEI BEI AKAN AN BA JG 9 la 3 
Hindi la ce 3 naa Sea aa 
JS 53 S MEMAN l SAS IA SIS A23 Isls JStE AS 2 ui 
JB Ja AT ga SL. 5 SIKA BA. NRP EN 
ES IE IE SI ea JUS Taat kes IM pi Ola 
take ana 
ola (ala GA) 12 pa) JS 205 S3 SE 53 A « 
PEN 

149. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah s5, dia berkata, “Nabi s: 


155 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (212) dan Muslim (786) 
156 Dikeluarkan oleh Muslim (866) 


Teremah 
RiyadhusShalihin 


mempersaudarakan Salman dan Abu Darda'. Maka ketika Salman 
berkunjung ke Abu Darda', ia melihat Ummu Darda' mengenakan 
pakaian yang lusuh dan kusut. Salman bertanya padanya, 
“Mengapa kamu seperti ini?” Dia menjawab, “Saudaramu Abud 
Darda' sudah tidak memunyai kebutuhan terhadap dunia.” 
Maka Abu Darda' datang dan membuatkan makanan untuk 
Salman. Dia berkata kepada Salman, “Makanlah sesungguhnya 
saya sedang puasa.” Salman menjawab, “Saya tidak akan makan 
hingga kamu juga makan.” Maka Abu Darda' pun makan. Ketika 
di waktu malam Abu Darda' hendak bangun (untuk shalat), 
Salman berkata kepadanya, “ Tidurlah!” Maka dia pun tidur. 
Kemudian Abu Darda' hendak bangun lagi, maka Salman berkata 
kepadanya, “Tidurlah!” Ketika di akhir malam, Salman berkata, 
“Bangunlah sekarang!” Kemudian keduanya shalat bersama. 
Salman berkata, “Sesungguhnya Rabbmu memunyai hak atas 
dirimu, kamu juga memunyai hak atas dirimu dan keluargamu 
juga memunyai hak atas dirimu. Maka berikanlah kepada yang 
berhak haknya masing-masing.” Kemudian Abu Darda' datang 
kepada Nabi # dan menceritakan hal tersebut kepada beliau 
maka Nabi &: bersabda, “Salman benar.” (HR. Al-Bukhari). 


SE 
That Juni 2 Jah SN KAN AAN ATJp da 5 
ar SN PENA ERA A3 (GS 23 IE AI SD) 3 AT 
an mh ab In ae UE ali dian E 
Ha Je SANG WI jak Gap Bea 
ai, Las 2) JB SAS Iya -i e. S3 (3 
Lagi Jas Lai 3D) JB S5 Sa Jual Gal 35 HE Kya 
ema Jaa PTE ANN Ato Ss 


- 


Ju « AA pit ye AA 3S 


4 
Ga £ 
5 


TN 


157 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1968) dan At-Tirmidzi (2415). 


179 


150. 


SI Ya 5,8 Age « (S3? Tn VW) 16 AT d3 NTEr 


S3 MP AE AI Sa J6 A S 


Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin al-Ash «3, dia 
berkata, “Diberitahukan kepada Nabi & bahwa saya berkata, 
“Demi Allah, saya akan berpuasa di siang hari dan shalat malam 
sepanjang hidupku.” Maka Rasulullah sz bersabda, “Apakah 
kamu yang berkata demikian?” Saya berkata kepadanya, "Aku 
telah mengatakannya, bapak dan ibuku (sebagai tebusannya) 
wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya kamu 
tidak akan kuat melaksanakan itu, maka dari itu berpuasalah 
dan berbukalah, tidurlah dan berdirilah untuk shalat malam. 
Berpuasalah tiga hari dalam sebulan, karena sesungguhnya 
kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan sepuluh kali lipatnya, 
maka puasa tiga hari dalam sebulan itu sama nilainya dengan 
berpuasa setahun penuh.” Saya berkata, “Saya masih kuat 
beramal yang lebih utama dari itu.” Beliau &:, bersabda, “Kalau 
begitu berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari.” Saya berkata 
lagi, “Saya masih kuat beramal yang lebih baik dari itu.” Beliau 
#$ bersabda, “Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah 
sehari, yang demikian itu adalah puasanya Nabi Dawud 2x 
dan inilah puasa yang paling adil.” 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Yang demikian itu adalah sebaik- 
baik puasa.” Maka saya berkata, “Saya masih kuat beramal yang 
lebih baik dari itu.” Rasulullah & bersabda, “Tidak ada yang 
lebih utama daripada puasa ini.” Seandainya dulu saya menerima 
puasa tiga hari yang disabdakan oleh Rasulullah #5 (pertama kali 
—pent) adalah lebih aku cintai daripada AA dan hartaku.” 


Ka 15 (0 jab 3 23, pra 25 SI -H 3 dola) "3 
Bat Dp 3 ya 5 ED) Nu wu 
Jen at one AI opa Be Ja ea ab GS be 


180 


Bad “saga 
IP IN REI PN Ikan ig ls ds Sa 
SE SL GA Aa Ls GS EN A2 ea JA AN 
AI Ta Fa DD IE B3 Ta Ad Jpn UR Ha 
GAM Si) "JET SIS Fla IS Up LE WAE SV 33 
BN In LS PSU 5S Ula da dn 13 3G 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Bukankah saya telah diberitahu 
bahwa engkau selalu berpuasa di siang hari dan shalat di malam 
hari? Saya menjawab, “Benar, wahai Rasulullah.” Beliau lalu 
bersabda, “Jangan kamu kerjakan itu. Berpuasalah dan berbukalah, 
tidurlah dan bangunlah, karena sesungguhnya tubuhmu itu 
memunyai hak atas dirimu, kedua matamu memunyai hak 
atas dirimu, istrimu memunyai hak atas dirimu, tamumu pun 
memunyai hak atas dirimu. Sesungguhnya sudah cukup bagimu 
jika berpuasa tiga hari setiap bulan, karena setiap kebaikan itu 
pahalanya dilipat-gandakan sepuluh kali lipat. Maka berpuasa 
tiga hari setiap bulan itu seperti berpuasa setahun penuh.” Saya 
memberatkan diri sendiri maka beliau pun memberatkan diriku. 
Saya berkata, “Ya Rasulullah #&, sesungguhnya saya masih kuat.” 
Beliau #6 bersabda, “Kalau begitu berpuasalah seperti puasanya 
Nabiyullah Dawud dan janganlah kamu menambah atasnya.” Saya 
bertanya: “Bagaimanakah puasanya Nabi Dawud 341: ? Beliau 2 
bersabda: “Berpuasa setengah tahun.” Abdullah berkata setelah 
masa tuanya, “Seandainya aku dulu menerima keringanan dari 
Rasulullah 2.” 


TA AN sean An Ga! a TN ae 22 - . 

Kas (CD JS OLI Gg ja aa SU AD) ala, 3 

AL NN: peng Gg Den (3 

SP BY JB 4 AI NI li Sal Ip Jae Ge 
oe LSG. 3 


- 0 — 8. A Pe D 2 Ga n, Pe 
Aa (3 JS PITA Ge ya AE SIS SI «235 Al 


03 £ Ki “3 e cg 5 2 # 2 
GI Koes JS BL) IE PSS Ha Ji el SNI 


181 


ON NO) IS SU JAN IA Aa 
Hem Ho) Ai Tn JAN Sal Aralnuit 
SU) BA In HE S3 (SMS A3 
Bang AI ira IG (EA Ipa lal 


- 


& 
pi 


B3 5 Li ES 533 S5 


Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi & bersabda, "Bukankah telah 
diberitahukan kepada saya bahwa kamu berpuasa setahun penuh 
dan mengkhatamkan Al-Ouran setiap malam? Saya menjawab, 
“Benar Wahai Rasulullah dan saya tidak memiliki keinginan apa- 
apa dengan hal itu kecuali kebaikan belaka.” Beliau #: bersabda, 
“Berpuasalah seperti puasanya Nabiyullah Dawud 2x, sebab 
sesungguhnya dia adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. 
Selain itu khatamkanlah Al-Ouran sekali dalam setiap bulan.” 
Saya berkata, “Ya Nabiyullah, saya masih kuat yang lebih utama 
dari itu.” Beliau &: bersabda, “Kalau begitu khatamkanlah Al- 
Our'an setiap dua puluh hari sekali.” Saya berkata: “Ya Nabiyullah, 
sebenarnya saya masih kuat yang lebih utama dari itu.” Beliau sx: 
bersabda, “Kalau begitu khatamkanlah Al-Our'an sekali dalam 
setiap sepuluh hari.” Saya berkata, “Ya Nabiyullah, saya masih 
kuat beramal yang lebih utama dari itu.” Beliau & bersabda, 
“Kalau begitu, khatamkanlah Al-Ouran sekali dalam tujuh hari 
dan jangan ditambah lebih dari itu.” Saya memperberat diri 
sendiri maka beliau memperberat amalan itu atas diriku. Nabi 
bersabda kepadaku, “Sesungguhnya kamu tidak tahu, barangkali 
akan dipanjangkan umurmu.” Maka sampailah saya pada usia 
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi £&: kepadaku (tua-pent). 
Setelah saya berusia lanjut, saya berangan-angan seandainya dulu 
saya menerima keringanan yang diberikan oleh Nabiyullah s: 


AGS ALE IN OB) alay 3 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Sesungguhnya anakmu memu- 
nyai hak atas dirimu.” 


162 


Riyadhus/Sfalihin 

ES (AI ES Ip AS) Hala S3 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak ada puasa bagi orang yang 
berpuasa terus sepanjang tahun." Beliau mengucapkannya tiga kali. 


Sa. 3 


PNJ 2 « Sal» Nang Br At) 3 (ee hara) sdula) 2 
Ag CA kan «Jalil Hina pls OS SIS NS IK AT 


. (ND (3 215 V3 Naa Jasa Ka pa OLS, & dnmlaw 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Puasa yang paling dicintai oleh 
Allah adalah puasa Dawud, sedang shalat yang paling dicintai 
oleh Allah adalah shalat Dawud. Beliau tidur separuh malam, 
kemudian bangun (shalat malam- pent) sepertiga malam, 
kemudian tidur lagi seperenam malam. Beliau berpuasa sehari 
dan berbuka sehari. Dan dia tidak lari jika bertemu musuhnya.” 


2-5 


ES AL AS SI F. Pa) JG Aly Aa 
BIS Da. HN GOS aa Haiti 
3 ale S3 Jb UI. ACA IA GS 0 Ja Lara Ui Us 
SES) HIU S3 ag EA (AA IL SE LAI M3 


"- 


Sa. 


Pa SIG SD JB oi SG 
ga Se ASIN BIAN yak NA P3 
au st Hp Jali ale Cast aa Per) 
BI AE Hb La Sp Ol Kas Jalin A23 

AE Idi 4 oom Lilin Konon Sela, ola JS 
anal 


Peta 


158 


Dalam riwayat lain disebutkan, dia berkata, “Ayahku menikahkan 
saya dengan seorang wanita yang memiliki keturunan baik. 
Ayahku selalu mendatangi menantunya yaitu isteri anaknya, 
untuk bertanya kepadanya tentang keadaan suaminya. Maka 
istriku menjawab, “Dia adalah suami yang paling baik, dia tidak 
pernah tidur bersama kami di ranjang dan dia tidak pernah 
membuka pakaian kami sejak kami mendatanginya.” Setelah 
peristiwa itu berjalan lama, maka ayahnya memberitahukan hal 
tersebut kepada Nabi & Maka beliau bersabda, “Pertemukanlah 
saya dengannya.” Setelah itu saya menemui Nabi &, beliau &: 
bersabda, “Bagaimana kamu berpuasa? Saya menjawab, “Saya 
berpuasa setiap hari.” Beliau #: bersabda, “Bagaimana kamu 
mengkhatamkan Al-Ouran?” Saya menjawab, “Setiap malam.” 
Abdullah bin Amru menyebutkan sebagai cerita yang telah 
lalu. Maka dia membaca Al-Our'an kepada isterinya sepertujuh 
yang biasa dia baca (di masa mudanya). Dia membacanya di 
waktu siang agar di malam harinya lebih ringan. Jika dia hendak 
memperkuatkan dirinya, dia berbuka selama beberapa hari, dia 
menghitungnya kemudian berpuasa sebanyak hari (dia berbuka- 
pent) tersebut, karena ia tidak ingin meninggalkan amalan yang 
biasa ia lakukan saat dia berpisah dengan Nabi &: 


Semua riwayat ini adalah shahih, sebagian besar terdapat dalam 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim'8 dan hanya sedikit saja 
yang tercantum di salah satu saja dari keduanya. 


AT) Iga Sa as Se SEN pa UAS ga A3 
LE Ab Gel asas KA ba 
AI Jp Kn GS KEL NT Ioli CN BELA SEN Hit 3G 
ON pe ie Ia CE Spa 915 db US MUG TI, GS 


Bag SG AN JB LAS Uas OMA NNG aU CASE SE 


Dikeluarkan oteh Al-Bukhari (1976, 3418) dan Muslim (1159) 


184 


151, 


Tenieanck 
Riyadhus/Shalihin 


Ip SEE AS SI Ao ET ELAKU la Jis AL UI lil 

KUA g - ps 239 2 &— 2 aan SAN yag TA 2 
Lp) 28 ll Jan JUS NI Ja GAMES GL sedan BAM 
BSA Tt z LL LI OT Se ad CA ha ang 23 Ha 
GI US KAI OIL CISIS Ibis OS II Sya GIS (SSI 
Kan PL NNG NI CASE Bale jo ERA Bb 
UE Daya HI C0 Li SI BE all Jp25 dls. N,tS 

3 SA - 2g : ana 3 02 P P3 ed 8. 
3 SKP AS INI “Kal «SAI Pas Ob 

» bima alay 3 SG (islan As Allan GOS sah 


Dari Abu Rib'i Hanzhalah bin Ar-Rabi' Al-Usayyidi Al-Katib, 
salah seorang di antara juru tulis Rasulullah & dia berkata, 
“Abu Bakar bertemu denganku, lalu ia berkata, “Bagaimanakah 
keadaanmu hai Hanzhalah?” Saya menjawab, “Hanzhalah telah 
munafik.” Abu Bakar berkata, “Subhanallah (Maha Suci Allah), 
apa yang kau ucapkan?" Saya menjawab, “Ketika kami berada 
di sisi Rasulullah #, beliau menyebutkan kepada kami tentang 
surga dan neraka, maka seakan-akan kami melihat surga dan 
neraka dengan kedua mata. Tetapi setelah kami keluar dari sisi 
Rasulullah &:, kami bergaul dengan isteri-isteri dan anak-anak 
kami serta berbagai urusan dunia, maka kami banyak yang 
lupa.” Abu Bakar berkata, “Demi Allah, sesungguhnya kami juga 
mengalami seperti ini.” Maka saya dan Abu Bakar berangkat 
hingga masuk ke tempat Rasulullah #&- lalu saya berkata, 
“Hanzhalah telah munafik, wahai Rasulullah.” Rasulullah 
bersabda, “Apa itu?” Saya menjawab, “Wahai Rasulullah ketika 
kami berada di sisimu, engkau menyebutkan kepada kami 
tentang neraka dan surga maka seakan-akan kami melihat surga 
dan neraka dengan kedua mata. Tetapi setelah kami keluar dari 
sisimu, kami bergaul dengan isteri-isteri dan anak-anak kami 
serta berbagai urusan dunia, maka kami banyak yang lupa.” 
Maka Rasulullah &: bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, seandainya keadaan (keimanan-pent) kalian 
senantiasa sama sebagaimana ketika kalian berada di sisiku dan 


185 


kalian selalu berdzikir, maka para malaikat akan menjabat tangan 
kalian, baik ketika kalian berada di ranjang maupun di jalan- 
jalan kalian. Namun wahai Hanzhalah sesaat dan sesaat.” Beliau 
bersabda ae tiga kali. (HR. Muslim). 


er: B5 ab ptk Sai 3 Ae ea 


Kan BE IN IE aa IE JAN, 


HE ola) (engan ean « Kesal « Na 


152. Dari Ibnu Abbas W&, berkata, “Ketika Nabi & berkhutbah, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki berdiri. Beliau bertanya tentang dia. 
Mereka berkata, “Dia adalah Abu Israil, dia bernazar untuk berdiri 
di bawah terik matahari, tidak akan duduk-duduk, tidak akan 
bernaung, tidak akan berbicara, dan tetap akan berpuasa.” Maka 
Nabi #$ bersabda, “Perintahkan kepadanya, agar dia berbicara, 
bernaung, duduk, dan menyempurnakankan puasanya.” (HR. Al- 
Bukhari). 


res Ai Anas A0 


BAB 15 
Menjaga Amalan 
ada ja BARA Gale HKN Je 
He Jk 33 Ke SESI 3 Sis Ne Ga dj 
(IN n0aIH Sena Dal 


159 Dikeluarkan oleh Muslim (2750) dan At-Tirmidzi (2516). 
160 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6704). 


186 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Allah Ta'ala berfirman, “Belumkah datang waktunya bagi orang- 
orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan 
kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah 
mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab 
kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu 
hati mereka menjadi keras.” (OS. Al-Hadid (571: 16). 


35 LA Unta as PAT , : Pa PAN ain 
wah Ulang JAN SUS Ha Ka 33 KEJU JB, 


AT. : 0 Ba sa Aan Ap Prina aa, Ob ab 0 are Pa - ka | 
AAS OI HEM URUS Le Laga AIA A53 3 oya Sai | 


A9 


CIYV sanAsJIH Lele, ea Lagc) US Ol, 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra 
Maryam, dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati 
orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang dan mereka 
mengada-adakan rahbaniyyah,'! padahal Kami tidak mewajibkannya 
kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) 
untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya 
dengan pemeliharaan yang semestinya.” (OS. Al-Hadid (57|: 27). 


NN Setan Tebakan ea ena Ia ng PN pa 
MSI 3 MG Ip BE EA IE SI Yg JUS JU3 
TA bl 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan janganlah kamu seperti seorang 
perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan 
kuat.” (OS. An-Nahl (16): 92). 


MA IN IN HSl ENG X3 HK JB, 


- 


Allah Ta'ala berfirman, "Dan sembahlah Rabbmu sampai datang 
kepadamu yang diyakini (ajal)." (OS. Al-Hijr (151: 99). 


etad Cas! 


161 Yang dimaksud dengan Rahbaniyah ialah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. 
(pent). 


187 


153 


154. 


162 


163 


3 & 
sa Ng 
. £ 


H3 A9 AE KLS GS UI opal LSN SIS tile Lao 
ASN 


Adapun hadits-haditsnya di antara adalah: 

Hadits Aisyah, "Dan (amalan) agama yang paling dicintai oleh 
Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan pelakunya." Hadits 
ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 


. 90 


SEA GA) 2 Jaan SE JB AMA gi HR 35 
DLS) AA DAS Ia L 3S ani GA JD Se si 
ala (Ja Sa Kie as pa 


Dari Umar bin Khaththab -:, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, 
"Barangsiapa yang ketiduran dari membacakan hizib'##nya di 
waktu malam atau dari sebagian hizibnya itu, kemudian dia 
membacanya antara waktu shalat Subuh dan shalat Zhuhur, 
maka ditulis untuknya seolah-olah dia membacanya di malam 
harinya.” (HR. Muslim).' 


Tar IG air « lgs AMI PL AI y 2 vi TAN X8 1 
AS 33 JAN Ai SS one Jia SEN Ol Le DE 


Lks 12 wb 
Dari Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash #3, dia berkata, Rasulullah 
2: bersabda, "Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan 
itu. Dulu ia bangun untuk shalat malam, kemudian sekarang dia 
meninggalkan bangun malam." (Muttafagun “alaihi). ' 


Hizib adalah amalan rutin yang dikerjakan seseorang seperti shalat, membaca Al-Gur'an, dan lain sebagainya- 
pent. 

Dikeluarkan oleh Muslim (747), Abu Dawud (1313), At-Tirmidzi (581), An-Nasaa'i: (3/259) dan Ibnu Majah 
(1343). 

Dikeluarkan oleh Bukhari (1152) dan Muslim (1159) 


158 


Terjemah 
Riyadhus/Shatihin 


Meta Pa Bae tas An Oa BA Re RL 
Jab Ip 2D AL ISI SE aU gang OLS KEJE B3 LIL 353 


Hola 1 RAS) Epi GAS MI Ga lo toe 3 3 ja 


155. Dari Aisyah «, dia berkata, “Adalah Rasulullah & apabila 


165 


terlewat shalat malamnya, baik karena sakit maupun sebab yang 
lainnya, maka beliau mengerjakan shalat sunah di waktu siang 
sebanyak dua belas rakaat.” (HR. Muslim).' 


1, 
— 53 


K3 EL IE BAL AN 3 LG 


BAB 16 
Perintah Menjaga Sunnah dan Adab-adabnya 


(ISU KE ASI Us Bls dye ASET Up PJU Al Ju 
«Iv il 


Allah Ta'ala berfirman,” Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 
terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah!” 
(OS. Al-Hasyr (59): 7). 


EN Ah SV BB 56 Ib3 UP JUS IE, 
« 
Allah Ta'ala berfirman,”Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Guran) 


menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah 
wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (OS. An-Najm (53J: 3-4). 


2 33 Dn ag Bah ag 0 Ao 03 Na Aa 
AG UN SAI BRS6 UI Ags GAS II J3 PJ IG, 
3 838 A 

CIYA 2Olyac JIN AS ASI 


Dikeluarkan oleh Muslim (746). 


189 


Allah Ta'ala berfirman, “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) 
mencintai Allah, maka ikutilah aku (Rasulullah &:), niscaya Allah 


mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu.” (OS. Ali-Imran (2): 
31). 


Ba Ta Lan Ma “ sg BR UEA ES aa aa 
PE AS YUL Tapal UI Sg 3 RSI OLS aa P1 JUS Ju 
ESAI AI AG AU 

Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah 
&5 itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap 


(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat.” (OS. Al-Ahzab (331: 
21). 


HE AS UBS AON Sia SE AS Jp 
LI Ke 2 ay PER Las ea HS 8 aa Na 3 
(To 


Allah Ta'ala berfirman, “Maka demi Rabbmu, mereka pada hakekatnya 
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara 
yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati 
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan 
mereka menerima dengan sepenuhnya.” (OS. An-Nisaa' (4J: 65). 


MUI Ipa dl II 23 tb 3 ES Ob IS J3 
Lo4 
Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian jika kamu berlainan pendapat 


tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Guran) dan 
Rasul (sunnahnya)." (OS. An-Nisaa' (4): 59). 


Jp mat Ia HA J3 EL, JAS JI oa telah JL 
DAS sel all Ai A3 


190 


(PA 
Riyadhus/Shalihin 


Para ulama berkata, "Maksudnya adalah kembali kepada Al-Gur'an dan 
As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa menaati Rasul maka 
ia telah benar-benar menaati Allah." (OS. An-Nisaa' (41: 80) 


SIN AN La ptilah bls Il Sa SIG PJU IE3 
cLoy—or 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan sesungguhnya kamu benar- benar 
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (OS. Asy-Syuura (421: 
52). 


- 
0 3 3 05 
Ta 


Ta Be UN An aan “SAR PA an 
K3 mi Ul aral, Opal ce ARA PJ JB, 
SI GI II Ob aa 


Allah Ta'ala berfirman, “Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi 
perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan (kesyirikan) atau ditimpa 
azab yang pedih." (OS. An-Nuur (24): 63). 


0 o 3 P s an Dana 20 5 - Pena £3 
LS AMI IT ja Iga AA KOS P1 JK JB, 
HS MUI 3 SNI IK NY 

Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu 
dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (sunnah nabimu)." (OS. Al-Ahzab 


(33): 34). 
Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali. 


BE JB EN yee BA AON em Uh 
HE AN Haa BIS AS SS 33 MU EU 
WAE AL SEA Up Ip HA EA 


Adapun hadits-haditsnya adalah: 


197 


156. 


157. 


Pertama: Dari Abu Hurairah & dari Nabi &: beliau bersabda, 
"Tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan untuk kalian, karena 
sesungguhnya sebab yang telah menghancurkan orang-orang 
sebelum kalian adalah banyak bertanya dan mereka selalu 
menyelisihi Nabi-nabi mereka. Apabila saya melarang kalian 
dari sesuatu, maka jauhilah ia dan apabila saya memerintahkan 
kalian kepada sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian." 
(Muttafagun'alahi).'s8 


Mai Oa SN 


H3 Sei) :JB « Caju ep Alas ya UBS ca Iya 6 
An Ah Jas AT pa PO BAL GA 


To 
“35 


sa ASI kang Mena SU « Ls Uyksi aa ia 
s sb $ Ai na 55 « JL Ws 2 Gabe 


' (ae Fa an SJ—)) J3 « Sio a35 J ola, (Eny un Ash 


AI 1 & MY Hama! JUL (Jb 3) 


Kedua: Dari Abu Najih Al-'Irbadh bin Sariyah 2, dia berkata, 
“Rasulullah &- memberi nasehat kepada kami dengan sebuah 
nasehat yang mengesankan sekali, nasehat yang menjadikan 
hati bergetar dan air mata bercucuran. Kami berkata, “Wahai 
Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan, karena itu berilah 
kami nasihat!” Beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian 
untuk selalu bertakwa kepada Alloh -»-, mendengar dan taat 
(kepada pemimpin) meskipun yang memimpin kalian seorang 
budak Habasyah. Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian 


166 


Dikeluarkan oleh oleh Al-Bukhari (8288) dan Muslim (1337). 


192 


158. 


39, 


Tennemah 
RiyadhusShalihin 


yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan yang sangat 
banyak. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan 
sunah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah kuat- 
kuat sunnah itu dengan gigi geraham. Dan jauhilah oleh kalian 
perkara-perkara yang baru (dalam agama yaitu bid'ah) karena 
sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat.” (HR. Abu Dawud dan 
Tirmidzi. '”Dia berkata, “Hadits ini hasan shahih”) 


PAN Ba 23 Pn eta MANA Sasak aa Pn Tera 
Ooletag al IN Ju BE Jah ola ia al SE eU 
JS AU 3) IE MI IG SAS Ji SAN TSI 

MG ola (AA HlAS yag «LI 


Ketiga: Dari Abu Hurairah » sesungguhnya Rasulullah x: 
bersabda, "Semua ummatku akan masuk surga, kecuali orang 
yang enggan." Ditanyakan kepada beliau, "Siapakah orang yang 
enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barangsiapa 
yang menaatiku, maka ia masuk surga dan barangsiapa yang 
bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan." (HR. 
Al-Bukhari).'8 


12 BSN 03 2 oi AA gal al Ha 4 laa Gal GE al 
SIB (Sat JS) 2ILA 4 NU BE Al Jp Ke JI M3 oi 
A3 II 3 UPI VI AU (adat W)) JB. get 


»hnaalay. 


Keempat: Dari Abu Muslim dan dikatakan dia adalah Abu 
Iyyas, Salamah bin 'Amr bin Al-Akwa' », sesungguhnya ada 
seorang laki-laki di sisi Rasulullah #&-, yang makan dengan 
tangan kirinya. Kemudian beliau &- bersabda, "Makanlah dengan 
tangan kananmu!" Orang itu berkata, "Saya tidak bisa." Beliau 4 


167 Shahih: Dikeluarkan Abu Dawud (4607), At-Tirmidzi (2678) dan Ibnu Majah (42). Syaikh Al-Albani menshahih- 


168 


kannya dalam Shahih Sunan Abi Dawud (4607). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7280). 


160. 


169 
170 


171 


bersabda, "Jadi, kamu tidak bisa?” Sesungguhnya tidak ada yang 
menghalanginya (dari makan dengan tangan kanan-pent) kecuali 
karena sombong. Maka dia benar-benar tidak dapat mengangkat 
tangan kanannya ke mulutnya. (HR. Muslim).!? 


Ie Lage al A3 JET yi OLI Aa SA ae 
H ET 2 an ES, s3 5 Pr Mira 3”. - o - 
AU IE Ie Said Op) gia BE Iyan Cek 
Aan he MPN IS 9. 

Heal Gate (Sa Im 

Kelima: Dari Abu Abdillah, An-Nu'man bin Basyir #2, dia 
berkata, Saya mendengar Rasulullah &: bersabda, "Hendaklah 
kalian benar-benar meluruskan barisan kalian (dalam shalat), 


atau (kalau tidak) Allah benar-benar menjadikan perselisihan di 
antara wajah-wajah kalian.”'” (Muttafagun 'alaihi)'” 


s9 G ma en ae Ae » : 
Ba GA ko 


- Pan ae KA Lo 0. & 7 Bi - 
SIS ema Ala lang LA US UR IS Ul eh IS Ada 
— 2g 3 Na ta S1) SA AM z : 
pa LP At, PEG Bina aa OA Ae SA KAN Oa 
II Sayid OLI al 0) "JUS ca Lao Me la AG Ol 


5 AN Aa, Tah 

Ga 33 ES 
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, “Rasulullah #: me- 
luruskan barisan-barisan kami hingga seolah-olah beliau melu- 
ruskan letak anak panah, sampai beliau merasa yakin bahwa kami 
telah memahaminya. Pada suatu hari beliau keluar, lalu beliau 
berdiri. Ketika beliau hampir akan bertakbir, beliau melihat ada 
seseorang yang menonjol dadanya lalu beliau bersabda, “Hai 
hamba-hamba Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan 
barisan kalian, atau (kalau tidak), Allah akan menjadikan 
perselisihan di antara wajah-wajah kalian.” 


Dikeluarkan oleh Muslim (2021). 


Maksudnya adalah Allah akan memasukkan rasa permusuhan, saling membenci dan perselisihan pendapat 
dalam hati kalian. 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (717) dan Muslim (436). 


194 


161. 


162. 


172 


Terjemah 
RiyadhusXhalihin 


en, (mn ea an Mena GI tang, Tae - 9 Lo, 
akal Ae KAL EH BPA JB Aha SS ol 
na Me BN ema FAR ar Ana 
JAE SUN oa OP) 2 4 Tel BEE AN Jgn DL IN Ga 
Ho el 5 Baba Pena SNN ESA “- ag 
«Ae Jati (SSS Lab «Ga ala «SI 


Keenam: Dari Abu Musa 2s dia berkata, "Sebuah rumah di 
Madinah terbakar dan mengenai para penghuninya di malam 
hari. Ketika diberitahukan kepada Rasulullah #£, perihal mereka, 
beliau bersabda, “Sesungguhnya api itu adalah musuhmu 
semua. Maka jika kalian tidur padamkan api itu dari dari kalian." 
(Muttafagun'alahi) 7? 


s Pe -..5 Aa ANA Il 
AAN an 3 Ja O) BE AI JpAh JU IE AS ol 


la SA La aa JS GA Ga 


ESA LA Ain 3 ep AAN, SE Rb An Li 


- 


Kasus - ah « te aa 2 an Ta le AN Ag sUI 


Ta basa da aa ya ji 
EGA Ma Ll ai AT) SAR Jaka J3 Luh aa 


PE ata Peng BIO pra ra SU an (3) 


Ketujuh: Dari Abu Musa ra, dia berkata, “Rasulullah &£ bersabda, 
“Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya 
aku diutus oleh Allah adalah seperti hujan lebat yang mengenai 
bumi. Di antara sebagian tanah itu ada yang baik (subur), dapat 
menerima air, kemudian menumbuhkan rumput pengembalaan 
dan tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali. Dan di antara 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6294) dan Muslim (2016). 


195 


163. 


173 
174 


sebagian tanah adalah tanah gersang yang menahan masuknya 
air, kemudian dengannya Allah memberikan manfaat kepada 
manusia, mereka dapat minum daripadanya, dapat menyiram 
dan bercocok tanam. Dan hujan tadi juga mengenai sebagian 
tanah yang lain, yaitu tanah yang datar, tidak dapat menahan air 
dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah 
perumpamaan orang yang paham agama Allah dan mengambil 
manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya, maka 
dia berilmu dan mengajarkannya. Dan perumpamaan orang 
yang tidak mau mempedulikan agama (Allah) dan, tidak 
mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. “ 
(Muttafagun'alahi).' 


Ja an En 3g dl J3 JB JL « B6 As "pati 
MEA HA aa AR oat Dota JAS LG S3 55 
» ima ola, (G5 Ip Oli PG EN Siau IA Cp 


BESI BAN GA MAS GG SL Ga (MEN) 
IG SINI AR Gap TES SL SA AI 


Dari Jabir 2», dia berkata, Rasulullah &: bersabda, "Perumpama- 
anku dan perumpamaan kalian seperti seorang laki-laki yang 
menyalakan api, kemudian belalang dan kupu-kupu menge- 
rumuninya (berjatuhan-pent) ke dalam api tadi, sedang orang itu 
mencegah binatang-binatang itu dari api. Saya adalah orang yang 
memegang pinggang kalian (menyelamatkan-pent) dari api. Dan 
kalian banyak yang terlepas dari tanganku." (HR. Muslim).' 
Al-Janadib adalah hewan seperti belalang. Adapun Al-Farasy 
sudah maklum yaitu binatang yang sering mengerumuni api 
(cahaya). Sedang Al-hujaz adalah tempat mengikatkan sarung 
atau celana (pinggang-pent). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (79) dan Muslim (2282). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2285). 


196 


Tesjemod 
Riyadhus£halihin 


- 
“5 30. 


ai Saka AS al Jan Ol 101 


«alay (AI Ll 3 Oni Y ES) 1JES HERI, 


164. Kesembilan: Dari Jabir -- sesungguhnya Rasulullah &: 


175 


memerintahkan untuk menjilat jari-jari dan piring makan, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian manakah 
tempat keberkahan itu." (HR. Muslim). 


Tn 2 sei pat ae 8 Peni Or Nb & At 3 
La OS U Jangka Lala SIA Kai C3 9) “AJ dula, 3 
3. 2 Bina ini Te t3 3 ga z Ia Kau Pan 2 .& 0 
HA Janin ag Gang Yg 4 Ola UG V3 ASI, «SI Ya 
2. “2. AL tan ALAN aa AP Ga 

AS Ana GIS HE Y Sb LS GA 


Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan, Rasulullah «z 
bersabda: “Jika satu suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka 
hendaknya dia mengambilnya kembali, kemudian membersihkan 
kotorannya dan memakannya, dan janganlah membiarkannya 
untuk setan. Janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu 
tangan sehingga ia menjilati jari-jarinya, karena sesungguhnya 
dia tidak mengetahui di manakah letak keberkahan makanannya.” 


- 2.3 &. £ 


£. 9 - 0 8 Dra Bag 2 - . 
Kal Sa nb JS Kie SAS dag On OP) 1 Telo 3 


ba 2 5 .£ Ao 9 Beng aja Ta A9 Ai aguln 8. 
OLS Va role TU ASUH ya Eli SB «alah Iis orang SL 
3 Pe aa Alas Pi Ha AA Sei 2 

(OA Lea V3 USUS «S3 uya 


Dan dalam riwayat Imam Muslim pula, Rasulullah &: bersabda, 
"Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian 
dalam setiap urusan. Hingga setan juga mendatanginya ketika dia 
makan. Maka jika satu suapan itu jatuh dari salah seorang di antara 
kalian, hendaklah ia menghilangkan kotorannya, kemudian hendaklah 
ia memakannya dan jangan meninggalkannya untuk setan." 


Dikeluarkan oleh Muslim (2033). 


197 


165. 


Pn Ni 


JL keya BE Ad Opi Us (B JL 3 ee op 3 Lila 
CE PA AS JI basa SIA 
3 VE LAS LAI Gale US U) UE Ta aini gl dst ag 
Ia Ia ALS Ap VA lah BAN Gi LI AAN 
VE IE AA SG Ip du S6 13 AA 


—y$ —ex 


22 5 An Mb enak RA 
MAS LSG PLAN LAIN JE LS Ja3B BG NAN 


LA BUMN ASI sal Pd JI ea S3 Ulat 
2 ana Lt ox 2 e. ah Nan aa abad f 
(ary Egatan HA Gadeya IG S Heli Jl LN 


Kesepuluh: Dari Ibnu Abbas «8, dia berkata, Rasulullah & berdiri 
di hadapan kami untuk memberikan nasihat. Beliau bersabda, 
“Hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan 
kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang 
dan tidak dikhitan. "Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan 
pertama begitulah Kami akan mengulanginya.“ (OS. Al-Anbiya 
(21): 104). “Ketahuilah, sesungguhnya makhluk pertama yang 
diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim 24: Ketahuilah, 
sesungguhnya akan didatangkan beberapa orang dari umatku, 
kemudian orang-orang itu diseret ke sebelah kiri (neraka-pent). 
Saya berkata, “Ya Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku.” 
Dikatakan, “Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa 
yang mereka kerjakan sepeninggalmu.” Maka saya katakan 
sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba yang shalih 
(Nabiyullah Isa 2f:-pent), “Dan adalah aku menjadi saksi 
terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka 
setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi 
mereka. Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala 
sesuatu.” Sampai firman Allah, “Engkaulah yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” (OS. Al-Maidah (5J: 117-118). Kemudian 


198 


166. 


176 
177 


178 


Teriemalk 
RiyadhusShalihin 


dikatakan kepadaku, “Sesungguhnya mereka senantiasa kembali 
ke belakang mereka (murtad-pent) sejak engkau meninggalkan 
mereka.” (Muttafagun 'alaihi).'78 


ap Ia alan aa 


SEBATAS 4 YAN tk 


Kesebelas: Dari Abu Said, Abdullah bin Mughaffal m, dia 
berkata, "Rasulullah &: melarang khadzaf.'” Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya khadzaf itu tidak dapat membunuh binatang 
buruan dan tidak dapat membinasakan musuh. Dan sesungguhnya 
khadzaf itu hanya dapat membutakan mata dan menanggalkan 
gigi.” (Muttafagun'alahi)."8 


Lg 


26 & er Pe Ie PA TPA TA AN Lai Ita ah 
Bara IE Ie GL) Jp SI 32 


- 


- 


AN BAY Sis S3 BE PE In 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Sesungguhnya ada seorang 
yang dekat dengan Ibnu Mughaffal melakukan khadzaf, maka 
dia melarangnya dan berkata, “Sesungguhnya Rasulullah &: 
melarang khadzaf.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya khadzaf 
itu tidak dapat membunuh binatang buruan.” Kemudian orang 
tersebut masih mengulangi perbuatannya. Maka Ibnu Mughaffal 
berkata, “Saya telah memberitahukan kepadamu sesungguhnya 
Rasulullah #&: melarang khadzaf, tetapi kamu masih mengulangi 
melakukan khadaf!? Maka mulai sekarang saya tidak akan 
berbicara denganmu selamanya.” 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3349, 4625, 6525) dan Muslim (2860/58). 


Maksudnya melemparkan kerikil dengan jari telunjuk dan ibu jari, yaitu kerikil diletakkan di ibu jari kemudian jari 
telunjuk menyentilnya. 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5479) dan Muslim (1954/54). 


199 


167. 


179 


aa 2 ni - 0 & ot Ten Gembat 0 S0 

FE Ja B3 ALA G3 3S Sah JB AS 3 ee 333 
S Bt 2 5 bag Ae Te 3 2, Na 2 o- 

V3 35 Yg AAS USS SU ASI il 101 SENI 1 KI - 

- -4 £ ye dan Ga 2 3 - PN & 

AE GAN IA SNAA BE AI Jaa Sih il 

Dari Abis bin Rabi'ah, dia berkata, “Saya melihat Umar bin Al- 

Khaththab »» mencium Hajar Aswad dan dia berkata, “Saya 

mengetahui sesungguhnya kamu adalah batu, yang tidak dapat 

memberikan manfaat dan madharat. Seandainya saya tidak 


melihat Rasulullah #- menciummu, maka aku pasti tidak akan 
menciummu.” (Muttafagun'alahi).'? 


5 s 


P3 w 9 o 
BAB Oa Na Tua 3 PA 033. - 
MS nh Lag UI SA NI 9 Ty EV 
Log OMA Ba .093 0 Pe R GC 
Ka SBI H3 pasa ag S3 


BAB 17 


Kewajiban Tunduk kepada Hukum Allah 
dan Apa yang Harus Dikatakan Jika Diseru 
kepada Hukum Allah, Diperintahkan kepada 
Kebaikan dan Dicegah dari Kemungkaran 


3 Ts 
o OLX 


Pa PENA Ag 8. 0 Gas 2 Awan Ba 

SA PA LAS) AS Ogan Y Sop YG P3 JUS AMI JG 
- 5 S7 25 5 2 5 Z Pa 8g f 5 

(NO el 5 YA ES KAA Tedi Saka 


Allah berfirman, “Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) 
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara 
yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati 
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan 
mereka menerima dengan sepenuhnya.” (OS. An-Nisaa' (4J: 65). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1597) dan Muslim (1270). 


20) 


168. 


Riyadhus/#Shallhin 

- Ni Ea en Tes 

SI Sang AI JI a25 Isl Gatel Jp SS LS) Hi JILE J3 
2 aan mann 

SLOV IM Ola AD Ida KI Una Uas SI H3 

Allah berfirman, “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila 

mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum 

(mengadili) di antara mereka adalah ucapan. "Kami mendengar dan 


kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (OS. 
An-Nur (24): 51). 


& 


SE Ea 125 IE SIS Oa Haa da 
ERA SN Seno Perta rea 
TPA ASI AE S3 SEA LYAY BIN INI ATI 
ES Ka Jaran EL ena as uns 
ta IG BSI, AI Mod DASI Gi Le JA 55 
UEA IT bada BEN 3 JB al V3 N sia US 
EA Wa Ia JP ERA Wat Ya Me Jl Je 
He Ap 233 «Aan UKS UG Gmail LI 5 Sei 
SPA S3 Ia IA Lo IMA 5 As Tu Jl 
BE al Ina Gi GEN AL LH eta lu ga 

IYAO AI Gali SG SA Kal Uus 


Dari Abu Hurairah »5 dia berkata, “Ketika turun (ayat) kepada 
Rasulullah &£, “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang 
ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah 
akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu 
itu.” (OS. Al-Bagarah (2): 284). Ayat tersebut terasa berat oleh 


201 


para sahabat Rasulullah #: Maka mereka mendatangi Rasulullah 
$& Mereka bersimpuh di atas lutut mereka dan berkata: “Wahai 
Rasulullah, kita telah dibebani amalan yang kita semua kuat 
melaksanakannya, seperti shalat, puasa, jihad dan sedekah. Dan 
sekarang telah turun ayat ini kepada engkau dan kami tidak 
sanggup untuk melaksanakannya.” Rasulullah #: bersabda, 
“Apakah kalian akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan 
oleh dua golongan ahli kitab (Nasrani dan Yahudi-pent) sebelum 
kalian, yaitu, “Kami mendengar dan kami bermaksiat.” Namun 
katakanlah, “Kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami 
ya Rabb kami! Dan kepada Engkaulah tempat kembali.” Ketika 
mereka telah membaca ayat tersebut maka lisan mereka telah 
tunduk, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, “Rasul telah 
beriman kepada Al-Ouran yang diturunkan kepadanya dari 
Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya 
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab- 
Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak 
membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari 
rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan 
Kami taat.” (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Rabb kami 
dan kepada Engkaulah tempat kembali.” (OS. Al-Bagarah (2J: 
285). 


La AM AI Jika JSE JG AI La 25 23 3 
3 Cai HAHA Y Ep SALE UI CLS UI Y 


£ 
- 
- 


LYAT JIN CS 


Ketika mereka melaksanakannya, Allah »-: menasakhnya (menghapus) 
maka Dia menurunkan ayat, “Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
(Mereka berdoa): “Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika 
kami lupa atau kami tersalah. (OS. Al Bagarah (2J: 286). 


EL Ia Ga AE ES US Len ERA AS JE 


202 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


2 Tran pen ne FT EALN KE 
SEA In SAI AE EL Ay SI Kan UI sat 


daa ola, . 


Allah &: berfirman Ya.” (Mereka berdoa): Ya Rabb kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allah :& berfirman, “Ya.” 
(Mereka berdoa), Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.” Allah &- berfirman, 
“Ya.” (Mereka berdoa): “Dan beri maaflah kami, ampunilah kami, 
dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir.” Allah berfirman, “Ya. “ (HR. Muslim).' 


- 
0 


30 & P $ 
SA Hilang PATI 8 AI 3 SG 


BAB 18 
Larangan Berbuat Bid'ah dan 


Perkara yang Diada-adakan 
CD tao II v SAI 35 BLS Ik ANE 


Allah Ta'ala berfirman, “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, 
melainkan kesesatan.” (OS. Yunus (10): 32). 


Allah Ta'ala berfirman, “Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam 
Al-Gur'an.” (OS. Al-An'am (4): 38). 


AI IG IN IL 3 Kb 3 ES OS JK IG 
SAI SESI cai Loa 


Dikeluarkan oleh Muslim (125). 


29 


169. 


Allah Ta'ala berfirman, “Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. “ (OS. 
An-Nisaa' (4J: 59). Yaitu kepada Al-Our'an dan As-Sunnah. 


KENA ls Wed Uh 2 aa ob BAL ds 
£ ap Lal TK si 5 2 Tan 

GL NOY SeLAYIH ala GS HS 

Allah Ta'ala berfirman,”Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) 
adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah jalan-Ku ini, dan janganlah 


kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai- 
beraikan kamu dari jalan-Nya.” (OS. Al-An'am (6J: 153). 


NA SA DNAN Ne Oa Eee NS 
SARI AMI UI HRIb AI Oggos ES Ol J3 AJ IE 
a “ g .$ IN Lana 

Lolos JIN S3 

Allah Ta'ala berfirman, “Katakanlah: “Jika kamu benar-benar 
mencintai Allah, maka ikutilah aku (Rasulullah &), niscaya Allah 


mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu.” (OS. Ali-Imran (3J: 
31). 


33 PF: - 
SAnaA Has SE SN 
Pa Ea Tn 013, 0. :3 EA NA Pn 
Aa Hb IE Inn Ta pdea TAG ker Tt ena NI Up 
Ayat-ayat dalam bab ini amat banyak sekali dan sudah maklum. 
Adapun hadits-haditsnya juga banyak sekali dan sudah masyhur. 


Maka itu akan kami ringkaskan dengan mengutip beberapa hadits 
saja, di antaranya: 


C2 08 0. AN 51 3 2 “TS Hari PENA AN HMI 
BA HAN BE UI Ja) JB JB SU m3) US H3 
To 3 Lg Bat S0 


AE GR (5 3 Le UUS Gil 


Dari Aisyah &s, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, "Barangsiapa 
yang mengada-adakan dalam urusan kami (agama-pent) ini 


204 


Tenan temunila 
RiyadhusShatihin 


hal yang bukan termasuk dari agama, maka hal itu tertolak." 
(Muttafagun 'alaihi).'"' 


A63 383 Wal IE al ME Jas Ia) el Sp 33 
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: Rasulullah & ber- 


sabda, "Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada pe- 
rintah dari kami, maka amalan itu tertolak." 


Ae LM IS Ma JB mn Mt 3 


Gg Ls.» sk 


aa) Ina An 
22 2 235 (sales TALAIP Gi “) Ne (515 


AT Nag NA) Nan Mar GELI 


Pp 


3 BA PI 2 sae Hk Bi 0 2 2 
Ba ana On ba Na 
EA Tg ja Tar 8 
ALAN LS S3 G3 4 Ani ya eyaha IKU li D3 PER AD 
aan (ES JI Le SU S3 Sg 
AE Wiilonal Dl 3 Gala! Ata B3 Tolo on Gel 2) 
Ae Lana) 


170. Dari Jabir 2, dia berkata, “Rasulullah &: apabila berkhutbah maka 
kedua matanya memerah, keras suaranya, meledak amarahnya, 
sehingga seakan-akan beliau seorang yang memperingatkan akan 
datangnya pasukan musuh. Beliau bersabda, “ (Waspadalah) waktu 
pagi dan sore kalian (dari serangan musuh).” Beliau bersabda 
pula, “Saya diutus sedang jarak antara aku dan hari kiamat 
adalah seperti ini.” Beliau mendekatkan antara jari telunjuk dan 


181 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718). Dan makna sabda beliau, “Barangsiapa yang menga- 
da-ada" adalah membuat atau menciptakan dari dirinya dan hawa nafsunya. Makna sabda beliau “Maka dia 
tertolak" adalah tertolak atas pelakunya. 


2095 


jari tengah. Beliau bersabda, “Amma ba'd. Maka sesungguhnya 
sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah (Al-Our'an) dan sebaik- 
baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad &# Sedang seburuk- 
buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (bid'ah) dan 
setiap bid'ah adalah sesat.” Kemudian beliau £: bersabda, “Saya 
lebih utama dari setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. 
Barangsiapa meninggalkan harta, maka hal itu adalah untuk 
keluarganya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau 
keluarga yang terlantar maka (urusannya) kepadaku dan menjadi 
tanggunganku.” (HR. Muslim).'8 

Dari Al-'Irbadh bin Sariyah »», dan haditsnya telah disebutkan 
dalam bab Memelihara Sunnah. 


BAB 19 


Orang yang Memberi Contoh 
Kebaikan atau Keburukan 


5 Ui 5 ee Sl PJ dl Ju 

TVS s0, Lal Ih 5AU ULANG 2s 
Allah Ta'ala berfirman, “Dan orang orang yang berkata: “Ya Rabb 
kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami 


sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang- 
orang yang bertakwa.” (OS. Al-Furgan (251: 74). 


Ke 
Ta 
Cr 
Ya ea 


MENANTU Ona ZA AE PS Ju 


Allah Ta'ala berfirman, “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai 


182 Dikeluarkan oleh Muslim (867) dan Ibnu Majah (45). Meledak amarahnya maksudnya meledak amarahnya ke- 
tika memperingatkan perkara yang besar. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahih Muslim, sabda beliau, 
“Saya diutus sedang jarak aku dan hari kiamat seperti ini.” Yaitu ada kemungkinan ini merupakan permisalan 
betapa dekatnya hari kiamat. Maksudnya sesungguhnya ajal dunia dekat sekali, tidak jauh.” 


206 


171. 


fertemah 
RiyadhusKhalihin 


pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami.” 
(OS. Al-Anbiya' (21): 73). 


Ke MN AS SES SE AA OI IA it Ia 
Pr SA AT Ha is A3 sela 3 AT Iyan 
KE Ini SAR Oa HIS JG san ya SAE Sa 
AA AE SG AGE JA AN Ga deeh 
Aa Ie SE al EA Madu os ea 
ASN, dn Sala sed SAN AT JM al 
AI EN Ja UU ANA BAN AU YES AI 
OS AS Ip Ai aa ain ia J3 Gila | 


SI ar AAN Ga JA ASI (ad Sta 3 J3 IS ii 
Ia 23 S5 AN SE SAE Jp ag 
JBS KAA SS JB UN Orls 3 Ll It AT olah 
Sa AAN AG ES EL HUNI G3 30) Ed OI 
MM GA SA kaya Ia ab ab Sab Ge Jd 


II ab ja 0 sai da laa Jt OA Jian Uas la IS HS El 
i an 1 f | i sg ' Fi Lok 0 2 Aoi 

. da ola, (3 uli 5 Y 

Dari Abu 'Amr Jarir bin Abdullah 2, dia berkata, "Kami pernah 
berada di sisi Rasulullah # pada pertengahan siang hari. 
Kemudian datanglah kepada beliau suatu kaum yang telanjang, 


hanya memakai mantel yang bergaris-garis dan dilubangi di bagian 
kepalanya, sambil menyandang pedang. Kebanyakan mereka 


207 


183 


dari suku Mudhar, bahkan semuanya dari suku Mudhar. Maka 
berubahlah wajah Rasulullah #: karena melihat mereka dalam 
keadaan menderita. Kemudian beliau masuk rumah, kemudian 
keluar lagi, dan menyuruh Bilal untuk mengumandangkan 
adzan. Maka Bilal beradzan dan igamah kemudian beliau shalat 
lalu berkhutbah. Beliau £& membaca ayat, “Hai sekalian manusia, 
bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari 
seorang diri.” Sampai akhir ayat, “Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu.” (OS. An-Nisa' (4J: 1). Dan ayat 
yang lain di akhir surat Al-Hasyr, “Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).” (OS. Al-Hasyir 
(591: 18). Hendaklah seseorang bersedekah dari dinarnya, dari 
dirhamnya, dari pakaiannya, dan satu sha' gandumnya serta satu 
sha' kurmanya, hingga beliau bersabda: “Sekalipun hanya dengan 
separuh kurma.” 


Maka datanglah seseorang dari kaum Anshar dengan membawa 
pundi-pundi hingga hampir tangannya tidak kuat membawanya, 
bahkan sudah tidak kuatlagi. Kemudianorang-orangmengikutinya 
hingga saya melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian. 
Saya melihat wajah Rasulullah & berseri-seri, seolah-olah wajah 
beliau itu bercahaya. Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang memulai membuat contoh dalam Islam berupa amalan yang 
baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang 
mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit 
pun. Barangsiapa yang memulai membuat contoh dalam Islam 
berupa perbuatan buruk, maka dia mendapat dosanya dan dosa 
orang-orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi 
dosa mereka sedikit pun.” (HR. Muslim). 


2 ... LK - Png « : 2 
MAIN 4 BASA AG BINI Angga GA (CUMI AE) Wa 
aa 0 - T 0 - 

HS (ke) ARA» balahah Hiya Ija PLS Ag Tyas pa 
3 2 2 0. 5 w : Ha na 5 - - 
(Il Ala Aing 4 AN UDA. eng BU, J8 Lai 


Dikeluarkan oleh Muslim (1017), At-Tirmidzi (2675) secara ringkas, An-Nasaa'i (5/75) dan Ibnu Majah (203). 


208 


Tenemah 
Riyadhus/Shatihin 


Aga Ap SU AAN Sal 5,55 ) 
Perkataan Mujtabin Nimar, artinya pakaian dari bulu yang 
bergaris-garis. Sedang makna Mujtabiha ialah mengenakannya 
sesudah melubangi di bagian kepala mereka. Ini berasal dari kata 
Al-Jaub, artinya memotong, sebagaimana firman Allah Ta'ala, 


“Dan kaum Tsamud yang memahat dan memotong (menembus) batu- 
batu besar di lembah (tanah rendah).” (OS. Al-Fajr (89): 9). 


(an na 
JSI 3A (GA ID) II. 3 GAS ISI ah 
AE Ia sea el IG syal AI, AI m3 KEK 
na NiS3 Dp Pel 233 Alay Ill (ANA) 2J «Ak 
Hota AE la » JIN GA oya Termal» Ghgaml 

BN ena 


Adapun perkataan Tama'ara, artinya berubah (wajah serta 
sikapnya). Perkataan perawi yang meriwayatkan hadits ini, | 
“Ra'aitu kaumaini” artinya “Saya melihat dua buah tumpukan.” 
Dan perkataan, Ka-annabu mudzhabah, demikianlah yang di- 
katakan oleh Al-Gadhi Iyadh dan lain-lain. Tetapi sebagian 
ulama membacanya Mud-hunah. Dan inilah yang dikuatkan oleh 
Al-Humaidi. Tetapi bacaan yang lebih benar dan lebih terkenal 
adalah bacaan yang pertama. Adapun maksudnya menurut kedua 
macam versi tersebut adalah bersih dan bercahaya. 


di “3 2.03 20 2 D1 Tia ks Ss kd 5 Ta o 0. o akan 
Labs JAE padi Ea Ja) 1JE RE Ll Ol B3 sa 3 3 
aa 8. 0 Gak LK 2.90 s. aa LL. TA. 
(IAI 3 3 IOS AN Lp Ia JAS JI GT oa AE OS VI 
Te .ta3 


172. Dari Ibnu Mas'ud 25 sesungguhnya Nabi &£ bersabda: “Tiada 


209 


satu jiwa pun yang dibunuh secara dzalim, melainkan anak Adam 
yang pertama (Oabil-pent) mendapat tanggungan (dosa) dari 
darahnya karena sesungguhnya dia adalah orang yang pertama 
memulai pembunuhan.” (Muttafagun “alaihi).!'8 


- 


Pe Aa 2£ #4 He NG PETA 03 
UX n) (S3 Ae 3 ke AYI £ —L —Ye 


! 


BAB 20 


Menunjukkan kepada Kebaikan dan 
Menyeru kepada Petunjuk atau Kesesatan 


SIA gasal 5 B5 JS JB 

Allah Ta'ala berfirman,” Dan berdakwahlah kepada (agama) Rabbmu!” 
(OS. Al-Oashash |28|: 87). 

PA Mentan Jo AS: o ar 3 - s2 Ana Tana 

JANIN BELA Hey G AL SA Jt Il PUS J3 

cINYo 


Allah Ta'ala berfirman, “Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu 
dengan hikmah dan nasehat yang baik.” (OS. An-Nahl (16): 125). 


CE RN Le PIN AE PIA d3 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (OS. Al-Maidah (5J: 2). 


o 


€: .. mn Ser AS ane 

Leto ae JIN PEN IL Oosag TA AS IS PUS J3 

Allah Ta'ala berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan." (OS. Ali-Imran (3): 104) 


184 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3335) dan Muslim (1677), begitu juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2673) dan 


Ahmad (1/383). Kiflun adalah bagian. 


210 


1795 


174. 


185 
186 


fonem 
RiyadhusXhalihin 


TR Je tau B3 Ha BAN Ga ge An 3 


: Ann Oa 2 Sa aa 2d DE 


Dari Abu Mas'ud Ugbah bin Amru Al-Anshari Al-Badri 25, dia 
berkata, Rasulullah &£ bersabda, "Barangsiapa yang memberikan 
petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala 
orang yang melakukannya.” (HR. Muslim).!85 


63 0) Ju AJ Iyan ol us dl SD IA A33 
o LAN Ao, Bg ae 2-3: Lag ne PR - 
Sa US Gain YR YA Al Jie AVI Ga BOS GA 
Ia (bi Jia SNI Ga AE SS RSS IN ES Ia lah dya 
: 3 i “ Pn 0 ad Io g na 

| em olay (As pegal Ia US AI 

Dari Abu Hurairah av» sesungguhnya Rasulullah #&£ bersabda, 
"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapat 
pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, 
tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan 
barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat 


dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa 
mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka." (HR. Muslim).'s$ 


BE Aa MAN si JR LE 
Hi AA GE Salah KN SAN 2 pa JO 
Ha HAL os EN LG Ta pong Al Kena € Klg ai 
Ii Aa AS AN dy JA GA Ja KA Wak 
Sh di ee ab 2 aa )) LIS. Luna) 


Dikeluarkan oleh Muslim (1893). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2673), Abu Dawud (4609), At-Tirmidzi (2673) dan Ahmad (2/397). 


211 


175. 


187 


FB Ia R0 3 UI ih AN 
JS HI AE BI Bi Ju ta 
Kah ok KG pala J3 Gia AG 
WA PM AG lagi San lt 
Ig Ga NA Kd SN 3 Io pala Lang 


ale GA AGAN 2 ja Utan 


Dari Abu Al-Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi »» sesungguhnya 
Rasulullah &: bersabda pada waktu perang Khaibar, "Sungguh 
akan saya sila bendera ini besok hari kepada seseorang yang 
Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. 
Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dia dicintai Allah 
dan Rasul-Nya." Malam harinya orang-orang membicarakan, 
siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera itu. Setelah 
pagi hari, orang-orang berangkat untuk menemui Rasulullah &: 
Semuanya mengharapkan agar bendera itu diberikan kepadanya. 
Maka beliau g&: bersabda, "Mana Ali bin Abu Thalib?” Dijawab, 
"Wahai Rasulullah, dia menderita sakit di kedua matanya." 
Beliau bersabda, "Panggillah dia kemari!" Maka Ali didatangkan, 
kemudian Rasulullah : meludahi kedua matanya dan 
mendoakannya. Maka dia langsung sembuh hingga seakan-akan 
tidak pernah sakit sebelumnya. Kemudian beliau #: memberikan 
bendera itu kepadanya. Ali as» berkata, "Wahai Rasulullah, 
apakah saya harus memerangi mereka hingga mereka seperti 
kita?” Beliau &: bersabda: "Berangkatlah dengan tenang hingga 
kamu sampai di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk 
masuk Islam dan beritahukanlah kepada mereka apa-apa yang 
wajib atas mereka dari hak-hak Allah Ta'ala. Demi Allah, jika 
Allah memberikan petunjuk kepada seseorang karena usahamu 
maka hal itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapat unta 
merah." (Muttafagun 'alaihi).'” 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2942) dan Muslim (2406) 


212 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


BAN Io Ae 5 GOL al ja gb Si: 
(ras HS OS Ii Tp Wes 2) JB og HIU yaa 
Hi NI Nyata ras da dam adab 
Tn Gm Yg tt SAT AI dead TU JUS Lu SA 

sesi nan DE iga Val GS 


176. Dari Anas 2 sesungguhnya seorang pemuda dari suku Aslam 
berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin berperang, 
tetapi saya tidak memunyai bekal untuk berperang.” Beliau sz 
bersabda: “Datanglah kamu kepada pada si Fulan, sesungguhnya 
dia telah mempersiapkan bekal namun kemudian dia sakit.” Maka 
dia pun mendatangi orang tersebut dan berkata: “Sesungguhnya 
Rasulullah #: mengirimkan salam kepadamu. Dan beliau berkata, 
“Berikanlah bekal yang telah Anda persiapkan kepadaku.” Maka 
dia berkata (kepada istrinya), “Wahai Fulanah, berikanlah 
kepadanya bekal yang telah saya persiapkan untuk bekal. 
Janganlah kamu tinggalkan sedikit pun. Demi Allah, jangan 
kamu tinggalkan bekal sedikit pun, agar kamu mendapat berkah 
di dalamnya.” (HR. Muslim).!88 


SIG Sal IE AA 3 LG - 


aa 


BAB 21 
Saling Menolong dalam Kebaikan dan Ketakwaan 


| CE BN AG HI EN IS ll Ju 


Allah berfirman, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebajikan dan takwa.” (OS. Al-Maidah (51: 2). 


188 Dikeluarkan oleh Muslim (1894) 


213 


3 Gg Ss Ae 15 5 Gs PA An Pa na, 
BL GI VPS AA Oleh Pd, 
(YA SIN LN SI IL 23 LI 
Allah berfirman, “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan 
salingmenasehati supaya menetapi kesabaran.” (OS. Al-Ashr (103|: 
rak 


- 
ke 


GAES) Soluna LAS — dll A03 — adal AYI JU 
2 ian an Palas 


Imam Asy Syafi'i berkata dengan suatu perkataan yang intinya, 
“Sesungguhnya manusia atau kebanyakan manusia lalai dari 
menadaburi (merenungi) surat ini.” 


PD Pi up o 
Oo 


: 2 5 Oo OL og G 0 £ 
AMI Ig) JB JB B3 HI JL PA OLI ALS al P3 


JI IE IS Sah 3 AAS JII ah Se R3 Ia) AE 
Ta Penuaan 
anke Gta (GS IS 3 
177. Dari Abu Abdur Rahman Zaid bin Khalid Al-Juhani 2, dia 
berkata, Rasulullah &: bersabda, “Barangsiapa yang memberikan 
persiapan bekal untuk orang yang akan berperang di jalan Allah, 
maka sungguh dia telah berperang. Dan barangsiapa yang 
memenuhi kebutuhan dengan baik keluarga yang ditinggal orang 
berperang sungguh dia telah berperang.” (Muttafagun 'alaihi).' 
5 Ps A3 a e sg . W 0 aa ' 3 s Des 
LS LI BE MI Ig OBB Gal aan A33 


£ 


Un £ an aa 5: o PA PA o o 
PANG KAASI 135 IS Ia SAY dls 4 Jala Go OK 


189 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2843) dan Muslim (1895). Begitu juga Abu Dawud (2509), At-Tirmidzi (1628) dan 


An-Nasa'i (6146). 


214 


178 


179, 


180. 


190 
191 


(erjeramlh 
RiyadhusShalihin 


"kena ola (4 


. Dari Abu Said Al-Khudri » sesungguhnya Rasulullah #£ 


mengirimkan pasukan ke Bani Lihyan dari suku Hudzail, maka 
beliau bersabda, “Hendaknya setiap dari dua orang berangkat 
salah seorang saja dan pahalanya terbagi antara mereka berdua.” 
(HR. Muslim).!? 


ca) Jas AL LS Gb BE Isa Si 1 PE ey 

HE aa Sa NN RUN NN SE Do 2. 
SM Ian) SB SE IS AN JUS 4 OH AJE (£ ayal 
(Ae ee 
baba Ni CN see Bal al nga 


» hm ola) 


Dari Ibnu Abbas «8 sesungguhnya Rasulullah zs bertemu dengan 
sekelompok orang yang berkendaraan di Rauha', maka beliau 
bertanya "Siapakah kelompok ini?" Mereka menjawab, "Kami 
kaum Muslimin." Kemudian mereka bertanya: "Siapakah Anda?” 
Beliau menjawab: “Saya Rasulullah &£.” Kemudian ada seorang 
wanita yang mengangkat seorang anak kecil di hadapan beliau 
dan bertanya, “Apakah anak ini bisa berhaji? Beliau menjawab, 
“Ya dan kamu juga mendapat pahalanya.” (HR. Muslim).'? 


Ki AA : an Pen onta Aam 
" o. 2 78. z ya 2 3 pe - “. 

Wi Ka AA SIS AobaR dal La Gl GAN MI 

si GA (GA SEN AN Ky sal il JI HA 
Dari Abu Musa Al-Asy'ari 2 dari Nabi &- sesungguhnya beliau 
x&s bersabda, "Penjaga gudang Muslim yang dapat dipercaya yang 
melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian 
menyerahkannya dengan sempurna dan dengan hati yang baik, 


Dikeluarkan oleh Muslim (1896). 
Dikeluarkan oleh Muslim (1336). 


192 


kemudian dia memberikannya kepada orang yang diperintahkan, 
maka ia adalah salah seorang dari dua orang yang bersedekah.” 
(Muttafagun 'alaihi).'? 


SUN petis (025) Lelame3 (0 Sa La lara SU Hala Ba 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Yang memberikan apa yang 
diperintahkan kepadanya.” MerekamembacaAl-Mutashaddigain 
(dua orang yang bersedekah) dan Al-Mutashaddigin (orang- 
orang yang bersedekah) dan kedua bacaan ini sama-sama benar. 


- Ca ... 
Asam 3 SG NY 
Pd 13 .—. “ be 


BAB 22 
Nasihat 


AE to II SI SAS La JJ db 

Allah berfirman, “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.” 
(OS. Al-Hujuraat (491: 10). 

3 TN - at 

(TA SLAI SI PT ai 0 DIAL US J3 


Allah berfirman ketika mengabarkan tentang Nuh 52X, “Dan saya 
memberikan nasihat kepada kalian semua.” (OS. Al-A'raf (7): 62) 


YA SLAIH Ga aa S Uh kr HA 3339 


Dan Allah 8 berfirman ketika mengabarkan tentang Hud $5&5,"Dan 
saya adalah pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian." (OS. Al- 
A'raf (7): 68) 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1438) dan Muslim (1023). 


216 


181. 


182. 


183. 


193 
194 


195 


Terjemah 
aah 


me alas (455 Genta atap 
Adapun hadits-haditsnya adalah: 


Pertama: Dari Abu Rugayyah Tamim bin Aus Ad-Dari 2: sesung- 
guhnya Nabi # bersabda, “Agama itu adalah nasihat.” Kami 
bertanya: “Untuk siapa?” Beliau #£ menjawab, “Untuk Allah, 
untuk kitab-Nya, untuk rasul-Nya dan bagi para pemimpin kaum 
muslimin serta bagi seluruh umat Islam.” (HR. Muslim). 8 


- 333 


Kar: Hn. dana « Pen tas « BA Kei 


Kedua: Dari Jarir bin Abdullah as, dia berkata, "Saya berbaiat 
kepada Rasulullah &£ untuk mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, dan Weriberi nasihat kepada setiap orang Islam.” 
(Muttafagun 'alaihi).' 


£ 8 04 


PSA PR) VE Ay 28 2 


Ketiga: Dari Anas m dari Nabi & beliau bersabda, “Tidak 
(sempurna) iman salah seorang di antara kalian sehingga dia 
mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk 
dirinya sendiri.” (Muttafagun “alaihi).! 


Pa yP Eh Skak A BG NY 


Dikeluarkan oleh Muslim (55), Abu Dawud (4944) dan An-Nasaa'i (7/156). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (524) dan Muslim (56), begitu juga dikeluarkan oleh Abu Dawud (4945) dan An- 
Nasaa'i (7/152). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (13) dan Muslim (45). 


217 


BAB 23 


Memerintahkan Kebaikan dan 
Mencegah Kemungkaran 


Sad agan AN NS, Ha sa | IKAN Jb 
BI lan JM BALAI 28 Di & AN 3 OA 


Allah berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. 
(OS. Ali Imran (31: 104). 


2541 Asa bae AN Si kal p5 ss) 3 da J3 
ON sal yae JIN KN ,£ 


Allah berfirman, “Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar.” (OS. Ali Imran (3): 110). 


BLAIH Sale 58 sar SL SA GAJI IE JK IU, 
ARE 


Allah berfirman, “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang menger- 
jakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” 
(OS. Al-A'raaf /7): 199). 


Tega yax Ags HAN Ear Opa 2 385 
AV SE 58 0 dal 


Allah berfirman, “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 
perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 
Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 
munkar.” (OS. At-Taubah (9): 71). 


218 


Riyadhus/Shalihin 

in 25 ac 5 Pn AA 
183 5315 OLS ba Jeda Ga Era baba Sad Sad P1 JUS J3 
Sa ah 0 Lg CA co. z3 (TN ea Moi Te baba o 
BIS KA IP DAN US DAA 3S (8 Lg SS IA 
x Se an 73 
(IVA B0SLJIN Ogkaa, se 


- 


Allah berfirman, “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani 
Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, 
disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu 
sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (OS. 
Al-Maidah (5J: 78-79). 


S0 


Pn Sa Dae AU an an D1 Pisa ie ATAP at KAS 
SAS SLS Oag Gatal FLA Cab AS) Ia GAII 83 Ps JUS 
YUI 


Allah berfirman, “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari 
Rabbmu: maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, 
dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir" (OS. Al-Kahfi 
(181: 29). 


TA Ii LA Lg FA JS JB, 


Allah berfirman, “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan 
segala apa yang diperintahkan (kepadamu).” (OS. Al-Hijr (22): 94). 


Bb BN MN seo Dal CSI Gs Jb 
AI 3 NG TNO KELANIN GoRAI Ll 5 anti Hiks 
Kagkas 8,35 


Allah berfirman, “Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari 
perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang dzalim 
siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” (OS. Al- 
A'raaf (7): 165). 


Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan sudah diketahui. 


219 


184. 


185. 


196 


Adapun hadits-haditsnya adalah: 

ena JB GI ajal sal JA JNU em la 
BS aa BRA Aa ab SD Hasi EA J3 
ay (OLI SRS SS ali lain DSB ali dina 


Pertama: Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, “Aku men- 
dengar Rasulullah &- bersabda, “Barangsiapa di antara kalian 
melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya (men- 
cegahnya) dengan tangannya. Jika ia tak bisa, maka dengan 
lisannya (menasihatinya), dan jika tak bisa juga, maka dengan 
hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju-pent), dan 
demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim).'”$ 


an P2 
Td . 


Ir o an. 3 Ht nira 4 Pa NE “|. 
SA Ta oya DP JB RE MI Sgp Ol 1 BSD dya pl oa LI 

s 2 Sa, Oem AA Peng s1 3 L 58 Kei 
deg OI HA Ooo asal Ia OS VI es al 3 
Dan Para : 2, » 8 3 | o- 0 ja 3 8 o5 73 
Ogkatp Y Vo Ogah Bole akan Uye alan LI A5 to yal Ujang 
& Dena 


0. 8» 03 3 aa Pk “Sen Ah A53 Sana "ya 

- Le ojag 4 yah 83 on Ala jas « Og raja V  Oghasg 
PN na 2 Maa TA BAR bean BM 3 2 EL PU LA, BN SEAT Z 

Oe M3 23 Ganda 4 jaka 3 SL mala yag aja ye dalih 
AN - 

haha (Is K5 OLI 


Kedua: Dari Ibnu Mas'ud m sesungguhnya Rasulullah #- 
bersabda, “Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah 
sebelumku melainkan dia memunyai beberapa orang penolong 
dari kalangan ummatnya, dan beberapa orang shahabat yang 
mengambil sunnahnya dan meneladani perintahnya. Kemudian 
sesudah merekaakan muncul generasi pengganti yang mengatakan 


Dikeluarkan oleh Muslim (49), Abu Dawud (1140), At Timidzi (2172) dan Ibnu Majah (1275, 4013). 


220 


186. 


197 
198 


Terjemah 
RiyadhusSfalihin 


apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak 
diperintahkan kepada mereka. Maka barangsiapa yang berjihad 
melawan dengan tangannya maka dia adalah seorang mukmin. 
Barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, dia 
pun seorang mukmin. Dan barangsiapa yang berjihad melawan 
mereka dengan hatinya, dia juga seorang mukmin. Dan setelah 
itu tidak ada lagi keimanan walaupun hanya seberat biji sawi.” 
(HR. Muslim).'” 


AN Jpn ERA 1JG ab ol SE AN al JI 
A55 CG JA pa PAN 3 AL, HAN aa 3 


- 


ja (San er Lis oi Y AKAN BUY Nara 


vi 


AN 3 SALE SU GIA IE SL IE up aa UE 


T aa 


2 au) Jai JP GI gk peti TN ba) 
AS tk (UH) pikat Gam d3 Steel (END 
Soo Jaran V Lab yel #ilanga los F5 ASI Z8 lp Una long 


Ketiga: Dari Abul Walid, "Ubadah bin Ash Shamit », dia berkata, 
"Kami berbaiat kepada Rasulullah #: untuk mendengar dan taat, 
baik dalam keadaan berat maupun ringan, mudah maupun sulit, 
dan terhadap para penguasa yang mengutamakan kepentingan 
diri sendiri, dan tidak mencabut sesuatu urusan (jabatan-pent) 
dari ahlinya (yang berhak-pent), kecuali jika kalian melihat 
kekafiran yang nyata, yang ada bukti bagimu dari Allah dalam 
kekafirannya. Serta agar kami berkata dengan benar di manapun 
kami berada, tidak takut celaan orang yang suka mencela dalam 
(membela agama) Allah.” (Muttafagun 'alaihi).'8 


Dikeluarkan oleh Muslim (50). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7056) dan Muslim (1709). 


2A 


“Bawahan”adalah dzahir dan tidak mengandung takwil lagi. 


- 


Za Han Je Ne 2 ya sa sean An daa 
ASIN Ga AI) GAES 3 Sad TAAT Han si 
Ba BA Eni p EA Onde dab as au 
Had ME AS Ap «Lea DEA UII Us PAS Ob 

“Gl ola (3 553 AS 


Lens 3 #ILIN Lp PAI Salina (JUS II sold 3 AAN) 
AGE MUA FAN) ESA PU Sa NANGA 


187. Keempat: Dari An-Nu'man bin Basyir #9 dari Nabi &# beliau 
bersabda, “Perumpamaan orang yang berdiri tegak untuk men- 
cegah larangan-larangan Allah dan orang yang melanggar larangan- 
larangan Allah tersebut sebagaimana perumpamaan suatu kaum 
yang berbagi tempat dalam sebuah kapal. Maka sebagian dari 
mereka ada di bagian atas kapal dan sebagian lainnya ada di bagian 
bawah kapal. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal 
apabila hendak mengambil air maka mereka melewati orang-orang 
yang ada di atasnya. Mereka berkata: “Seandainya kami membuat 
lubang di tempat kami (bagian bawah-pent), maka kami tidak 
mengganggu orang yang ada di atas kami.” Apabila mereka yang 
berada pada bagian atas kapal membiarkan keinginan orang-orang 
yang di bagian bawah, maka mereka semua akan binasa. Tetapi 
apabila orang mereka yang berada di bagian atas melarang mereka, 
maka mereka akan selamat dan semua penumpang akan selamat.” 
(HR. Al-Bukhari). 


Orang yang berdiri tegak dalam larangan-larangan Allah” (asasi 


199 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2493) dan At-Tirmidzi (2183). 


222 


“www rss — 3 


188. 


200 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


J5 ADI y45 ,3))maksudnya adalah orang yang mengingkarinya, 
berdiri untuk mencegah, dan menghilangkannya. 
Al Hudud adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah. 


AA 
kn 


ee TAS BA ud al PS AA seng 
OK oya Mn se jak Ju 4 TEA 

WE GE Ai is an Jaana 
alay (CS IS Au CW :JE O alis yi. At) dya, 6 


aa 


SN Kyi Aas OLI Yg an DUS) ds Ia ala 3 3 Tolu 
nh ea en Gta 
- AT 0 ALA 0 0. - LA 

Ht 3 ep peka GL) yag 

Kelima: Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti 
Abu Umayyah Hudzaifah &, dari Nabi &£, sesungguhnya beliau 
& bersabda, “Sesungguhnya nanti akan diangkat beberapa 
pemimpin negara, maka kalian mengetahui (perbuatan ma'ruf) 
mereka, dan kalian akan mengingkari (perbuatan munkar) 
mereka. Maka barangsiapa yang benci (dengan hatinya-pent), dia 
terlepas (dari dosa-pent). Barangsiapa yang mengingkarinya, dia 
selamat. Tetapi barangsiapa yang ridha dan mengikutinya maka 
dia bermaksiat.” Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah kami tidak memerangi mereka? Beliau £&: bersabda, 


“Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat bersama 
kalian.” (HR. Muslim). ? 

Maksudnya ialah bahwa barangsiapa yang membenci dengan 
hatinya, dan tidak mampu mengingkari dengan tangan atau 
lisannya, maka dia telah terlepas dari dosa dan telah melaksanakan 


Dikeluarkan oleh Muslim (2493), Abu Dawud (4760), dan At Timidzi (2265). 


223 


189. 


201 


tugasnya. Dan barangsiapa yang mengingkari sesuai dengan 
kemampuannya, maka dia selamat dari kemaksiatan ini. Tetapi 
barangsiapa yang ridha dengan perbuatan mereka dan mengikuti 
mereka, maka dia orang yang bermaksiat. 


Ke A3 SKIN Halu 
NN AR KIS) Jb « Ls le EA 
« (oa (3 “ala aa (5 3 la — « at 38 2 
433 SU Je G GE las (ata Ka 

IE GA (LAI FS 8 3) JG $ SPA) 


Keenam: Dari Ummul mu'minin Ummul Hakam Zainab 
binti Jahsy «:, sesungguhnya Rasulullah #4 masuk ke dalam 
rumahnya dalam keadaan ketakutan. Beliau #g mengucapkan, 
"La ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab, karena keburukan 
telah dekat. Hari itu telah terbuka dinding Ya'juj dan Majuj 
seperti ini." Beliau & melingkarkan jari-jarinya yaitu ibu jari dan 
telunjuk. Maka saya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan 
binasa, sedangkan di kalangan kita masih ada orang-orang yang 
shalih?" Beliau &£ bersabda: "Ya, jika keburukan telah banyak." 
(Muttafagun “alaihi).' 


SD) IE 3 GI ye B3 Gal Aa & » — 
Hen ja Wi Up GAS AS 5 Jah 
an tel) BE Jan Jb can 
PA AD IE Im $ Gol GE Lag NE (Gas sajah 
CAN gp Ga «IAI SANG « Nk SN NA 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3346) dan Muslim(2280). 


224 


(eneaneda 
RiyadhusShalihin 


TO taa 


190. Ketujuh: Dari Abu Said Al-Khudri » dari Nabi & beliau 


191. 


202 
203 


bersabda, "Jauhilah oleh kalian duduk di pinggir-pinggir jalan!" 
Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah &:, kami tidak dapat 
meninggalkan duduk-duduk kami, karena kami bercakap-cakap 
di situ." Maka Rasulullah &: bersabda, "Jika kalian enggan (tidak 
bisa meninggalkannya), kecuali tetap ingin duduk-duduk di situ, 
maka berikanlah hak bagi (orang yang) jalan." Mereka bertanya: 
"Apakah hak jalan itu, Wahai Rasulullah?" Beliau #&: bersabda: 
"Ghadhul Bashar (menahan pandangan), tidak mengganggu 
(orang-pent), menjawab salam, memerintah kepada kebaikan 
dan melarang dari kemungkaran." (Muttafagun 'alaihi).” 


S3 Ia bale eh BB MI Iyan ol (33 es ol os oat 


Naa 


# & 20 0 Te - 0 rat 2 4 PN 
MAKE SE Ip AS II SAS AR) 2JEG Alas MEA JA 
Se Ma Pata NI 4 - PE Ha aan Na G si PER l - . 
BEN SS IS MI Syah 3 Van! JaSlU Ja (1 og 

Ce 5 Li Ge 2 2 reg -ing 

dam lay BEAN Saung Ab Ap AA SAAT Y AU VJ 0 


Kedelapan: Dari Ibnu Abbas «3 sesugguhnya Rasulullah # 
melihat sebuah cincin dari emas pada jari seorang laki-laki, 
kemudian beliau melepasnya dan membuangnya, dan bersabda: 
“Salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api dari 
neraka, maka dia meletakkan di tangannya.” Setelah Rasulullah 
#5 pergi, dikatakan kepada orang tersebut, “Ambillah cincinmu, 
manfaatkanlah (untuk keperluan lain-pent).” Orang itu men- 
jawab: “Tidak, demi Allah, saya tidak akan mengambilnya sela- 
ma-lamanya, karena Rasulullah #&: telah membuangnya.” (HR. 
Muslim). 


JAS sat Ip Jae SI Sa SAI aa SE 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6229) dan Muslim(2121). 


Dikeluarkan oleh Muslim(2090). 


225 


Bb Ah Ad Pe aan 
Ha PI al di 1 ( ME 5) Nyes 


- 
G 


TES ed LS Jan AS (PA « AL 


, Hama ola, 5 Pa 33 Ha SEA ws ui 


192. Kesembilan: Dari Abu Said Al-Hasan Al-Bashri sesungguhnya 
'Aidz bin 'Amr ra- masuk ke tempat 'Ubaidullah bin Ziad kemudian 
berkata: "Hai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah & 
bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah 
pemimpin yang kejam kepada rakyatnya, maka janganlah kalian 
termasuk golongan dari mereka." Maka "Ubaidullah bin Ziad 
berkata kepadanya, "Duduklah, karena kamu hanyalah sisa-sisa 
dari shahabat Rasulullah &: 'Aidz bin 'Amr menjawab, "Apakah di 
kalangan shahabat ada yang termasuk sisa-sisa? Yang termasuk 
sisa adalah orang-orang yang datang sesudah mereka, bukan para 
shahabat." (HR. Muslim). 


Lk gni CI) 2IE BE LA ye cma TI PE aU 
Eng UN Ia IK 32 Wa Han sa 
IE la ola «SI an NA Ta lis 2S 

om Cd) 


193. Kesepuluh: Dari Hudzaifah »- dari Nabi &: beliau bersabda, 
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian benar- 
benar harus memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari 
kemungkaran atau kalau tidak, maka Allah akan menurunkan 
siksa kepada kalian, kemudian kalian berdoa tetapi tidak 
dikabulkan." (HR. At-Tirmidzi).? Dia berkata, “Hadits hasan.” 


204 Dikeluarkan oleh Muslim(1830). 
205 Hasan: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2169) dan Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam Shahih Al-Jami' 
(7070). 


226 


194. 


195, 


206 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Ro 0. AP anna An Pai PN 5. ag 2 

ds JU S3 PB GA Kah SS iris De) 
- £ ai - 0 NA - & 
J3 « Sao ass Pi ola, (- Skak XS Je AAS 2g 


Kesebelas: Dari Abu Said Al-Khudri 25 dari Nabi #&: beliau bersabda, 
"Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kalimat keadilan di 
hadapan seorang penguasa yang dzalim." (HR. Abu Dawud dan At- 
Tirmidzi).2$ Dan At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan.” 


"2 Pi MEI A3 on Bole Ulas al Se Luis SI 
2 £ 8 - Ta Me Aru Os aka os 3 NA Ng 
F dbas la II dl 3 ng EL JK ol 


» AS 


: ara otak Aa ola, (- Sal Iis kes ar) JE 


Keduabelas: Dari Abu Abdillah Tharig bin Syihab Al-Bajali Al- 
Ahmasi 2» sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya 
kepada Nabi &£ dan ia telah meletakkan kakinya di tempat 
berpijak pada unta. Dia berkata, “Jihad manakah yang paling 
utama?” Beliau #£ menjawab, “Mengatakan kebenaran di hadapan 
penguasa yang dzalim.” (HR. An Nasaa'i dengan isnad shahih).?” 


3S AS) ja 3 SSL el 3 Tega Lasnaa yet (GI) 


ig Alma tb Y Ja tia Il Alap oya BIS ISI Jami 


Al-Gharz adalah tempat untuk pijakan kaki pada unta yang 
terbuat dari kulit atau kayu. Dikatakan, “Tidak khusus hanya 
terbuat dari kulit dan kayu saja.” 


- 


“$ 2 TIA 5 . - , - 1 2 NE 
SL 0D) ES Jl Jaa JB JB B3» 


Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4344), At-Tirmidzi (2174) dan Ibnu Majah (4011). Syaikh Al-Albani men- 


shahihkannya dalam Shahih Sunan Abi Dawud(4344). 
Shahih: Dikeluarkan oleh An-Nasa'i (2187) dan Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Ash-Shahihah 
(491), 


221 


196. 


- el UA Pa Na - 0 (ar 
: JA Al JENIS MATA AE cai Iu 


GAh ARI ja alah 5 Sad su Bd JA ia 6 
Ialah LS luad Kap As SG ON IS AG SJ AE 
Pap ENAK AA 
Me La MI A Ta 5 olad AE Jabal 3 
Si lak ISU SE 3 Ki 6 AE V US Oya 
“Ig one lagup at kadar Jaa Vs 
2 Air ID) HE £ SIN —VA #SaSLJIN Opi h- ds 
Sate Je HA. fa ya ab agan 
ah Sa Ae GA la al Gan 
Sa ab, el (ana ena! : JAR JA AK 


Ma II) JET 


Ketigabelas: Dari Ibnu Mas'ud &- dia berkata Rasulullah gk 
bersabda, “Sesungguhnya pertama kali masuknya kerusakan pada 
Bani Israil adalah ada seorang yang bertemu dengan kawannya, 
kemudian dia berkata, “Wahai kamu, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkanlah apa yang kamu kerjakan, karena sesungguhnya 
hal itu tidak halal untukmu.” Kemudian keesokan harinya dia 
bertemu lagi dengannya, sedangkan kawannya itu tetap pada 
keadaannya semula. Dan keadaan yang demikian itu tidak 
menghalanginya untuk tetap menjadi kawan makan, minum dan 
duduknya. Ketika mereka sudah melakukan hal itu, maka Allah 
menimpakan kebencian ke dalam hati sebagian di antara mereka 
kepada sebagian yang lain. “Kemudian beliau membaca, “Telah 
dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa 
putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan 


228 


Terjemah 
Rivadhus/Shalihin 


selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang 
tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah 
apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari 
mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri 
mereka.” Sampai pada firman Allah, “adalah orang-orang yang fasik.” 
(OS. Al Maidah (5|: 78-81).” 

Selanjutnya beliau &- bersabda, “Jangan sekali-kali kalian 
berbuat seperti perbuatan mereka! Demi Allah, kalian harus 
memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, mencegah 
orang yang dzalim, dan mengembalikannya kepada kebenaran 
serta membatasinya dengan kebenaran pula. Atau (jika kalian 
tidak melakukan-pent), maka Allah menimpakan kebencian ke 
dalam hati sebagian di antara kalian kepada sebagian yang lain, 
kemudian melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka.” 
(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)? Dan At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits hasan. 


235 TA desa Jt Geasall Bai, «ala sa Isa 
2 Sai Ie AA HA el Ia 
Pakan aan li AI Darh 4 GARA AAS SA 
kt las Lu 25 HA oa asa 25 Old Sae 

Ai Gl DP IE ES at BEA Il 3 aa 


- 
a 


Ci Ka ar be : 


EL (Gi)  magilaas Sl (na033) A3 


Ini adalah lafal Abu Dawud, adapun lafal At-Tirmidzi ialah, 
“Rasulullah &- bersabda: "Ketika kaum Bani Israil sudah ter- 


208 Dha'if: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4336), At-Tirmidzi (3038) dan Ibnu Majah (4006). Syaikh Al-Albani 
mendha'ifkannya dalam Dha'if Sunan Abi Dawud (4336). 


229 


jerumus dalam berbagai kemaksiatan, ulama mereka melarang 
mereka, namun mereka tidak menghentikannya. Kemudian 
ulama mereka duduk, makan, dan minum bersama mereka. 
Maka Allah lalu menimpakan kebencian ke dalam hati sebagian 
di antara mereka kepada sebagian yang lain dan Allah melaknat 
mereka dengan lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Yang 
demikian itu karena mereka bermaksiat dan berlebih-lebihan." 
Kemudian Rasulullah &£ duduk dan bersandar, seraya bersabda, 
"Jangan demikian. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, sehingga kalian mengembalikan mereka (orang-orang yang 
berbuat mungkar) kepada kebenaran." 


ae -JE « B3 GAN KA as el 
ja SAN Sean BEN Gi Kuan oh D3, 
: IA BEA Tea Ne BALI £ SISA 6 TN 


39 


Alpen SSS ne ara Kap 33 JI Es BL 3D) 
3 dead SP selada Sha, sala Pi ola, (ata Sin 


197. Keempatbelas: Dari Abu Bakar as-Shiddig »» dia berkata, “Hai 
sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti membaca ayat 
ini (artinya), “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu! 
Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu 
apabila kamu telah mendapat petunjuk.” (OS. Al-Maidah (5J: 
105). Dan sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah &: 
bersabda, “Sesungguhnya manusia apabila melihat orang dzalim, 
dan mereka tidak mencegahnya, maka hampir saja Allah akan 
menimpakan siksaan dari-Nya kepada mereka semua.” (HR. Abu 
Dawud, At-Tirmidzi dan Nasaa'i?? dengan isnad-isnad yang 
shahih). 


RE BI Sin YA je BAE BUG 1 


209 Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4338), At-Tirmidzi (2168), An-Nasa'i (11157) dalam sunan Al Kubra, Ibnu 
Majah (4005) dan Ahmad (1/2). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud (4338). 


230 


(etiemah 
RiyadhusXhalihin 


- 


4 - Pa -. 
d3 3 HS 


BAB 24 


Kerasnya Siksaan bagi Orang yang Memerintahkan 
Kebaikan dan Melarang Kemungkaran Namun 
Perbuatannya Menyelisihi Perkataannya 


at: Petir ASN Dang JL Pe HATTA 2 Lea AI JG 
(z2 sad Nas sei SESI 


Allah Ta ala berfirman, “Mengapa kalian memerintahkan orang lain 
(mengerjakan) kebajikan, sedang kalian melupakan diri (kewajiban) 
kalian sendiri, padahal kalian membaca Al-kitab? Maka tidaklah kalian 
berpikir? (OS. Al-Bagarah (2): 44). 


ie bei PS AE VE SE JUN SA AG Na 
(P1 mela RE Y G1, Sh 


Allah Ta ala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah 
kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar 
kebencian di sisi Allah karena kalian mengatakan apa-apa yang tidak 
kalian kerjakan.” (OS. Ash-Shaff (61): 2-3). 


Su IA, AL Up PRE ca se OLS IE J3 
DLM: ali a33 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Syu'aib, “Dan aku tidak 
berkehendak menyalahi kalian (dengan mengerjakan) apa yang aku 
larang.” (OS. Huud (11): 88). 


BE OI gam aman IE Be esai 35 


la LAI SAE EN ya AU AN G3 JR HD ida 


Pata - 


231 


Tlp YEN JA IS AIA IA IA ala 
SEAN  N E an ara ABS TO e 
AE GL A3 KI 53 Ng SPA LS 
USAI. GAS ding 4 Uap JUL GA (ND mi 

3 Uang « 2lasYI 


198. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah radhi-allahu 
“anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah &- bersabda, 
“Akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, kemudian | 
ia dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah usus-usus | 
dari perutnya, kemudian dia berputar-putar dengan ususnya | 
sebagaimana seekor keledai yang berputar di dalam batu 
penggilingan. Maka berkumpul ahli neraka kepadanya, mereka 
bertanya, “Wahai fulan ada denganmu? Bukankah engkau 
dahulu suka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang 
dari kemungkaran?” Dia menjawab, “Benar, saya dahulu me- 
merintahkan kepada kebaikan, tetapi saya sendiri tidak mela- 
kukannya, dan saya melarang dari kemungkaran, tetapi saya sen- 
diri mengerjakannya.” (Muttafagun 'alaihi).2'” 


SUN SL AYI SG —yo 


BAB 25 
Perintah Menunaikan Amanah 


OA sela LLAT JI BULAN Mag? ST ASAL LN SN JK JE 


Allah Ta ala berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian me- 
nyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (OS. An- 
Nisa' (41: 85) 


210 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3267) dan Muslim (2989). 


232 


199. 


211 


Riyadh saga 

JI, SANG SAN AE DN ES UP JS Iu 
Wet Lb 28) ASN Gian Ya jin ya di sa 
WA 


Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 
amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan 
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, 
dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu 
amat zalim dan amat bodoh,” (OS. Al-Ahzab (33): 72). 


» 8. Aa nga AN Ta dara 0 Eo AN 
ENG GELI 20) 2JE 3 aU Jaan Ol an Ka al 33 


- 


KE Ga CMS GS NI AE Le Bye SAS SIS 
MA SI Ea ALS ID) ala 33 

Dari Abu Hurairah »» sesungguhnya Rasulullah &£ bersabda, 

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu jika berbicara dia 

dusta, jika berjanji dia mengingkari dan jika diberi amanat dia 

berkhianat.” (Muttafagun “alaihi).2"' 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Sekalipun dia berpuasa, shalat, 


dan mengaku bahwa dia adalah seorang muslim.” 
An aa Hee Te AA an Tu ka ai She CE Pa Bem ia 
J3 id BE MI Sgang C5 Ju mn OLI 5 IS 33 
KI Po Tan Ii Ia c na ai LIL 3 oa 
H3 AE 3 SIP SUN Ol BS 151 2S Ui Kant Eh 
as 2 “33 ka Pa sa 2. -, .T 2 PAN PA 
LA LI GILA OA Ga Ia oa JS JSI 
Nae ena (ena anena Au KO a Da SEA Tu SU 
« as Pa mai SUYI 3 ya) Na 2) Jlas « LSYI Fa 
bu Kana Te en mana an 2 Ae 
JBS aa ya BLN A3 La AG 3 SI Jaa WS 
Ho -, Ta G3 0 Ta Iban 2 0 NA Na 
On A3 «Jaa MU, AS Jeli jl Jia Lal 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (33, 2749) dan Muslim (59). 


233 


200. 


JAS mean) day Ae A5 ta AE 
ae IE AL BIN SIA OA 
SE AG NU Aan UJI IL: Jean 
25 2 LO SIS Ap. (ok ja SIB aa Je 


AA pa CT NE Be Sein K3 Tia Ta BRA 
Pe ani a33 ne 


Sega 2 G 3 Hak 2 en 38 
SEE Teh SE (Al ES GI Ul eta Ula 33 


- 


Dari Hudzaifah bin Al-Yaman 25, dia berkata, "Rasulullah #6. 
menceritakan kepada kami dua kejadian. Yang satu aku sudah 
melihatnya dan aku masih menunggu yang satu lagi. Beliau 
menceritakan kepada kami bahwa amanat turun ke dalam 
lubuk hati manusia. Kemudian Al-Guran turun dan mereka 
mengetahui dari Al-Ouran dan dari hadits. Kemudian beliau 
menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanat, beliau 
bersabda: “Seseorang tidur dengan nyenyak, lalu dicabut amanat 
dari dalam hatinya, maka tampak tinggal bekasnya seperti bercak 
hitam. Kemudian ia tidur lagi, dan dicabut amanat tersebut 
dari hatinya, maka tinggallah bekasnya seperti tangan yang 
melepuh, seperti bara api yang jatuh di atas kakimu, maka bekas 
kulitnya membengkak sedang di dalamnya tidak ada apa-apanya. 
Kemudian Nabi mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya di 
atas kaki beliau. Kemudian beliau melanjutkan: “Orang-orang 
saling berbaiat, tapi mereka tidak menjalankan amanat. Hingga 
dikatakan bahwa di antara bani fulan ada seorang yang terpercaya 
dan kepadanya dikatakan: Alangkah tabahnya orang ini, alangkah 
jujurnya dan alangkah pandainya. Sedangkan di hatinya tidak ada 
iman meski sebesar biji sawi.” (Hudzaifah berkata:) Ternyata 
telah datang suatu zaman, di mana aku sudah tidak peduli siapa 
yang berbaiat kepadaku, kalau ia seorang muslim maka agamanya 
akan mencegahnya berkhianat dan jika ia seorang Nashrani 
atau Yahudi niscaya para pemimpinnya akan mencegah mereka 


234 


Tenjemah. 
RiyadhusShalihin 


berkhianat kepadaku. Adapun hari ini aku tidak akan membaiat 
dari kalian kecuali si fulan dan si fulan.” (Muttafagun 'alaihi) 22 


| ED) BE Ioi SE NE Ina Ah 
ban Ha LI 3 BAGAN sa 2 kg 
Isis BI gel dy 1) SA ade dn Ii 
Ab ye Sh Ph Kh Ga SA 
na atal Oa 2G AL IE aa 3 (asia 
Deen ena Da NS Sis Li 203 la Aa basi 


Pa 


Perma Jak 1 kog ya das Pe oaa 


Jis Di pi ARSA AS as OI 
ea Nag Lag Sa KI Olagi Aa SN 


osn 
13 2s 5 Ih « Ba Par 26 was « Hua 


HAN Gabe NY IE an AAN JUN Ii 
AA 1 HL Lea Se 3 « ra Y 


212 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6497) dan Muslim (143). Begitu juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2179) dan Ibnu 
Majah (4053). 


235 


TA Ine Ket eN E PE 2 Pn YR ae 28 
Ka SAI (GI 3 Sea « ana AP « Ea Ha 


"es alan US DA H3 FB Oh 0 ana Tian sal 
tolixag PP »N al 133 3 Lag HL GA (3 s3) “d3 
KRS bag alas 


201. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah «8, mereka berdua 
berkata, “Rasulullah & bersabda, “Allah Tabaraka wa Ta'ala 
mengumpulkan seluruh manusia, maka kaum mukminin berdiri 
hingga surga didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi 
Adam shalawatullah 'alaih, kemudian berkata, “Wahai bapak 
kami, mohonkanlah agar surga dibuka untuk kami.” Adam 
menjawab, “Bukankah kalian dikeluarkan dari surga karena 
kesalahan bapak kalian? Bukan aku yang memunyai hak untuk 


memohon dibukakan surga. Pergilah kepada anakku Ibrahim, 
kekasih Allah.” 


Maka mereka mendatangi Ibrahim. Ibrahim berkata, “Bukan aku 
yang memunyai hak untuk itu. Aku hanya sebagai kekasih dari 
belakang, paling belakang. Pergilah kepada Musa yang Allah telah 
berbicara kepadanya secara langsung.” Mereka mendatangi Musa, 
maka Musa berkata, “Bukan aku yang memunyai hak untuk itu. 
Pergilah kepada Isa, dia adalah kalimatullah dan ruh-Nya.” Maka 
Isa berkata, “Bukan aku yang memunyai hak untuk itu.” 


Kemudian mereka mendatangi Muhammad &, maka dia berdiri 
dan dia diizinkan unuk itu. Kemudian dikirimlah amanat 
dan silaturrahmi, keduanya berdiri di kedua sisi Ash-Shirath 
(jembatan-pent), yaitu di sebelah kanan dan kiri. Maka orang 
yang pertama dari kalian melewatinya secepat kilat.” Saya 
(Hudzaifah-pent) bertanya, “Bapak dan ibuku sebagai tebusan, 
seperti apakah secepat kilat itu?” Beliau &: bersabda, “Bukankah 
kalian telah melihat, bagaimana kilat itu lewat dan kembali 
dalam sekejap mata.” Kemudian orang-orang (berikutnya) 
seperti jalannya angin, kemudian seperti terbangnya burung, 


236 


213 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


kemudian seperti larinya seorang laki-laki dengan kencang. 
Amal-amal mereka yang membawa mereka berjalan seperti itu, 
dan Nabi kalian berdiri di atas Ash-Shirath sambil berdoa, “Ya 
Rabbi, selamatkanlah, selamatkanlah.” Hingga amal para hamba 
yang lemah (tidak mampu membawa mereka-pen), sampai ada 
seorang laki-laki yang tidak dapat berjalan melainkan dengan 
merangkak.” Dan di kedua tepi Ash-shirath itu ada kail-kail yang 
digantungkan dan diperintah untuk mengambil orang-orang yang 
diperintah untuk diambil. Maka ada orang yang terluka, (tetapi) 
selamat, dan ada yang terpelanting ke dalam neraka. Demi Dzat 
yang jiwa Abu Hurairah ada di tangan-Nya, sesungguhnya dasar 
neraka Jahanam itu sejauh tujuh puluh tahun perjalanan.” (HR. 
Muslim). 


Sabda beliau Waraa'a, Waraa'a, maksudnya adalah: “Bukan aku 
yang berhak menempati derajat yang setinggi itu.” Ini adalah 
perkataan yang diucapkan untuk menyatakan ketawadhu'an. Dan 
saya (Imam An-Nawawi) telah menjelaskan maknanya secara 
panjang lebar dalam Syarh Shahih Muslim. Wallaahu a'lam. 


Je. AB SI oh AN AE — Kanmumadi AE mba AA 
MEN IL AE Ja as RI 
Ga layan ca jak Y SY TA 1 Du Y 2 ya 
SERA EU oa yan an WA aa AA Da 
Na Kd Urag S Se vas SU 


23 


2 Ba An ee 
3 AT Sls A8 AU ana Wp dan OLS jelita JB. la 
2 Se Ia La SN Age AA AN 0 0-3 rata # oa 
II aa JUL Ll Geng Oa Tai Ietap ly ES aa 


0 
On co. 


221 - 3 A3 - - 
(29 SI BAN GAN aa at ' 5 PA 
ak - “ Pa ma Ls ol « Magi L KOF TIP, Fa KN dea 


Dikeluarkan oleh Muslim (195). 


237 


IA 3 AG BU LE Aya ee 
BAE Ye In uh Lahu dina adit gb 
Lama Yg bias HA d3 PN JR 2 kai Ep IE cat 
(ma GIE 4 SA 16 GA ye, UAN Lita 1 Gaal Yi 
JEANS AS 3 ali B5 IS IE ia Dit UU , 
AS ASI NB JAS AG En LIL ai IS 
We Yng AV ME BI gg LES Ia ASI 
La ME A5 KN NN Ino HE SEK 
PEBN GANGA SSI aya al DS GELAS IN IE JL 
ISA PI SAN IS el Ja PE Ga 
Lay PE JS Ea ENI PLS Ia el Je 
ag AN AI SS II BET al KE JS ada ESA 


Kat na 3 Aa GA TO ea EN Nia - 
PAS Kia to OP AE Ob AAA Ogan (SUN A 2JL fl 


- 


Pena ea 


AA AA 0 ag Gantt KIRI GAB A8 IS SS JB 
CB SAI ja ES Bei Taiga at da 
ian ma AE DS en Ia Ab AA SI SU ls 
IE Ya As JET SI Ta bts Ia 
IE Vm IE JUS BAL II IYA Una ala ata OB 
ALS AAS JI KA Ia II ml A6 JET JA 
ME pa alang HAN RI Ga GG AG A3 EA AB 


238 


202. 


Teriemah 
RivadhusShalihin 


900 


Sa Taat Kan Bg Bin ta Sma “TR Iga G3 an 
AJ Jas « ana) Sala AA aa Idea « Olate up Pras pke Aiglasa 


5 sea menae ge AA BO aan 
bea GA SIB AI Hay poea JS JB SI 23 AS Hala 
- s Loc5 0 3 0 “.9 AN La ND Se ngk er 
Log Lia SAAT LAIN G3 SIA Jas “moga AR JL £ 
IE AI Han Lg Upi DAS IE 0G IP ajAS JL an 
ae 9 San 2, - 4 TS Se n 0 Pa HAN Con 0 
JS gia GE AS AIA Jab HI aa Lag ASI AS AR HI 


3 at EN 0 SA aa 0 un o Pa Ai n0 
AS #3 JB. ll Ang Cyommodg Air A3 LJU «pgn ing ga 


z 


Ia sal SN AU IN Haag KELAS Lema ind Ip dll 
2 Nan AG tg SE BAN ena EA TE Ta ae GA UT 
SAY AG SIK Lil yna ES Ga Land 33 JM 4 A33 elu 


5. 
- 


MA 3 ee aa anal 
A3 Data TI HA aa BIS JS mati 
AN Silat J3 AS Lain SI USG SI Ea 

Gee ola Ai lay Hi AN Ob AS la Feat «Al Wp 


Dari Abu Khubaib, Abdullah bin Zubair #8, ia berkata, “Ketika 
Zubair berdiri pada hari perang Jamal, Zubair memanggil saya 
maka saya pun berdiri di sampingnya. Dia berkata, “Wahai 
anakku, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terbunuh 
pada hari ini, kecuali dia seorang yang menganiaya atau seorang 
yang dianiaya. Sesungguhnya saya tidak melihat pada hari ini 
kecuali saya akan terbunuh secara teraniaya. Sesungguhnya 
yang paling berat dalam pikiranku adalah hutangku. Apakah 
menurutmu hutang kita itu akan masih menyisakan sesuatu 
harta kita?” Kemudian ia bekata, “Wahai anakku, juallah harta 
kita dan lunasilah hutangku.” Dia berwasiat dengan sepertiga, 
dan sepertiganya untuk anak-anak, yaitu untuk anak-anak 
Abdullah bin Zubair adalah sepersembilan. Zubair berkata, 
“Apabila masih ada sisa dari harta kita setelah digunakan 


239 


untuk melunasi hutang maka sepertiganya adalah untuk anak- 
anakmu.” 


Hisyam berkata, “Sebagian anak Abdullah itu ada yang menandingi 
anak-anak Zubair yang lain, yakni Khubaib dan Abad, sedang 
Zubair pada saat itu memunyai sembilan orang anak laki-laki dan 
sembilan orang anak perempuan.” Abdullah bin Zubair berkata, 
“Maka Zubair berwasiat kepadaku tentang hutangnya dan dia 
berkata, “Wahai anakku, jika kamu merasa tidak mampu untuk 
melaksanakan sesuatu dari melunasi hutang maka mintalah 
pertolongan kepada maula (Penolong)ku." Abdullah berkata: 
“Demi Allah, saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan 
hingga aku berkata, “Wahai ayahku, siapakah penolongmu? Dia 
berkata, “Allah.” Dia berkata, “Maka demi Allah, tidaklah saya 
merasa kesusahan dari melunasi hutangnya kecuali saya berkata: 
“Wahai Penolong Zubair, tunaikanlah hutangnya! Maka Dia pasti 
menunaikannya.” 


Abdullah berkata, “Maka Zubair terbunuh dan dia tidak 
meninggalkan satu dinar atau satu dirham pun selain beberapa 
bidang tanah, di antaranya ialah Ghabah, sebelas rumah di 
Madinah, dua buah rumah di Bashrah, sebuah rumah di Kufah, 
dan sebuah rumah di Mesir.” Abdullah berkata, “Sesungguhnya 
hutang yang menjadi tanggungannya adalah karena ada seorang 
laki-laki yang datang kepadanya dengan membawa harta, 
kemudian dia ingin menitipkan harta itu kepadanya, tetapi 
Zubair berkata, “Tidak, tetapi hartamu ini menjadi pinjaman 
saja, karena sesungguhnya saya takut kalau harta itu hilang. Dan 
dia tidak pernah menjadi pejabat pemerintahan sama sekali, 
tidak pernah menjadi pejabat penarik zakat, ataupun pajak tanah 
dan tidak pernah menjadi pejabat apapun, melainkan dia hanya 
pernah mengikuti perang bersama Rasulullah #&£ atau bersama 
Abu Bakar, Umar atau Utsman -& .” 


Abdullah berkata, “Kemudian saya menghitung hutang yang 
menjadi tanggungannya, maka saya dapatkan sebanyak dua juta 
dua ratus ribu (dirham-pent).” Hakim bin Hizam menemui 
Abdullah bin Zubair dan berkata, “Wahai anak saudaraku, 
berapa hutang yang menjadi tanggungan saudaraku? Maka saya 
(Abdullah) menyembunyikannya dan saya berkata, “Seratus ribu.” 


240 


Teriematk 
Riyadhushalihin 


Hakim berkata, “Demi Allah, saya kira harta kalian tidak akan 
cukup untuk melunasinya.” Maka Abdullah berkata, “Bagaimana 
pendapatmu, apabila hutangnya dua juta dua ratus ribu? Dia 
berkata, “Saya kira, kalian tidak akan mampu melunasinya. Jika 
kalian merasa tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka 
memintalah pertolongan kepadaku.” Dia berkata, “Zubair dulu 
membeli tanah Ghabah dengan harga seratus tujuh puluh ribu.” 
Maka Abdullah menjualnya satu juta enam ratus ribu. Kemudian 
dia berdiri dan berkata, “Barangsiapa yang memunyai piutang 
pada Zubair, maka hendaklah dia menemui kami di Ghabah.” 


Maka datanglah Abdullah bin Ja'far, dia memunyai piutang pada 
Zubair sebanyak empat ratus ribu. Dia berkata kepada Abdullah bin 
Zubair, “Jika kalian menghendaki, hutang itu saya merelakannya 
untukmu.” Abdullah bin Zubair berkata: “Tidak.” Dia berkata, 
“Jika kalian menghendaki, kalian akhirkan saja pembayarannya 
jika kalian merasa perlu untuk mengakhirkannya.” Abdullah bin 
Zubair menjawab: “Tidak.” Dia berkata, “Kalau begitu, berilah aku 
sebidang tanah (Ghabah ini)!” Abdullah bin Zubair berkata, “Untuk 
kamu tanah dari sini sampai sini.” Maka Abdullah bin Zubair telah 
menjual sebagian tanah Ghabah itu dan dia melunasi sebagian 
hutang ayahnya. Dan masih tersisa empat setengah bagian. 


Dia datang kepada Mu'awiyah dan di sampingnya ada Amr bin 
Utsman, Al-Mundzir bin Az-Zubair dan Ibnu Zam'ah. Mu'awiyah 
berkata kepadanya: “Berapa harga tanah Ghabah?” Abdullah 
berkata, “Setiap sebagian harga seratus ribu.” Mu'awiyah berkata, 
“Sekarang masih berapa bagiannya.” Abdullah menjawab, “Empat 
setengah bagian.” Mundzir bin Zubair berkata, “Saya mengambil 
satu bagian dengan harga seratus ribu.” Amr bin Utsman berkata, 
“Saya mengambil satu bagian dengan harga seratus ribu.” Ibnu 
Zam'ah berkata, “Saya juga mengambil satu bagian dengan 
harga seratus ribu.” Maka Mu'awiyah berkata, “Berapa bagian 
yang masih tersisa?” Abdullah menjawabnya, “Satu setengah 
bagian.” Mu'awiyah berkata, “Saya mengambil satu setengah 
bagian dengan harga seratus lima puluh ribu.” Abdullah bin 
Zubair berkata: “Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada 
Mu'awiyah dengan harga enam ratus ribu.” 


Setelah Abdullah bin Zubair menyelesaikan hutang ayahnya, 


241 


214 


maka anak-anak Zubair berkata, “Bagilah bagian warisan kami.” 
Dia menjawab, “Demi Allah, saya tidak akan membagikan di 
antara kalian, sehingga saya mengumumkan pada setiap musim 
(haji-pent) selama empat tahun: “Ketahuilah, barangsiapa yang 
memunyai piutang pada pada Zubair, maka hendaklah dia datang 
kepadakami, maka kami akan melunasinya.” Maka setiaptahunnya 
pada waktu tiap musim (haji-pent) dia mengumumkannya. 
Setelah berlalu empat tahun, maka dia membagi harta warisan 
tersebut di antara mereka dan memberikan sepertiganya untuk 
penunaian wasiat. Zubair (ketika wafat-pen) memunyai empat 
orang istri, maka setiap isteri itu mendapat bagian satu juta dua 
ratus ribu. Jadi semua hartanya adalah lima puluh juta dua ratus 
ribu. (HR. Al-Bukhari).?4 


IE 3 AG el 3 PA - Y1 


BAB 26 


Haram Berbuat Dzalim dan Perintah 
Mengembalikan Hak-hak Orang yang Didzalimi 


dl YN Kara Ala mei CP Ya SeBU Ce ) Ae AT tin 


z 


Allah Ta'ala berfirman, “Orang-orang yang dzalim tidak memunyai 
teman setia seorang pun dan tidak pula memunyai seorang pemberi 
syafa'at yang diterima syafa'atnya.” (OS. Al-Mukmin (40J: 18). 


ANGIN pena Ie Gem UG JS IG 
Ap pelita BED 3 Goal Laga Hita Sms Lal) 
| dala 


Allah Ta'ala berfirman: “Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali 
tidak ada seorang penolong pun.” (OS. Al-Hajj (221: 71) 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3129). 


242 


Teriemah, 
RiyadhusXhalihin 


Adapun hadits-hadits berkenaan hal ini adalah hadits Abu Dzar 
yang telah disebutkan di depan di akhir Bab Al-Mujahadah. 


08 gw 03 3g Png alan a - ag Pr: 
Hi ob 8 HUNI 3) 2JE BB al Im ola PI 33 


Bika Tega ae ai on 3 s “. 25 

MASA SS Ia SAT IN SIB 4 AMI LA. LA gp LB 
“DA 2 2 a : 

"He olay (AA NASA Hala anu ae Se 


203. Dari Jabir sesungguhnya Rasulullah &£ bersabda, “Takutlah kalian 
kepada kedzaliman, sesungguhnya kedzaliman adalah kegelapan- 
kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian kepada 
kekikiran, sesungguhnya kekikiran telah menghancurkan orang- 
orang sebelum kalian, sehingga mereka menumpahkan darah di 
antara mereka dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan atas 
mereka.” (HR. Muslim).2': 


2105 a TG 3 Gn 5 9 31 2 g - ag an Tao $. ara 
Lebat HL RAI 053) 2JE LE Ul Jean ol an Ka 133 


ina alay (UAN BLAJI Ga JELEJI BLAN EA . 


204. Dari Abu Hurairah »» sesugguhnya Rasulullah #s, bersabda, 
“Sungguh kalian benar-benar harus memberikan hak-hak itu 
kepada orang yang berhak mencarinya pada hari kiamat. Hingga 
diberi balasan setimpal untuk kambing yang tak bertanduk dari 
kambing yang bertanduk.” (HR. Muslim).2'5 


ka 8 — a80 aa Ti wan 9 Letra 
S3 TAG AP IS IE BASE US IE ES SA 33 


NN ANA sn Aca MRb Dan Dignan aa LL Age TAAT 
ES Jaa JUL AS AS RSU Hi Yg Si 
Ma Ta » PA G5 5 S 2 (2 
AMI SGB) HJ 0033 3 LE JK LI S3 3 ads 


5 P go. 
0 . os? ? Pane o- 0 : - 35 yi ca na s KT) 
SS 3) “lg « Oh Uya Ugal an ay J5 aah ayal NE 


215 Dikeluarkan oleh Muslim (2578). Takutlah kalian kepada kedzaliman maksudnya jauhilah oleh kalian kedzali- 
man Asy-Syuh adalah kikir dalam menunaikan hak Allah dan hak manusia. 
216 Dikeluarkan oleh Muslim (2582), At-Tirmidzi (2420) dan Ahmad (2/323, 372). 


243 


205. 


217 


Pee aa “TE aa BN San 
23 ad Sa OLS ia Gali ML Uya SS Gi Las 
SANA s Kg £ Ea - Ba Basa - PP. ae 38 
SAE EL AN INI Ka Te TS SIS AR gt GE 


Ba La asuh ia sa aa Siah Sea 
Hi Sm nu Ga HA) 2 SAE (LAI JAN 
(en Sa Asean Ne 
2223 ellama S303 4 We ola, 


Dari Ibnu Umar #2, dia berkata, “Kami sedang membicarakan 
tentang haji wada', sedang Nabi &- ada di hadapan kami. 
Kami semua tidak mengetahui yang sebenarnya haji wada' 
itu, sehingga Rasulullah #- memuji Allah serta menyanjung- 
Nya, kemudian menyebutkan tentang Al-Masih Dajjal. Beliau 
sc panjang lebar dalam menjelaskannya dan bersabda, “Tidak 
ada seorang pun Nabi yang diutus oleh Allah, melainkan dia 
memperingatkan ummatnya tentang Dajjal. Nuh dan semua Nabi 
yang datang setelahnya memperingatkan umatnya tentang Dajjal. 
Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar di kalangan kalian, maka 
tidak akan samar perkaranya atas kalian dan tidak akan samar 
(tentang sifatnya) atas kalian. Sesungguhnya Rabbmu tidak buta 
sebelah matanya, sedangkan Dajjal buta matanya sebelah kanan, 
seolah-olah matanya seperti buah anggur yang menonjol ke 
depan. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas 
kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian, sebagaimana 
keharaman (kesucian) hari kalian ini, di negeri (Makkah-pent) 
kalian ini pada bulan kalian ini (Dzulhijah). Ingatlah, bukankah 
saya telah menyampaikan? Para sahabat berkata: “Benar.” Beliau 
tt bersabda: “Ya Allah, saksikanlah,” tiga kali. “Wailakum” 
atau “Waihakum” (Kasian kalian semua-pent),” Perhatikanlah, 
janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku nanti, 
sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain.” (HR. 
Bukhari dan Muslim ?'juga meriwayatkan sebagiannya). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4402) dan Muslim (169). 


244 


206. 


i 207. 


218 
219 


Teniemah 
Riyadhus£halihin 


Ia id X3 Ab Sa) db SE JI Na Oles be - 
: Ta 


Dari Aisyah « Sean Rasulullah &- 2 bertanda" aa 
siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka akan 
dikalungkan di lehernya tujuh lapis bumi (pada hari kiamat- 
pent).” (Muttafagun 'alaihi).?' 


La LA ima 


JAN Ip at (tas JB JB 3 ba A3 
AA ema aus Na s5 (GL Sta 5 

Gde 2 anak Bana 

DE GAN syal Ipad AI 2 oU 
Dari AbuMusa & berkata, Rasululiah &: bersabda, “Sesungguhnya 
Allah itu menangguhkan orang yang dzalim, maka apabila Allah 
telah menghukumnya Dia tidak akan melepaskannya." Kemudian 
beliau #: membaca ayat, “Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila Dia 
mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat dzalim. Sesungguhnya 


adzab-Nya sangat pedih lagi keras.” (OS. Huud (11J: 102).” 
(Muttafagun “alaihi).2' 


Sa lai ESL) IA 5 pe AR OM 33 
AP cad Joy ANN SISA JI HB ASI Ja 
Ha GA peka AA SUN HA Sal AA 3 
SAS Oi HE 3 BLN AA GA LG US 
SAI GA Ob Abah ARSA Ga In AS BS pala 
LE Ga 4 pelbalI 33 GG e HA B3 DWI 


- 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2453) dan Muslim (1612). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4686) dan Muslim (2483). 


245 


Lae Gia 5 (Lt J3 153 


208. Dari Mu'az w», dia berkata, “Saya diutus oleh Rasulullah &: maka 


220 


beliau # bersabda, ““Sungguh, kamu akan mendatangi kaum 
Ahli Kitab, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat “Tidak ada 
ilaah -yang berhak disembah-selain Allah dan sesungguhya aku 
Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mematuhi 
apa yang kamu serukan, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah 
mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka 
telah mematuhi apa yang kamu ajarkan, maka ajarilah mereka 
bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang 
diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan 
kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mematuhi apa 
yang kamu ajarkan, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan 
mereka, dan takutlah kamu dari doa orang yang teraniaya, karena 
sesungguhnya antara doanya dan Allah tidak ada suatu tabir 
penghalang pun.” (Muttafagun 'alaihi).220 


9 - 


Ne OI ea SAMA AAS gi DAS KP it A3 
Ma LAN 3 EA SISA 
haha pala Ae H3 GAJI Segan AS GI GA Uap SS JE 
AS an JE JsiN Ab AD) ad Has Ab 
Bas Kan tia (SO LS Jai AN yaa 


& 
Ga 


YA an 3S 3) Yaa 5 : Adem p la 


SN 


BN aa AAN Gal YA ab SAI 
IA BN AB Tg Jong UN ga Su BAN 


0 


J3 HN 2 Lah BG 3 Land PS Na 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1395, 1496) dan Muslim (19). 


246 


209. 


210. 


2 


Tenemiah 
Rivadhus/Shalihin 


3-53 


La GA one (2 


Dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi 2, dia 
berkata, Nabi &- mengangkat seorang laki-laki dari suku Al-Azd 
yang bernama Ibnul Lutbiyah dalam urusan pengambilan sedekah 
(zakat-pent). Ketika dia datang, dia berkata: “Ini adalah untuk 
engkau dan yang ini dihadiahkan kepadaku.” Maka Rasulullah 
#&e berdiri di atas mimbar, memuji Allah dan menyanjung-Nya 
kemudian bersabda, “Amma ba'd. Sesungguhnya saya telah 
mengangkat seorang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi 
suatu pekerjaan yang telah dibebankan oleh Allah kepadaku. 
Dia datang dan berkata: “Ini adalah untuk engkau dan yang ini 
dihadiahkan kepadaku.” Mengapa dia tidak duduk saja di rumah 
ayah atau ibunya, hingga hadiah diberikan kepadanya jika dia jujur. 
Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil 
sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia akan bertemu dengan 
Allah Ta'ala, dengan membawa barang tersebut pada hari 
kiamat. Maka jangan sampai saya mengetahui salah seorang di 
antara kalian yang bertemu Allah dengan membawa seekor unta 
yang bersuara, atau membawa seekor sapi yang melenguh atau 
membawa seekor kambing yang mengembik.” Kemudian beliau 
x& mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan putih kedua 
ketiak beliau, beliau bersabda: “Ya Allah, bukankah hal ini telah 
saya sampaikan?” Sebanyak tiga kali.” (Muttafagun 'alaihi).?' 


Kuba Pile SIS JAN IE EA yB ag GIA A35 
DSA NI GA IE ag In an da 
Sob alan HA Ba SJ SAS Up SA aa 
: ni ola, (ar d3 ala c en tata 2 2 AT sara 2 2 
Dari Abu Hurairah &- dari Nabi sx beliau bersabda, “Barangsiapa 


yang melakukan kedzaliman kepada saudaranya, baik yang 
berkenaan dengan kehormatannya atau pun sesuatu yang lain, 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2597) dan Muslim (1832). 


247 


211: 


212. 


222 
223 


224 


maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini, sebelum 
datang suatu hari dimana tidak ada (lagi gunanya) dinar dan 
dirham. Jika dia memunyai amal shalih, diambillah dari amal 
shalihnya itu sesuai kadar kedzalimannya. Sedang jika ia tidak 
memunyai kebaikan sama sekali, maka diambillah keburukan- 
keburukan dari orang yang ia dzalimi kemudian dibebankan 
kepadanya.” (HR. Al-Bukhari). 


na) IE BE ye BA oi arit yi AE 33 


Pa 


Na Se AANG Gta 


Mn MEN aa 


me 


Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash «8 dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Seorang muslim adalah orang yang seluruh kaum 
muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Seorang muhajir 
(orang yang berhijrah-) adalah orang yang meninggalkan apa-apa 
yang dilarang oleh Allah.” (Muttafagun 'alaihi). 


do 


AS SS DIRI JA JA Sd 
see Pe Naaah CU) BEN Iyan IE 


WEI ola, P Dan 


Dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, dia berkata, “Adalah Nabi &£ 
memunyai tanggungan seorang laki-laki yang namanya Kirkirah, 
kemudian ia meninggal dunia. Maka Rasulullah &: bersabda, 
“Dia di neraka.” Para sahabat pergi untuk melihatnya, ternyata 
mereka mendapati sebuah jubah yang diambil (dicuri oleh 
Kirkirah-pent) dari ghanimah. “ (HR. Al-Bukhari).”4 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2449). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (10) dan Muslim (40). Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Baari berkata, “Hijrah 
dibagi menjadi dua, hijrah dzahir dan batin. Hijrah batin adalah meninggalkan apa-apa yang sesuai dengan 
hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan dan setan. Hijrah dzahir adalah pergi dengan membawa 
agamanya dari fitnah. 

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3074). 


248 


213. 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


SD JL Ten 2 2 aa 5 25 5 ads 385 
2 
P3 « ea) 4S Lg Se nga Ta lain « ae ES Gi 


B0 IA BL G3 SU AA 3 ENG il 


4 
(eg 


aan IN UB TAN DA Dyna AB (CA 43 
Tn Eu) Ob ae s5 (€ ab 3 aib 20B « coal sea 
ag Pan pirerakal AE (GIA 
23 SD IE AS ED MD 20. koral yg 
SA Bang UI AE (Ga 


Pa 
8 


ab anna 3 
53 SL) 2JE ba MG AA Aa 
Sal 3 Sa AS AS le AA Si 
Ge E NI PMA GA KL 2S Ola SA 
OSK JALAN BEI NI ak Hbp pt Lai VUS ga 
IE (ka Ia yak Ia AN R3 la Ia yak Ja 
Ma HAM) IE LTE LSI JA LG AW 


Dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harits »s dari Nabi & beliau 
bersabda, “Sesungguhnya zaman itu telah berputar sebagaimana 
keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 
Setahun itu ada dua belas bulan dan di antaranya ada empat bulan 
haram (suci), tiga berturut-turut, yaitu Dzulga'dah, Dzulhijah, 
Muharram dan Rajab Mudhar yang jatuh antara Jumadal akhir 
dan Sya'ban. Bulan apakah sekarang ini? Kami menjawab, 


249 


“Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau #$ diam, 
sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan 
nama yang lain. Kemudian beliau bersabda, “Bukankah ini bulan 
Dzulhijah?” Kami menjawab: “Benar.” Beliau bersabda, “Negeri 
apakah ini?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui.” Beliau £ diam, sehingga kami mengira bahwa 
beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain. Kemudian 
beliau bersabda, “Bukankah ini negeri haram (suci)?” Kami 
menjawab: “Benar.” Beliau bersabda, “Hari apakah ini?” Kami 
menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau 
46 diam, sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya 
dengan nama yang lain. Kemudian beliau bersabda, “Bukankah 
ini hari raya kurban?” Kami menjawab: “Benar.” 


Beliau bersabda, “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta- 
harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian semua, 
sebagaimana keharaman (kesucian-pent) hari kalian ini, di 
negeri kalian ini dan di bulan kalian ini. Dan kalian semua akan 
menemui Rabb kalian kemudian Dia akan menanyakan kepada 
kalian tentang amal-amal kalian. Ingatlah, maka janganlah kalian 
sepeninggalku nanti kalian kembali kepada kekafiran, yang 
sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ingatlah, 
hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang 
yang tidak hadir. Barangkali orang yang diberi berita itu lebih 
memahami dari sebagian orang yang mendengarnya.” Kemudian 
beliau bersabda, “Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan 
ini? Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini?” Kami 
menjawab, “Benar.” Beliau bersabda, “Ya Allah, saksikanlah!” 
(Muttafagun alaihi). 


4 
2g 


IE Tn Ol BUS KA 33 ml MUA 333 
G3 EN AN ES Ia aah beb AA B3) 


o L— z Pa DP aa AB $ ANA -. 
S3) JUS SAI Jp) 5 Lemng KE OS Ola JP dls (Well aka 


225 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3197) dan Muslim (1679). 


250 


214. 


215. 


Teteh 
RiyadhusShalihin 


» hama ola (SI Ia Lema 


Dari Abu Umamah Iyyas bin Tsa'labah Al-Harits mw sesung- 
guhnya Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang mengambil 
hakseseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah 
mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga atasnya.” 
Kemudian seorang laki-laki bertanya: “Wahai Rasulullah, 
walaupun sesuatu yang remeh?" Beliau & bersabda, “Sekalipun 
sepotong ranting untuk tusuk gigi.” (HR. Muslim).?2s 


2 Hpis BE ON Ops Eh JB 3 Tlah oi ae 33 
JAE 3S Bp Sa O Jae IE Kai Haber 
LIL ci) 2 As JA ia 33 BE BE aga 
Bekas IE (CN S8 Maa AJA AN 
Hn JAS ola MELAKEN ya Id Up :06 Ud 2 
an ha CAS Ge Up IA Ta gal La can Madun 


Dari Adi bin Umairah »», dia berkata, “Sayamendengar Rasulullah 
tt bersabda, “Barangsiapa di antara kalian yang kami angkat 
sebagai petugas sesuatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan 
dari kami sebuah jarum atau yang lebih besar darinya, maka hal 
itu adalah penipuan, dia akan datang dengan membawanya pada 
hari kiamat.” Kemudian ada seorang laki-laki berkulit hitam dari 
kaum Anshar berdiri, seakan-akan saya pernah melihatnya, maka 
dia berkata, “Wahai Rasulullah, terimalah kembali pekerjaanmu 
(yang telah engkau serahkan kepadaku-pent). Rasulullah 4 
bertanya: “Ada apa denganmu?” Dia menjawab, “Saya mendengar 
engkau bersabda begini, begini.” Beliau #: bersabda, “Dan 
sekarang saya berkata, “Barangsiapa di antara kalian yang kami 
angkat sebagai petugas sesuatu pekerjaan, maka hendaklah dia 
datang kepada kami dengan membawa hasil baik sedikit atau 


226 Dikeluarkan oleh Muslim (137) begitu juga dikeluarkan oleh An-Nasaa'i (8/246) dan Ibnu Majah (2324). 


21 


banyak. Maka apa yang diberikan kepadanya ambillah dan apa 
yang dilarang darinya tinggalkanlah.” (HR. Muslim). 


8.0. 


ja 5 ISL KA ep os JB mn MI 3 3 
An 5 Inai Da ae IIS AI 5 NAS 
JI SERA se BAN J3 In D8 Nas j5 

"hemat (- 3 Hara S 


216. Dari Umar bin Al-Khaththab &», dia berkata, “Ketika terjadi 
perang Khaibar, ada sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi 
& datang menghadap beliau, kemudian mereka mengatakan: 
“Fulan ini mati syahid dan fulan itu juga mati syahid,” sehingga 
mereka melewati seseorang kemudian mereka berkata: “Fulan 
itu mati syahid.” Maka Nabi &- bersabda: “Tidak sama sekali, 
sesungguhnya saya melihatnya di dalam neraka karena jubah 
yang diambilnya (dari harta ghanimah yang belum dibagikan- 
pent).” (HR. Muslim).?8 


0 -. 


aa pu SA Jpn ga ADB 33 
Ka «JUS jai JL SEN ab Jam apa) SS 
AAS AN Jaman ya Ea HI SN AN 35 Bra 


ai Tai 1 Fa G3 Le naa PE ES Hakan ai 
Te 2n ga 3 ol Le 488 all Sa Da 


Mg sauna sana Na 


Ie en Me eat Una 


221 Dikeluarkan oleh Muslim (1833), dan Abu Dawud (3581) dan Ahmad (4/192). 
228 Dikeluarkan oleh Muslim (114), dan At-Tirmidzi (1574). 


252 


Aw... www —— WWW  “““—.. 2 


217. 


218. 


229 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


» Hama alyy (EMS AJE DI Kala — Jajar Ob AI 


Dari Abu @atadah, Al-Harits bin Rib'i » dari Rasulullah xx 
sesungguhnya beliau «- berdiri berkhutbah di hadapan orang 
banyak, kemudian menyebutkan kepada mereka bahwa jihad 
fisabilillah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling 
utama. Kemudian ada seorang lelaki berdiri dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapatmu, jika saya terbunuh di jalan 
Allah, apakah semua kesalahan saya akan dihapuskan?” Beliau 
sz menjawab: “Benar, jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam 
keadaan sabar, mengharapkan keridhaan Allah, sedang maju dan 
tidak mundur.” Kemudian Rasulullah & bertanya: “Apa yang kamu 
katakan tadi?” Orang itu berkata, “Bagaimana pendapatmu, jika 
saya terbunuh di jalan Allah, apakah semua kesalahan saya akan 
dihapuskan?” Beliau &- menjawab: “Benar, jika engkau terbunuh 
di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharapkan keridhaan 
Allah, sedang maju dan tidak mundur. Kecuali hutang (tidak 
diampuni), sesungguhnya Jibril berkata kepadaku demikian.” 
(HR. Muslim). 


(«& Na AN Ju 2 Isa alta DA A33 
Ia galaali 3) da « — Y, 1 Ap! 4 Lt HA ye 
AA ESA Er (aa Has LA Pu esa 


GR A3 MAA HB AA F3 Win AA Je Jet 4 La 3, 


NN 0: 


Ls PN EN UE RU den Nada ea 


dea Na naa 


- 


Dari Abu Hurairah »- sesungguhnya Rasulullah # bersabda: 
“Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?” Para sahabat 
menjawab, “Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang 
yang tidak memiliki lagi dirham atau sesuatu apapun.” Maka 


Dikeluarkan oleh Muslim (1885). 


253 


beliau &: bersabda: “Orang yang bangkrut dari kalangan umatku 
adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa 
amalan shalat, puasa, dan zakat, tetapi dia datang dalam keadaan 
telah mencaci-maki ini, menuduh berzina ini, makan harta ini, 
menumpahkan darah ini, pernah memukul ini. Maka orang yang 
dianiaya ini diberi dari kebaikan-kebaikannya dan orang lain yang 
dianiaya diberi kebaikannya pula. Jika kebaikannya sudah habis 
sebelum selesai tanggungannya, maka diambillah dari kesalahan 
mereka kemudian dibebankan kepada orang tersebut, selanjutnya 
orang itu dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim).?” 


Ona K5 UAP SEE, 5: Ka Tp 38 


KAA Pe MA RA 
SEA GEN Ga Talas IIA 33 Yi al 


: Al Gg (AD) 


219. Dari Ummu Salamah &: sesungguhnya Rasulullah #&: bersabda, 
“Sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia biasa dan 
sesungguhnya kalian mengajukan perselisihannya kepadaku, 
barangkali sebagian dari kalian lebih pandai mengemukakan 
hujahnya dari sebagian yang lain. Kemudian saya memutuskannya 
sesuai dengan apa yang saya dengar. Maka barangsiapa yang saya 
menangkan perkaranya sedangkan dia mengetahui bahwa itu 
adalah hak saudaranya, maka sesungguhnya saya memberinya 
sepotong api dari neraka.” (Muttafagun 'alaihi).?! 


INN 


Al-Hanu, yaitu lebih lebih pandai (dalam mengemukakan alasan 
dan lain-lain). 


NA Pa Ba da an J3 J3 AN TA — —$ 


A0 


ala, (ur Ls ah 3 Ls an 5 13 P pasal JS 3) 


230 Dikeluarkan oleh Muslim (2581) dan At-Tirmidzi (2418). 
231 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2458, 7169) dan Muslim (1713). 


254 


Sa aa Aa BA an 


Tenjennbah 
Riyadhus£halihin 


220. Dari Ibnu Umar «3, dia berkata, “Rasulullah &£ bersabda, 
“Seorang mukmin senantiasa dalam kelapangan agamanya, 
selama ia tidak pernah menumpahkan darah yang haram.” (HR. 
Al-Bukhari).?3? 


0. 


2 Ne Sena 2 ne sana eyang Li se ae 
" ag UI 8 ya alot PIK dn ae na 3 


N 5 - aa Ig PK - kd Pan KIA H 2 - 9 - 
P3 AI JL One VE ON) "Ipa BE Oa Ea 


so 


- 


WE ola (RAI Gap II Ala «32 


221. Dari Khaulah binti Amir Al-Anshariyah, isteri Hamzah #, dia 
berkata, Saya mendengar Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya 
ada beberapa orang yang membelanjakan harta Allah (yakni harta 
milik kaum Muslimin-pent) tanpa dasar kebenaran, maka bagi 
mereka itu adalah neraka pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari).2 


SG -—YV 


. 
- 
Pad 


GG 3 e 
KI 2 mo gera 9 Ge Beta WA ot. 9 
KIRANG ig Ola Da 2 
1. PR wE Pas “ 
Pai 
- 
9 ata Gb Su ory 


Ea 


BAB 27 


Mengagungkan Kehormatan Kaum Muslimin 
dan Penjelasan tentang Hak-hak Mereka 
serta Kasih-sayang kepada Mereka 


Pa TA INN TAN PEN NN Bt Me ba Na ng 
IN d5) XS Je al En uyen Hana ag . dls al Jk 
« Ly. 
232 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6862), demikian pula Al-Hakim (41351). 


233 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3118). 


255 


222. 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa 
yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi 
Rabbnya.” (OS. Al-Hajj (221: 30) 


- 


Ago Sa 3 ba San Na ane uga 
tm! — aki Si Sh Lola al Pas daa yag ! ls J3 
slr 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar 
Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (OS. Al- 
Hajj (22): 32) 


LM JIN Seal MS arah PLS JE3 
Allah Ta'ala berfirman, “Dan berendah hatilah kamu terhadap orang- 
orang yang beriman.” (OS. Al-Hijr (151: 88) 
JB USS GNI ALS oa Ra Lai J3 Ya PA 
LN BALI La GAN GET LSG LS 3 Ls ca 


Allah Ta'ala juga berfirman, “Barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan 
karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya.” (OS. Al-Maidah (5J: 32). 


9 s 3 An... 1 Haa 
sat Gaga) BE AI Iyan JEJB mb ah Aa 3S 
| T- 2 AP ea “Gi Lo Kn nda ci 5 

MAA Gaia la 5 lag (bang mn AI OI 
Dari Abu Musa », dia berkata Rasulullah & bersabda: “Seorang 
mukmin bagi mukmin yang lain adalah sebagaimana sebuah 


bangunan, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya.” 
Dan beliau x: mengaitkan antara jari-jarinya.” (Muttafagun 


256 


225, 


224. 


225 


234 D 
235 
236 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


'alaihi).24 


20. 


Be bal ai HA ES SAM ds 5 Jb JB 23 
akan ha nita 
us SEA ega Wa Gala Ga AS Lana 


Dari Abu Musa &- dia berkata, Rasulullah &: bersabda, “Barang- 
siapa yang berjalan di suatu tempat dari masjid-masjid kami 
atau pasar-pasar kita sedang ia membawa anak panah, maka 
hendaklah ia memegang atau menutupi ujung-ujungnya dengan 
tangannya, (dikhawatirkan-pent) anak panah tadi akan mengenai 
seseorang dari kaum Muslimin.” (Muttafagun “alaihi).2$ 


Ganja! JR) BE All Jpn JL JL «BE AA JA 9 


KA an Ka SESI ISI SAN Ia ea LAI an 
Par. BEA (II, AI ALAN AI AN 
Dari An-Nu'man bin Basyir «5, katanya: “Rasulullah #&: bersabda, 


“Perumpamaan kaum Mukminin dalam hal saling mencintai, 
saling mengasihi, dan saling menyantuni adalah bagaikan satu 
tubuh. Jika salah satu anggota dari tubuh ada yang merasa sakit, 
maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannya dengan 
tidak bisa tidur dan merasa demam.” (Muttafagun 'alaihi).2$ 


Hi DES AS GA JA SB ca ina lu 
Aa AB La Ga as Jo TNI al II 

SE SE SN SAN SD IS BA Op SA. 
Dari Abu Hurairah 2, dia berkata, “Nabi & mencium Al-Hasan 


Dikeluarkan oleh oleh Al-Bukhari (481) dan Muslim (2585). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (452) dan Muslim (2615). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6011) dan Muslim (2586). 


257 


226. 


227. 


237 
238 
239 


bin Ali #3 dan di dekat beliau £&£ ada seseorang yang bernama 
Al-Agra' bin Habis, maka Al-Agra' berkata, “Sesungguhnya saya 
memunyai sepuluh orang anak, dan saya belum pernah mencium 
seorang pun dari mereka.” Maka Rasulullah sg memandangnya, 
kemudian bersabda: “Barangsiapa yang tidak mengasihi, maka 
dia tidak akan dikasihi (oleh Allah-pent).” (Muttafagun 'alaihi).2” 


Pn 


Iya, Ir: SI SA 3 SE ls At 3 LL 15 
ATP Ki AE (ce) JUS $ Sa BAE AJ Jl 
Sab ENG SI SS) Si Dt Is IE Nara Lu 

Le BATAN 


Dari Aisyah ws, dia berkata, “Ada beberapa orang dari kalangan 
Arab Badui yang datang kepada Rasulullah #:, maka mereka 
berkata, “Apakah Anda mencium anak-anak Anda? Beliau &£ 
menjawab, “Ya.” Mereka berkata, “Tetapi kami, demi Allah tidak 
pernah mencium anak-anak.” Kemudian Rasulullah 2 bersabda, 
“Apakah dayaku sekiranya Allah mencabut sifat kasih-sayang dari 
hati-hati kalian.” (Muttafagun 'alaihi).28 


PN SN 
0. 


La G 3 2 a 
AGV BEAN Ii SEE mm JNE RA 33 
Shae BASA A3 Gale 
Dari Jarir bin Abdullah, »», dia berkata, “Rasulullah &: bersabda, 


“Barangsiapa yang tidak mengasihi sesama manusia, maka Allah 
tidak akan mengasihinya.” (Muttafagun “alaihi).2? 


ASI) 2S BE IN Jo B3 Tp 3 


0 2. 0. 


Luh AI Sana 3 OB SAS EN para 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5997) dan Muslim (2318). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5998) dan Muslim (2317). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6013) dan Muslim (2319). 


258 


Toner 
RiyadhusShalihin 


Hn Bt saga Pn ebh AE TT Ta Sana Boga  TelnunBan 
— dal Ane) (Om Ls Iban semi SA ala Iss « 


AGE 159) alay 33 


228. Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Rasulullah #£ bersabda, “Jika 
seorang dari kalian menjadi imam shalat bagi orang banyak, 
maka hendaklah ia meringankan shalatnya. Sesungguhnya di 
antara para makmum ada orang yang lemah, ada orang sakit 
dan ada juga orang yang sudah tua. Dan jika salah seorang di 
antara kalian shalat sendirian, maka perpanjanglah sesuai yang 
dikehendakinya.” (Muttafagun “alaihi)29 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Ada orang yang memunyai 
keperluan.” 


Men Na Ra BU YAA CO En Ea 
(JI Ga 5 AMI Ig) OLS Of JB Les II Gas Ae 3 


NT Tah TI MM Un bi Ne aja 
Ht ena Epi al dg Jenang ON ALA tan Juang Ol Lan A3 
“ 
ale 


- 


229. Dari Aisyah es, dia berkata, "Sesungguhnya terkadang Rasulullah 
#£ meninggalkan suatu amalan yang beliau sukai untuk dikerjakan, 
karena takut jika manusia akan mengerjakannya, kemudian 
amalan tersebut diwajibkan atas diri mereka.” (Muttafagun 
'alaihi).2' 


Hg 


ka Ie ye BE Tn Aa Lg 1G 


0 5 cg 3 2 T “ 1 ai 2 yk 2 N G 1 2 . o 5 T 


E 3 


(ia 5 2 2 ?5.3 £ : 
: tomat na (2—5-2m53 KD ala, Kenal — 


Ke 


Ben alat 3 Aa 
- - f0. can ge La NT 
Lag ISI oya 333 DB Jae iolina 
- 


230. Dari Aisyah ws, dia berkata, “Nabi &£ melarang para sahabat 


240 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (703) dan Muslim (467). 
241 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1128) dan Muslim (718). 


259 


2015 


232: 


242 
243 


melakukan puasa wishal (tidak berbuka di malam harinya-pent) 
sebagai kasih-sayang beliau kepada mereka. Mereka berkata, 
“Sesungguhnya engkau berpuasa wishal?" Beliau &- bersabda: 
“Sesungguhnya keadaan saya tidak seperti kalian, karena 
sesungguhnya saya diberi makan dan minum oleh Rabbku.” 
(Muttafagun 'alaihi).“? 

Maksudnya adalah saya diberi kekuatan seperti orang yang makan 
dan minum. 


0. 


Di: Fa AT) Tha JE JB mn Ao RA 25 - “53 
PIA Teng ae 


Dari Abu @atadah Al-Harits bin Rib'i » berkata, “Rasulullah & 
bersabda, “Sesungguhnya saya berdiri untuk mengerjakan shalat 
dan saya hendak memanjangkannya (melamakannya), kemudian 
saya mendengar tangisan anak kecil, maka saya meringankan 
shalatku karena saya tidak suka memberatkan ibunya.” (HR. Al- 
Bukhari). 


Pan HN se AA an TT 
La GA BRA Aro daa ol 
3G - Pa s Ig A08 

Pa BS Ai 


AA ii WA ae ea TS ga B3 PA 


. Haa ola, 


Dari Jundub bin Abdullah »-, berkata, “Rasulullah &: bersabda, 
“Barangsiapa yang mengerjakan shalat Subuh, maka ia berada 
di dalam jaminan Allah, maka jangan sampai Allah menuntut 
kepadamu sedikit pun dari jaminan-Nya. Karena barangsiapa 
yang jaminan-Nya dituntut oleh Allah maka Allah pasti akan 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1964) dan Muslim (1105). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (707). 


260 


233. 


234. 


244 


245 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


mendapatkannya, kemudian Allah akan menelungkupkan 
wajahnya ke dalam neraka Jahanam.” (HR. Muslim).?“ 


Ve A dh JB J5 IE 3 ol 33 
Tah AI 3 IN IS MAT AS IE IA. Aa Nenen 
AA in EN 3 

Lem GA Ta santan 
Dari Ibnu Umar «5 sesungguhnya Rasulullah x bersabda, 
“Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, tidak (boleh- 
pent) menganiayanya dan tidak (boleh-pent) menyerahkannya 
(kepada musuh-pent). Barangsiapa memenuhi kebutuhan 
saudaranya, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. 
Dan barangsiapa menghilangkan kesusahan seseorang Muslim, 
maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahan dari 
kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang 
menutup (keburukan-pent) seorang Muslim maka Allah akan 


menutup (keburukannya-pent) pada hari kiamat.” (Muttafagun 
'alaihi).? 


DLS th le AT) Ibn SE 0G mma ESA d 35 
AG pelan LE pk TN Sena nh 
Gang AA Ia ep HS URL ai AG Ul Ae 

Mg SA) 2JE aka ola (ol AN 
Dari Abu Hurairah », ia berkata, “Rasulullah &: bersabda, 
“Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, 


maka ia tidak boleh mengkhianatinya, mendustainya, dan 
menelantarkannya. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain, 


Dikeluarkan oleh Muslim (657), demikian pula At-Tirmidzi (222) dan Abu Dawud Ath Thayalisiy (938) dengan 


sedikit perbedaan lafal. 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6442) dan Muslim (2580). 


261 


235. 


246 


241 


darahnya, hartanya dan kehormatannya. Takwa itu ada di sini 
(sambil menunjuk dada). Cukuplah seseorang dikatakan jahat 
jika ia menghina saudaranya sesama muslim. (HR. At-Tirmidzi).“$ 
Dan dia berkata, “Hadits hasan.” 


AAS ISSN IA El OI, JB JB 
UNA NI AS AN KAN AG WAE 
SE SY NY aa Lara ea pa sal 
APA Ten WA Aa ori Jl rata 
An Gan Bares PA MAN Jaa as 
og Sal S (AA aa Pet, Aj Si (3) 
MA Ag ai II Ii JA ts SOE 
23 HA ss os GE, 

Beku et 


Dari Abu Hurairah #5, ia berkata, “Rasulullah & bersabda, 
“Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling 
membenci, saling menjauhi dan janganlah sebagian di antara 
kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Dan jadilah 
kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang 
muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak 
boleh menzhaliminya, menghinakannya dan menelantarkannya. 
Takwa itu ada di sini (beliau menunjuk ke dadanya tiga kali). 
Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya 
sesama muslim. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain 
darahnya, harta dan kehormatannya. (HR. Muslim). 


An-Najsyu atau menipu adalah seseorang menambah harga 


Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1928) dan Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan At- 


Tirmidzi (236). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2564). 


262 


236. 


23 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


(menawar dengan harga tinggi-pent) barang dagangan dengan 
diumumkan di pasar atau lain-lain sebagainya, sedangkan dia 
tidak berkeinginan untuk membelinya, tapi hanya untuk menipu 
orang lain. Perbuatan ini adalah haram. 


At-Tadaabur adalah tidak menghiraukan orang lain, tidak 
mengajak berbicara dan menganggapnya sebagai benda yang ada 
di belakang punggung atau duburnya. 


Oh 


Nsp cap my Kl aa AS AT SP) A S3 


5 te 
Dari Anas 2s dari Nabi &£, beliau bersabda, “Tidak beriman 
(secara sempurna) salah seorang dari kalian hingga dia mencintai 
untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya 
sendiri.” (Muttafagun “alaihi).?8 


33 (aga 3 Uu SEN) B5 ed do 3 
SS UU SS O Eki Laguna 3 S SAN at da ANE 


2g 


7 (Gani 25 SI plan Ga - senja 3) du na | 


Dari Anas »» dia berkata, “Rasulullah &£ bersabda: “Tolonglah 
saudaramu, baik ia adalah orang yang menganiaya atau orang 
yang dianiaya.” Ada seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah, 
saya dapat menolongnya jika ia adalah orang yang dianiaya. Tetapi 
bagaimana jika ia adalah orang yang menganiaya? Bagaimana 
cara saya menolongnya?” Beliau #£ menjawab, “Hendaknya 
engkau mencegahnya atau melarangnya dari perbuatan aniaya, 
sesungguhnya begitulah cara menolongnya.” (HR. Al-Bukhari).2 


4 Ga 
3 
2 Ea Papa 


3D JL «BE AT Jawa Ol jane MUI mb) TA 23 


248 
249 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (13) dan Muslim (45). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2652). 


2653 


238. 


250 


0 aed SL « Si 0 Ae da 
AE JAR CA Eat GAN Ag. E Per 


A3 3g JAN AE AS LAN GD Hb Tlp 3 


KAS aa Bila FA MIE la Ken IS GI aa 


Si 


PA ennan an BI DRA (ea ena NUR an 
A6 DU Ii Cok 2,2 ISI3 0 ata AMI 


Dari Abu Hurairah »» sesungguhnya Rasulullah &: bersabda, 
“Hak seorang Muslim terhadap orang Muslim yang lain ada 
lima yaitu, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiring 
jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang yang 
bersin.” (Muttafagun 'alaihi).? 

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, “Hak seorang Muslim 
terhadap orang Muslim lainnya ada enam, yaitu jika engkau 
bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika 
dia mengundangmu, maka hadirilah, jika dia meminta nasihat 
kepadamu, maka nasihatilah. Jika dia bersin kemudian mengu- 
capkan Alhamdulillah, maka do'akanlah dia. Jika dia sakit, jenguklah 
dia dan jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya.” 


- 
£ 


5 JI Ja si: 3 Paya 5s F. 3 
Sami «BEI A3 0 an ika VA : — 35 UG 
ASI 0 AI BA pi P3 aa Kab 
AA SA NE 3 IA SE Ula SI 
AG GEN MN ai, All 

: ia 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1240) dan Muslim (2162). 


264 


239, 


251 


Terjemah 
Riyadhus/Shaliin 


2 8. - » 
JI LA SIS sp ap —5 
aa “er AS akan AA ig SNI J3 BU ea (GEN) 
3 - 


90X 0 33 3 


Ad Jati AP la AA ag IA Kh La 
3 HE rda (AAN) . LSG ole Jala AD 23 
PIREA SEG A3 Ia AG GA) Hoa Bapa! om 

: Page KA 30) . 


Dari Abu Umarah Al-Bara' bin 'Azib W, dia berkata, 
"Rasulullah &: memerintahkan kami untuk melakukan tujuh 
perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Kita semua 
diperintahkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi 
jenazah, mendo'akan orang yang bersin, menepati orang 
yang bersumpah, menolong orang yang dianiaya, menghadiri 
orang yang mengundang, serta menyebarkan salam. Beliau 
& melarang kami dari mengenakan cincin atau bercincin 
emas, minum dengan wadah dari perak, pelana dari sutera 
merah, mengenakan pakaian sutera (yang bercampur-pent), 
dan mengenakan sutera tebal serta sutera yang bergambar." 
(Muttafagun 'alaihi).?! 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Diperintahkan juga mengu- 
mumkan barang yang hilang.” Sebagai tambahan dari tujuh yang 
pertama yang diperintahkan. 

Al-Mayatsir, adalah jamak dari kata Maitsarah, yaitu sesuatu 
yang dibuat dari sutera dan diisi dengan kapuk ataupun lain- 
lainnya, kemudian diletakkan di atas punggung kuda atau unta 
yang digunakan pengendaranya untuk duduk. 

Al-Oassiy ialah pakaian yang dibuat dari sutera yang dicampur 
dengan katun. 


Insyadudh-dhallah, yaitu mengumumkan sesuatu yang hilang. 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1239, 5838, 5863) dan Muslim (2066) 


265 


MEA 3S AI ba GIS jak DG YA 


- 
ND 


89 3 aa 


BAB 28 


Menutup Aib Kaum Muslimin dan Larangan 
Menyebarkannya Tanpa Adanya Kepentingan 


- 


SO Sao Kal du 


- 


NA GAN 3 KAN ct 
Ip TAG 3 II Sis 


Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar 
(berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang 
yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.” 
(OS. An Nuur (24J: 19). 
4 Ag er His ATAP 4 0 be ro. 
IE IS PAS DD 2JU B3 Ga ye an all en FA A3 
» lama alay (GAN 33 AU ES VI Ga 3 
240. Dari Abu Hurairah 2» dari Nabi &, beliau bersabda: “Tidaklah 
seorang hamba menutup aib hamba yang lainnya di dunia, 
kecuali Allah pasti akan menutup aibnya pada hari kiamat.” (HR. 
Muslim).?? 
. 3 da en Sean Tea Se A2 
VP JD Ih El Jp bhah IG Oa 
PKI BU ea : LI Tenan OA LA 8 
3 AS Jab Jail Jiran Ol Alena Ia Ol yatesol 
0 2 ng Me san 2 3 Aha an na SIM Ka Pn daa 
389 NAS NAS TAN EAaS UG G lgi ale AMI GAS 335 
2 a" II 333. 


sa - ran. gs 7, 8 et 3 
DAS GARA (ES AMI Gia HS emng Kg Sang 


252 Dikeluarkan oleh Muslim (2590). 


266 


Teriemah 
RiyadhusShatihin 


241. Dari Abu Hurairah »», dia berkata, Saya mendengar Rasulullah 
# bersabda, “Setiap umatku akan dimaafkan, kecuali orang-orang 
yang terang-terangan (melakukan kejahatan-pent). Sesungguhnya 
di antara terang-terangan adalah seseorang melakukan sesuatu 
perbuatan dosa di waktu malam, kemudian di pagi harinya Allah 
telah menutup keburukannya, namun dia berkata: “Hai Fulan, 
saya tadi malam telah melakukan begini dan begini.” Sepanjang 
malam Rabbnya menutupi aibnya, tetapi di pagi hari ia membuka 
apa yang telah ditutupi oleh Allah.” (Muttafagun 'alaihi).? 


A0. 


Kuah Lt 333 Tai 3) JB ET 3 
Ke Para PAT FA PENERAPAN PPAP PP 
ale 2 BE GAS da Ita BRI DU 5 Dear 
lan ta) 


242. Dari Abu Hurairah »» dari Nabi &: beliau bersabda, “Jika 
seorang budak wanita berzina, kemudian telah jelas bahwa dia 
benar-benar berzina, maka cambuklah sesuai dengan had yang 
ditentukan dan jangan mengolok-oloknya. Kemudian jika ia 
berzina untuk kedua kalinya, maka cambuklah sesuai dengan had 
yang ditentukan dan jangan mengolok-oloknya. Kemudian jika ia 
berzina untuk ketiga kalinya, maka juallah dia sekalipun dengan 
seutas tali dari rambut.” (Muttafagun '“alaihi). 


S0 


JE (73) 1JE Pat na Ja 2 2 J8 
TN aa Na Sy Uas Pn 
ar Ye lisa 5 W) TE L A MA an SE HB 

Gl ola, (GUI ale 


253 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6069) dan Muslim (2990). Al-Mujahirun adalah mereka yang melakukan kemaksi- 
atan secara terang-terangan. 
254 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6839) dan Muslim (1703). 


207 


243. 


244. 


255 


Dari Abu Hurairah »-, dia berkata, didatangkan kepada Nabi 
25 seorang lelaki yang telah minum khamr, beliau bersabda: 
“Cambuklah dia!” Abu Hurairah berkata: “Di antara kami ada 
yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan 
sandalnya, dan ada juga yang memukul dengan pakaiannya. 
Setelah orang itu pergi, sebagian orang ada yang berkata: “Semoga 
Allah menghinakanmu.” Rasulullah #: bersabda: “Jangan berkata 
demikian itu, janganlah engkau semua menolong syaitan (untuk 
menjerumuskannya lagi-pent).” (HR. Al-Bukhari). 


Pd 


pokenad IS ea DL YA 


BAB 29 
Memenuhi Kebutuhan Kaum Muslimin 


AV IN op SL PSI Lala js AMI Ju 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan lakukanlah kebajikan, supaya kamu 
mendapat kemenangan.” (OS. an (221:77) 


Pete ai ab sets saj. Lag ka 


JA HAN Gi Ke Ag Ka an gi G3 na Ag 
Lada GR 5 (GI Asa TN Ang 


Dari Ibnu Umar && sesungguhnya Rasulullah #5 bersabda, 
“Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, tidak (boleh- 
pent) menganiayanya dan tidak (boleh-pent) menyerahkannya 
(kepada musuh-pent). Barangsiapa memenuhi kebutuhan 
saudaranya, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. 
Dan barangsiapa menghilangkan kesusahan seseorang Muslim, 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6777). 


268 


245. 


256 


feenah 
Riyadhus£hatihin 


maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dari kesusahan- 
kesusahan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutup 
(keburukan-pent) seorang Muslim maka Allah akan menutup 
(keburukannya-pent) pada hari kiamat.” (Muttafagun 'alaihi).? 


PE Aa Me AA Sa 
na Au An an Ha ak Temd TOP ea a51 
ai gn ba pan pe bai m Tar 
AL Op KAN SETAN Dai ANGIN 3 da 


Ai Mob SU Jia ale aa Oni ab Ola is. 


TE SES Bali Jeda Saga Iya ea SA 
San Gang LSN Gak SEN Gala IE 
In Gene da au Go tn AN ASN 


Dari Abu Hurairah »» dari Nabi &, beliau bersabda: “Barang- 
siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti 
Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. 
Barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, 
pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. 
Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah 
akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong 
saudaranya. Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari 
ilmu, pasti Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah 
suatu kaum berkumpul di salah satu masjid di antara masjid- 
masjid Allah untuk membaca Al-Our'an dan mempelajarinya 
di antara mereka, melainkan akan turun sakinah (ketenangan) 


— Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2442) dan Muslim (2580). 


269 


kepada mereka, mereka diliputi rahmat, dinaungi malaikat, 
dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk- 
makhluk lain di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalannya, 
maka nasabnya tidak akan dapat mempercepatnya.” (HR. 
Muslim).?2 


Pa AA 3 
Aoi DL —ya 


BAB 30 
Syafa'at (Perantara untuk Menolong Orang Lain) 


LN PE AE Saka NN 
bela Aek Semas JI ISS Kelas ah Ga PA JUS AI JE 
. Lao 


Allah Ta'ala berfirman, "Dan barangsiapa yang memberikan 
pertolongan berupa kebaikan, maka tentulah ia akan memperoleh 
pahala daripadanya." (An-Nisaa': 85) 


- 
£ 


Oi BP B3 CA OLS JL mp GAN ena A3 
3 20 Ta ae Ka TA ANE NAN Li, 4 
53 Sona) JA Cas ob Jatah KLS Cu 


Te Lay Bh sa Ke Te 0 
: ambs Mun ana (—AH ko aa) Fan Haa As ALI Am An 


MEA la 3 


246. Dari Abu Musa Al-Asy'ari 2, dia berkata, "Adalah Nabi #: apabila 
didatangi oleh seseorang yang meminta suatu kebutuhan, maka 
beliau menghadapkan wajah kepada para shahabat yang ada dalam 
majlisnya, kemudian bersabda: “Berilah dia pertolongan, niscaya 
kalian mendapatkan pahala dan Allah akan menetapkan melalui 
lisan nabi-Nya apa yang disukai-Nya.” (Muttafagun 'alaihi).?5 


257 Dikeluarkan oleh Muslim (2699). 
258 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1432) dan Muslim (2627). 


270 


247. 


Teriemah 
RiyadhusShalihin 


Dalam suatu riwayat lain disebutkan: “Apa-apa yang dike- 
hendaki-Nya.” 


SD) BBS SN JB JB Le Bee aan 33 
Y EU (GE IE Liu AT Ig35 GIE (aa 

BN 
Dari Ibnu Abbas «2, dalam kisah Barirah dan suaminya, ia berkata: 
“Nabi 4 bersabda: Alangkah baiknya jika kamu mau kembali 
kepadanya (suaminya-pent).” Barirah berkata: “Wahai Rasulullah, 
apakah engkau memerintahkan saya (untuk kembali-pent)?” 


Beliau &: menjawab: “Saya hanya membantu.” Barirah berkata: 
“Saya sudah tidak butuh lagi kepadanya.” (HR. Al-Bukhari). 


AI 3 OI SG -— 


BAB 31 
Mendamaikan di antara Manusia 


- 
13 sena 


A3 WA Ia AN Pd an 
IN Ma Ka AI AI 5 MA aga 


Allah Ta'ala berfirman, "Tiada kebaikannya sama sekali dalam ba- 
nyaknya pembicaraan rahasia mereka itu, melainkan orang yang meme- 
rintahkan bersedekah, menyuruh berbuat kebaikan serta mengusahakan 
perdamaian di antara manusia.” (OS. An-Nisa' (4J: 114) 


GOWA SL PE all, PJK J3 


Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan berdamai itu adalah yang terbaik." 
(OS. An-Nisaa' (4): 128). 


259 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5283). 


21 


248. 


260 


MN JIN A5 DS ALS AU 35 PUS JB, 


Allah Ta'ala berfirman, "Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah 
dan damaikanlah antara sesamamu sendiri." (OS. Al-Anfal (81: 1). 


2 oh gara 0 2 ag? 3 ASN 

mM AKA H5 AS AI Dela Ul Pi JUS IU 
Ih 

Allah Ta'ala berfirman, "Hanyasanya kaum mukminin itu adalah 


sebagai saudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu." (OS. 
Al-Hujurat (49J: 10) 


8. PERE AG sa PE AON s s1 
ta 8 AU dn J3 JAS cas AI LA Iya S3 33 


Jai Ne naa Alta 


2 Gl Aoa 5 yi JS Jani BS YAN G5 
Km #aasi Ja j5 in kel aan as tas il 9 
ee Mn Ga ye NI TERANG PI " 


JAaJU Lag Ha (Lo Jd) mag 


Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Rasulullah 
tt bersabda, “Setiap anggota badan manusia diwajibkan ber- 
shadagah setiap hari selama matahari masih terbit. Kamu men- 
damaikan antara dua orang yang berselisih adalah shadagah, 
kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau 
mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah 
shadagah, berkata yang baik itu adalah shadagah, setiap langkah 
berjalan untuk shalat adalah shadagah, dan menyingkirkan suatu 
rintangan dari jalan adalah shadagah.” (Muttafagun 'alaihi).?60 


- 
“ 


PN naa aa sira : ar a 
A5 «ee dn — IL Lian Meat el 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2891), dan Muslim (1009). 


2172 


249. 


261 


Terjemah 
RivadhusShalihin 


aa aa 2 kasa kena) Oa « laa AI Dina apa Da0 


- 
0 


: wali An Mg en Pata AS Dean 


na ea KEJE (dal ee lay 33 


Sai aa 3 P3 AG « SI PA en 

CE Sa at JSI 
Dari Ummu Kultsum binti Ugbah bin Abu Mw'aith, dia berkata, 
“Saya mendengar Rasulullah &: bersabda, “Bukan termasuk pen- 
dusta orang yang mendamaikan antara sesama manusia, lalu dia 


menyampaikan berita yang baik atau mengatakan sesuatu yang 
baik.” (Muttafagun 'alaihi).?! 


Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, Ummu Kultsum ber- 
kata: “Saya tidak pernah mendengar dari Nabi &: tentang dibo- 
lehkannya berdusta dalam pembicaraan yang diucapkan oleh 
manusia, kecuali dalam tiga perkara, yaitu dalam peperangan, 
mendamaikan antara sesama manusia dan perkataan seseorang 
suami kepada isterinya serta perkataan isteri kepada suaminya.” 


- 
£. - 


- 
& 


33 “0 - DIK, g 2 - - 0.7 & F -- 00 


bps AI —a Kasasi 1 « HN LE AL 


- 30. - a - - 2 SIN Onsnan se s 
Haa! Jaan Y ALI As El 0) 1Jls «S3 
ANE AN Nata do wani dan KE da 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2692), Muslim (2605), begitu juga dikeluarkan oleh Abu Dawud (4920). Para 


ulama' berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah yang dimaksud berbohong kepada manusia itu berbo- 
hong secara jelas atau tauriyah (secara samar). Tapi yang penting seseorang yang hendak mendamaikan hen- 
daknya tetap menjaga diri dari dusta. Dan jika dia harus berbohong maka hendaknya dia menggunakan takwil 
sehingga kebohongan menjadi tauriyah. Karena manusia yang melakukan tauriyah tidak ada dosa antara dia 
dengan Allah dan tauriyah dibolehkan ketika ada kemaslahatan 


213 


Ka Pa 


(3) . 23 AI Ara ag ol AI Ian (4229) Ha 
HI an) . GE 2 


250. Dari Aisyah w:, dia berkata, "Rasulullah £: mendengar suara 


262 


Ma aa di, pintu, suara kedua orang yang bertengkar itu 
terdengar keras. Salah seorang dari keduanya meminta kepada 
yang lainnya agar sebagian hutangnya dibebaskan dan dia 
meminta belas kasihannya, dan kawannya itu berkata: "Demi 
Allah, permintaan itu tidak saya lakukan." Maka Rasulullah #£ 
keluar kepada keduanya dan bersabda: "Siapakah orang yang 
bersumpah atas Allah untuk tidak melakukan kebaikan?" Orang 
itu berkata: "Saya ya Rasulullah #&, maka baginya -orang yang 
berhutang- mana saja yang ia sukai.” (Muttafagun 'alaihi).?82 


0 -. 


Jawa If ane AT LP GAAAII Axa y Je AI 4 423 
In SA HA HE SP ooh aa IG 
A5 Oh Pen ali 
AN oU KE Sa IMA AI 
Ole HSE el Gb 3 DN SG Ge Ii 
AG EN F5 AS KAN GE DASI Io GUL  la 
BAN DAN PAI Peka janda dn 
Ata Sp Chan AG IA 5 

TN Joan) AA Op Bae SI ia aa 
A3 ONE Eh Di LSG B5 sa s3 et 


- 


JI EN AS 3 LI 5 u 


0 8 


en MUI HA 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2705) dan Muslim (1557). 


274 


Zul 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


2 2 “ NN an Pte, AR - Pt - 5. 5 2 
SN & aa AG Ia . Aa ji SN Lt Ky sia 5 5 2S 


Lena Ban na 


s Tae 3 
eno eh ea 


- 


OS UG. Si 


an en ea NS PE MEA Ba an Aa 

IN KESHA SS Io Gel el 

ke ng ta 5 AO aa ga 5 Ap Tanpa: £ 

AE Ga EA Ih GA SG ML kr Ol B3 Gl 
BN nara San uk 

gk 01K (mo) ima 


Dari Abu Al-Abbas, Sahal bin Sa'ad As-Saidi w» bahwasanya 
Rasulullah #: menerima berita bahwa di kalangan Bani Amr bin 
Auf terjadi sebuah pertengkaran. Kemudian Rasulullah #: keluar 
untuk mendamaikan di antara mereka bersama beberapa orang 
shahabat. Maka Rasulullah &: tertahan (belum bisa kembali- 
pent) sedangkan sudah masuk waktu shalat (Ashar-pent). Bilal 
mendatangi Abu Bakar »» dan berkata: “Wahai Abu Bakar, 
sesungguhnya Rasulullah & tertahan, sedangkan sudah masuk 
waktu shalat. Apakah kamu mau mengimami shalat manusia?” 
Abu Bakar menjawab: “Baiklah, jika kamu menghendaki 
demikian.” Kemudian Bilal membaca igamah dan majulah Abu 
Bakar, kemudian ia bertakbir dan orang-orang pun juga bertakbir. 
Di tengah shalat itu Rasulullah & datang berjalan di barisan shalat 
hingga beliau berdiri di suatu barisan. Maka orang-orang bertepuk 
tangan, sedangkan Abu Bakar tidak menoleh dalam shalatnya itu. 
Ketika orang-orang banyak yang bertepuk-tepuk tangan, maka 
Abu Bakar menoleh ke belakang, ternyata ada Rasulullah x£ 
Beliau &: mengisyaratkan supaya shalat diteruskan. Tapi ketika 
Abu Bakar mengangkat tangannya - untuk beri'tidal- kemudian 
bertahmid (memuji-pent) kepada Allah, dia mundur ke belakang 
hingga sampai shaf di belakangnya kemudian berdiri di dalam 
shaf. Kemudian Rasulullah #: maju, shalat mengimami manusia. 
Setelah selesai shalat beliau &- menghadap orang-orang dan 


2/5 


263 


bersabda: “Hai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu 
dalam shalat, kalian semua bertepuk tangan? Sesungguhnya 
tepuk tangan itu untuk kaum wanita. Barangsiapa yang terjadi 
sesuatu dalam shalatnya, maka hendaklah dia mengucapkan: 
Subhanallah (Maha Suci Allah), karena sesungguhnya tidak ada 
seorang pun yang mendengar bacaan Subhanallah, kecuali dia 
pasti akan menoleh. Hai Abu Bakar, apakah yang mencegahmu 
untuk tetap melanjutkan shalat bersama manusia ketika saya 
memberikan isyarat kepadamu?” Abu Bakar menjawab, “Tidak 
sepantasnya bagi anak Abu Ouhafah ini shalat memimpin 
manusia di hadapan Rasulullah &:” (Muttafagun 'alaihi).? 
Maksud tertahan adalah mereka menahan Rasulullah #- untuk 
dijamu sebagai tamu. 


GAGANG Ga LARI HAK Jas SG —YY 


BAB 32 
Keutamaan Orang-orang yang Lemah, Orang- 
orang Fakir dan Orang-orang yang Tidak 
Terkenal dari Kalangan Kaum Muslimin 


ag BIL An 5 Sig & 2 Ia mo | NP Al JG 


. LYA HSIIN 3 aa Kite ta V5 Ae Ody 


Allah Ta'ala berfirman, "Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan 
orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang, mereka 
menginginkan wajah-Nya dan janganlah engkau hindarkan panda- 
nganmu terhadap mereka itu.” (OS. Al-Kahfi (181: 28) 


- a s - 3 P 

Y)) Jo KE JI Ia Gain "JB « KS H3 Ip dil 3 
- an 2 8 3 or S aa 

EN AN AE AR AAS Has JS EM JA SN 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1234) dan Muslim (421). 


216 


252, 


264 


Tememah 
RiyadhusShatihin 


7 153 Oa e : s 85 s 28 on Sa 2 
SE Ga (SKA BS Jae JS SI jak SAI 
2 | S 3 “$ G w 2 4 P1 

IBI A2AE33 ad! ab (SN) All Sand (Jd) 
Pa SEE SN J3 CI AAS Ah amaal! sUnl, 
PAN Pa Napi unggun 

Dari Haritsah bin Wahab 2», dia berkata, "Saya mendengar 
Rasulullah &# bersabda, "Maukah kalian saya kabarkan tentang 
penduduk syurga? Mereka adalah setiap orang yang lemah dan 
dianggap lemah (oleh manusia-pent). Namun jika dia bersumpah 
atas nama Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Dan 
maukah kalian saya kabarkan tentang penduduk neraka? Mereka 


adalah setiap orang yang keras hati, penumpuk harta, dan orang 
yangsombong.” (Muttafagun alaihi)? 


Al “Utul ialah orang yang keras kepala lagi kasar. 


Al Jawwazh, yaitu orang yang gemar mengumpulkan harta, tetapi 
kikir. Ada yang mengatakan orang yang gemuk lagi sombong 
ketika berjalan. Ada pula yang mengatakan orang yang pendek 
dan besar perutnya. 


Pa Bb SARAN AAS oi Ji ae al 333 
1s JK Aa 3 et) el anis Te IS EA 
BENER RN SANG ne II 
II ga DISS Aga SI 
GA pak A3 Ia JA AS cal, JUS (OA 
Hn ee 
Le GA SEE AA Jia PIN ja Ga HA Mi) BE In IS 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4918) dan Muslim (2835), begitu juga Ibnu Majah (4116). 


DIT 


253. 


254. 


265 


HE SAI Ag AJ j3 Plan ia GA (S3) pi 
AB mak (GB) is 


Dari Abu Al Abbas Sahal bin Sa'ad as-Saidi 2», dia berkata, 
"Ada seorang laki-laki yang berjalan melewati Nabi &t, lalu 
beliau bertanya kepada seseorang yang sedang duduk di sisinya, 
"Bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini." Maka dia berkata, 
"Dia adalah orang yang mulia di antara manusia. Orang ini demi 
Allah, apabila dia melamar seseorang wanita, pasti dinikahkan dan 
apabila memintakan pertolongan, pasti akan diberi pertolongan.” 
Maka Rasulullah &: diam. Kemudian ada seorang laki-laki lewat 
maka Rasulullah &- bertanya lagi kepada orang yang sedang 
duduk di sisinya, “Bagaimanakah pendapatmu tentang orang 
ini?” Dia menjawab, “Wahai Rasulullah #&:, dia adalah seorang 
laki-laki yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Orang ini 
jika melamar, pasti tidak akan diterima dan jikalau memintakan 
pertolongan, pasti tidak akan dikabulkan, dan jika berbicara 
tidak akan didengar pembicaraannya.” Kemudian Rasulullah x: 
bersabda, “Orang ini lebih baik daripada sepenuh isi bumi orang 
yang pertama tadi.” (Muttafagun 'alaihi)?5$ 


23 B0 naa DIK 5 ? & s 

ne mm) JB « S5 B3 (GI aga Nu, 
ta. an - s3 - 1 B- PI s . Pan 

S3 KS B3 KKG One A3 SUI ls GI 


tr 


0 #3. Kg Ato Fi UKG o Pata Kd ya, 3 
S3 TAI SI LA AI ebi «AS el Pars 


Ke 


Sa ce 0. aa Aa G 8, aa NA NP 0 
USA cell Iya al DAA ali SU SL All Ga eh SI 


» lama alay (Lila GE 


Dari Abu Said Al-Khudri 2 dari Nabi &: beliau bersabda, “Surga 
dan neraka berdebat. Maka neraka berkata, “Di dalam diriku 
adalah orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya dan 
sombong.” Surga berkata: “Di dalam diriku adalah orang-orang 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6447) dan belum kami dapatkan dalam riwayat Muslim dengan lafal seperti ini. 


2/8 


255: 


256. 


266 
267 


Jenewa 
Riyadhus£halihin 


yang lemah serta orang-orang miskin.” Allah lalu memutuskan 
perdebatan keduanya, dengan berfirman, “Sesungguhnya engkau 
wahai surga adalah rahmat-Ku, dan denganmu Aku merahmati 
siapa saja yang Aku kehendaki, sedang engkau wahai neraka, 
sesungguhnya engkau adalah siksa-Ku, dan denganmu Aku 
menyiksa siapa saja yang Aku kehendaki. Dan masing-masing 
kalian pasti Aku penuhi.” (HR. Muslim).?s8 


JEN SB IE BE Jp ya B3 Iya laa 
AE GE (Ws Pat Ale TAN Gt AN Got 


Dari Abu Hurairah m- dari Rasulullah &:, bersabda, “Sesung- 
guhnya akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki gemuk 
dan besar, tetapi di sisi Allah, berat timbangannya tidak lebih 
dari sehelai sayap nyamuk.” (Muttafagun “alaihi).?” 


Ni Mn Uas Anas 25 SAS 1845 Ia Bi tata 
SES SE) SE. AG A3 Kata GE OLS ERA Ja 
(es Ae P3) sus Bal 1g bagai ua HS (H3 
PA er) ala DI) 2JE aa SA 2 
Ae SE (AS PN WA. Jas AI DG 4 LAI 
GA) . Pe S KAI 23 #JI H3 GA (B5) H3 
Arial 1 ipa kan (AE) 4 LAU 

Dari Abu Hurairah 2» sesungguhnya sda seorang wanita hitam 
(atau seorang pemuda hitam) yang biasanya menyapu masjid. 


Kemudian Rasulullah sz tidak menemukannya, maka beliau pun 
menanyakannya. Mereka berkata, “Dia telah meninggal dunia." 


Dikeluarkan oleh Muslim (2847) dan Ahmad (3/79) dan hadits ini adalah sesuai dengan lafal Ahmad. 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4729) dan Muslim (2785). 


279 


257. 


258. 


268 
269 


Beliau bersabda, “Mengapa kalian tidak memberitahu kepadaku?” 
Mereka seolah-olah menganggap remeh orang tersebut. Beliau 
bersabda, “Tunjukkanlah aku di mana kuburnya!” Maka mereka 
menunjukkannya, kemudian beliau &# menshalatinya kemudian 
beliau bersabda, “Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh 
kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah menyinari 
untuk mereka karena shalatku atas mereka.” (Muttafagun 
“alaihi).?58 


S0 


BAU piia mel Sail ON Pe Ke 
seakan CN JI Ae asi 


Dari Abu Hurairah 2», dia berkata, Rasulullah &£ bersabda, 
“Kadang-kadang orang-orang yang acak-acakan rambutnya dan 
selalu ditolak jika ada di pintu-pintu namun jika bersumpah 
atas nama Allah maka Dia pasti meluluskan sumpahnya.” (HR. 
Muslim)? 


3 
£ 0 
| 


Ag Pa EP E) LIS « Pad aa ot MUA 33 


E ear « 2 Ka OA 22 Ss « ALAN 


nan $ Ka Bi Na Pa Tia AI Ai 5 “2 « Dana 


205 


5 TA Mean Ga at Bhs AL Hi eE 


& SA Wap) A33 HG ba aa ab CS) 

TI IS SK Sp 
Dari Usamah &» dari Nabi &£ beliau bersabda, “Saya berdiri di 
pintu surga, maka kebanyakan orang yang memasukinya adalah 


orang-orang miskin, sedang orang-orang yang memunyai keka- 
yaan masih tertahan. Tetapi para ahli neraka sudah diperintahkan 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (458) dan Muslim (956). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2622). 


280 


259. 


(enno 
Riyadhus£hatihin 


semua untuk masuk neraka. Saya juga berdiri di pintu neraka, 
maka kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita.” 
(Muttafagun 'alaihi)?” 


Yr 3 II sb. EA ye mn BA AS 


| 
HE 


8 
Pa Lag : BS daa 33 « aa 33 Ss BG 
Au BA AB ga OS Tag AK 


Ga OS LS. Sinai 0 Jt 3 AU -ILS 


u LAS So 


Tp AS JB AG SU eh 303 AM 
LG MEJIAS 4 Lila? 94 RT JAN Ia OS UB ana Ia jati 

NS AE JL IN AL JUS aa 
Dari Abu Hurairah 2» dari Nabi &, beliau bersabda, “Tidak ada 
yang bisa berbicara ketika masih bayi kecuali tiga anak. Yaitu Isa 
putera Maryam dan sahabat Juraij. Juraij adalah seorang laki-laki 
yang ahli ibadah. Dia membuat sebuah tempat ibadah dan dia 
senantiasa berada di dalamnya untuk beribadah. Suatu ketika 
ibunya datang dan ia sedang shalat, ibunya berkata “Hai Juraij!” 
Juraij berkata dalam hatinya, “Ya Rabbi, aku harus mengutamakan 
ibuku atau shalatku.” Dia tetap meneruskan shalatnya maka 
ibunya kemudian pergi. Ketika esok harinya, ibunya datang 
lagi dan ia juga sedang shalat. Ibunya berkata, “Hai Juraij!” Dia 
berkata dalam hatinya, “Ya Rabbi, aku harus mengutamakan 
ibuku atau shalatku.” Namun dia tetap meneruskan shalatnya. 
Pada keesokan hari berikutnya ibunya datang lagi dan dia juga 
sedang shalat. Ibunya berkata “Hai Juraij!” Dia berkata dalam 
hatinya, “Ya Rabbi, aku harus mengutamakan ibuku atau 
shalatku.” Namun dia tetap meneruskan shalatnya. 


UB se te AS EN LN 


270 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5196) dan Muslim (2736). 


281 


Ps, 3 


Sl KEJU «Una JKT 3 IA 2G Sea la Jalal 

GS Le SE II Ea db BE EN Sa 
SAN las ee Ga PER en 
LEG 4 EA AAA SEL Ba Ark 
aa S3 5 oke 5 NE 2 meng Gas 
Tara MA an JUS LIS SS SI IU 
IN8 dB PA 3 ba ba 
DI SE Alan IA god IE GU — 
Abadi SSS ab Ie Uas N Je. H3 Ip Sapa 


Ta SA BS SEL IA An ia 2 Esa 
Ba EN Ja GAN IA Je ah YA la PAN 
(ai IS ni JA : Aa aan Je) 
BAN aah ALAN SA GA pad Is NA 
Dah Wp DA Je Lelang AS 
4 AN IS aa gas aa Ag ea 
AAA IE ea ASN AS Lb gl YEN 
TNI EA Pete rae LI sega LA MIE pia 
SNN ae ag la Aa Ham el. MEA aan 
AI Hu Ls aga OA Wana 33 
PES SS JL 3 SI JL IG tgk galat Ab Ang Pata 


262 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Pa 23 s “0 0 - Ane ad 
O3 5 3 Wih ala Dp Aa RAN LA Ea 
AE HA (OVa AAAA DN EA ea Io ih 


Kemudian ibunya berdoa “Ya Allah, janganlah Engkau mematikan 
dia, sehingga ia melihat wajah wanita-wanita pelacur.” Kaum Bani 
Israil sering menyebut-nyebutkan tentang Juraij serta ketekunan 
ibadahnya. 


Di kalangan mereka ada seorang wanita pelacur yang karena 
cantiknya sampai dibuat sebagai perumpamaan. Wanita itu 
berkata, “Jikalau kalian mau, maka aku akan mengujinya.” 
Wanita itu menggoda Juraij, tetapi ia tidak tergoda sama sekali 
pada wanita tersebut. Wanita itu lalu mendatangi seorang 
penggembala yang tinggal di tempat peribadatan Juraij, ia 
menyerahkan dirinya kepadanya, maka ia pun menzinahinya 
kemudian wanita tersebut hamil. Setelah wanita itu melahirkan, 
dia berkata, “Anak ini dari hubunganku dengan Juraij.” 


Maka orang-orang mendatangi Juraij, ia diturunkan dari tempat 
ibadahnya kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya, 
bahkan mereka pun memukulnya. Juraij berkata: “Ada apa kalian 
ini?” Mereka berkata: “Kamu telah berzina dengan pelacur, 
kemudian ia melahirkan anak dari kamu.” Dia berkata: “Mana 
bayinya?” Maka mereka mendatangkan bayi tersebut kepadanya. 
Juraij berkata: “Biarkan saya shalat dulu.” Dia pun shalat, setelah 
selesai shalat dia mendatangi bayi itu dan menekan perutnya 
dan berkata: “Hai bayi, siapakah ayahmu?” Bayi itu berkata, 
“Ayahku Fulan, penggembala itu.” Kemudian mereka mendatangi 
Juraij, menciuminya dan mengusap-usap tubuhnya. Mereka 
berkata: “Kita akan membangun tempat ibadahmu dari emas.” 
Juraij berkata: “Jangan, kembalikan dari tanah sebagaimana 
sebelumnya.” Mereka lalu mengerjakannya. 


Bayi ketiga yang bisa bicara adalah seorang anak bayi yang 
sedang menyusu pada ibunya. Maka lewatlah seorang laki-laki 
mengendarai seekor binatang yang mewah, pakaiannya indah 
dan bagus. Maka Ibunya berkata: “Ya Allah, jadikanlah anakku 
ini seperti orang itu!” Anak itu lalu melepaskan susunya dan 
menoleh untuk melihat orang tersebut, kemudian berkata: 


283 


271 


“Ya Allah, janganlah saya Engkau jadikan seperti orang itu!” 
Selanjutnya anak itu kembali menghadap ke susunya dan mulai 
menyusu lagi. Saya (yang meriwayatkan hadits ini-pent) seolah- 
olah melihat Rasulullah & menirukan cara anak itu menyusu, 
yaitu dengan menggunakan jari telunjuk yang diletakkan di 
mulut beliau dan beliau mengisapnya. 


Kemudian beliau x: bersabda, “Selanjutnya mereka melewati 
seorang hamba sahaya wanita dan orang-orang memukulinya 
dan mereka mengatakan kepadanya, “Kamu telah berzina dan 
kamu telah mencuri,” sedang wanita itu berkata: “Cukuplah 
Allah sebagai penolongku dan Dia adalah sebaik-baiknya Dzat 
yang memberikan perlindungan.” Maka Ibu anak tadi berkata: 
“Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan anakku ini seperti 
wanita itu!” Maka anak tersebut melepaskan teteknya lagi, 
melihat wanita itu kemudian berkata: “Ya Allah, jadikanlah saya 
seperti wanita itu!” Maka kedua orang ibu dan anaknya tadi 
mengulangkan percakapannya. Ibunya berkata: “Ada seorang laki- 
laki yang bagus sekali keadaannya, lalu saya berkata: “Ya Allah, 
jadikanlah anakku seperti orang itu,” tetapi kamu berkata: “Ya 
Allah, janganlah Engkau menjadikan saya seperti orang itu.” Dan 
ketika orang-orang melewati seorang hamba sahaya wanita dan 
mereka memukulinya, mereka juga mengatakan: “Kamu telah 
berzina dan kamu telah mencuri.” Maka aku berkata: “Ya Allah, 
janganlah Engkau menjadikan anakku seperti wanita itu,” tetapi 
engkau berkata: “Ya Allah, jadikanlah saya seperti wanita itu.” 


Anak bayi itu menjawab: “Sesungguhnya laki-laki itu adalah 
seorang yang keras kepala, maka saya berkata, “Ya Allah, jangan- 
lah Engkau menjadikan saya seperti orang itu.” Sedangkan 
wanita itu, orang-orang mengatakan padanya: “Kamu telah 
berzina,” padahal dia tidak berzina dan (mereka mengatakan- 
pent) “Kamu telah mencuri,” padahal dia tidak mencuri. Maka 
saya mengatakan: “Ya Allah, jadikanlah saya seperti wanita itu.” 
(Muttafagun “alaihi)?' 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3436) dan Muslim (2550). 


264 


adl dasar 
SG Ka AS tar 2 Au LG rey 
LA SAI eake RELA eta! LAI nya, 
wae ang 


BAB 33 
Lemah Lembut, Berbuat Baik dan Tawadhw' 
kepada Anak Yatim, Anak Perempuan, 
Semua Orang Lemah, Orang Miskin 
dan Orang-orang yang Kesusahan 


LAN #mdlf Gerai MU GARA PJK UI JB 


Allah berifirman, “Dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang 
yang beriman.” (OS. Al-Hijr (15): 88). 


3 
- 
2. 
Ti 


GL ah Ooh all 3 LS mh PLS JB, 
ASIN AI BII Ea ani HE DUS AS V3 135 bella) 
« LYN 


Allah berifirman, “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang- 
orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap 
wajah-Nya: dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena 
mengharapkan perhiasan dunia ini.” (OS. Al-Kahfi (18): 28). 


PAI 3 S8 JA UG 43 SG UB JK J3 
« I ya -— 4 
Allah berifirman, “Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu 


berlaku sewenang-wenang! Dan terhadap orang yang minta-minta, 
janganlah kamu menghardiknya!” (OS. Adh-Dhuha (93): 9-10). 


285 


260. 


212 


KA 2 an an ONE Sah LSG au SN Eu, 
IA OI KA lab AE ARI 


Allah berifirman, “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 
Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan 
memberi makan orang miskin.” (OS. Al-Maa'un (107J: 1-3). 


Ona NA IE 23 AA ia 

Kao aa kan BE CA 3 
SES AA II DIA Ong SA Ia Jap sek 
Hn IIS AE SIS HIU Or 3 
AI K3 Sol SAR BAU A5 MA ad SIN) 


: aa ola, LOY 


Dari Sa'ad bin Abi Wagash, dia berkata, “Kami sebanyak enam 
orang bersama Nabi, maka orang-orang Musyrik berkata kepada 
Nabi, ”Usirlah mereka agar mereka tidak bersikap lancang 
kepada kami. (Enam orang tersebut) adalah saya, Ibnu Mas'ud, 
seorang laki-laki dari Hudzail, Bilal dan dua orang lagi yang 
saya tidak sebutkan namanya. Maka terjadillah sesuatu di 
dalam hati Rasulullah #&: sebagaimana yang dikehendaki oleh 
Allah (keinginan untuk menyuruh pergi para sahabat tersebut- 
pent), beliau menyampaikan apa yang dirasakannya, maka 
Allah menurunkan ayat: “Dan janganlah kamu mengusir orang- 
orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan petang hari, sedang 
mereka menghendaki wajah-Nya.” (OS. Al-An'am (|6J: 52). (HR. 
Muslim)? 


PN Par Pa Ya Peni 28 :, ! 2 0 Ia na i "25 
Da3 OA Aan Ja Ia Sag HI Sab or IE Tina Al 3 


Dikeluarkan oleh Musiim (2413). 


2656 


Zat: 


273 


Teriemah 
RiyadhusShalihin 


Sri 


Ng aga EA ON AN UN 


| 


- 


ado Te ARA pa gia 
mua mana 


Na 


S WI 19), 333 ala ki 3 PLAN id (AD) 0 
el al ae eng Gang AI H9 AJI PET Bae mah 
el Aga 


Dari Abu Hubairah 'Aidz bin Amru Al-Muzani, dia termasuk 
orang yang ikut Baiat Ridhwan, Sesungguhnya Abu Sufyan datang 
kepada Salman, Shuhaib, dan Bilal dalam sebuah kelompok para 
shahabat, maka mereka berkata, “Pedang-pedang Allah belum 
bertindak terhadap musuh Allah sebagaimana tindakan yang 
semestinya.” Maka Abu Bakar berkata, “Apakah kalian mengatakan 
demikian kepada pembesar dan pemimpin Ouraisy?” Kemudian 
Abu Bakar mendatangi Rasulullah #&: dan mengabarkan peristiwa 
tersebut, maka beliau bersabda, “Wahai Abu Bakar, barangkali 
kamu telah membuat mereka marah? Jika kamu telah membuat 
mereka marah sungguh kamu telah membuat Rabb-mu marah.” 
Maka Abu Bakar mendatangi mereka dengan berkata, “Wahai 
saudara-saudaraku apakah aku telah membuat kalian marah?” 
Mereka menjawab, “Tidak, semoga Allah mengampunimu, wahai 
saudaraku.” (HR. Muslim).?? 


Makna perkataan mereka, “tindakan yang semestinya” (wil) 
adalah belum mengambil hak dari Abu Sufyan secara sempurna. 


Dikeluarkan oleh Muslim (2504). 


287 


262. 


263. 


214 
215 


SS Ja UD) 2 II Jang JB JB B3 ah yi Ja 3 


Glee ola» 4S 53 SANG MEA SG (AKA Li 
2 ayal SI Wi NEME 


Dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata Rasulullah #: bersabda, “Saya 
dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini.” 
Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan 
merenggangkannya. (HR. Al-Bukhari). 


an Ta: Bea Ea EU nada C3 Uap 13 as 23 
JS) R35 III Iya IL IE 0 B3 Tn 33 
Penta DB ear aa Ka aa KA on LENna Ne TAAT A re 
SI SG (CAN 3 5S Gang SI rd ND 
P “ g P 2 
0S 1 ABG C5 0 LA 
. ama ola, 5 mag AI 3 O- DI, A9 3) 


Lai 0 Ata PAN In BRA Kapil PO 3) RE 
AN Math 

Lela A3 Oya arak log Joker al aah ALIS OI Ja 
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, “Penang- 
gung anak yatim, baik anaknya sendiri atau anak orang lain, saya 
dan dia seperti ini di surga.” Perawinya yaitu Anas bin Malik me- 
ngisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya.” (HR. Muslim). 
Sabda beliau, “Anak yatim, anaknya sendiri atau anak orang 
lain” maksudnya baik kerabatnya atau orang lain yang tidak ada 
hubungan kerabat. Kerabatnya adalah seperti anak yatim yang 
dirawat oleh ibunya atau kakeknya atau saudaranya atau yang 
lain dari kerabatnya. 


8.8 8g A3 0 1 MIA : Aa z « Ion 
AT 2353 SIN ISA ae) 26 UI Jana JB 1JL «A13 
333 


- Sunu SA Ie en nana Da SET gala 
dok Ga (Hita SI tm Lal ORA UI, KMI Yg «OB 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5304) dan At-Tirmidzi (1918). 


Dikeluarkan oleh Muslim (3983). 


268 


264. 


265. 


216 
217 
218 


RiyadhusShalihin 

s ANN BNN ANE ana eni 3 Na S5 
PU ae Sala SI Oam! Nee) aa 2 ap 3 
YG SLIM ISI 4 ORANG GAN 4 OA, LAM 35 
Ma SA DA sae Sa Vga Ga lg 


Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah # bersabda, “Orang 
miskin bukanlah orang yang ditolak dari Pa minta) satu 
atau dua kurma, sesuap atau dua suap makanan. Hanyasanya 
orang miskin adalah orang yang menjaga harga dirinya (tidak 
mau meminta-minta-pent).” (Muttafagun 'alaihi).$ 


Dalam riwayat Shahih Al-Bukhari dan Muslim?” disebutkan, 
“Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling kepada manusia 
(untuk meminta-pent) kemudian ditolak dari sesuap atau 
dua suap makanan, ditolak dari satu atau dua kurma. Namun 
orang miskin adalah orang yang tidak mendapati sesuatu untuk 
memenuhi kebutuhannya, tidak diketahui kemiskinannya oleh 
orang lain sehingga diberi sedekah dan tidak pula meminta- 
minta kepada manusia.” 


Se BAN de EN Ju RE LN se Ta 
CE Y Gal SME) JB Lp (UI Jana SES 
aa JAR (Glarp Y GA AG 


Dari Abu Hurairah a» dari Nabi &, beliau bersabda, "Orang 
yang mengurus biaya hidup janda dan orang-orang miskin 
adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” Dan aku 
mengira beliau juga bersabda, “Dan seperti orang yang shalat 
malam tanpa pernah lelah dan seperti orang yang berpuasa tanpa 
berbuka (berpuasa setiap hari-pent).” (Mufagun'alaihi).?s 


S0 


Ka AL ee 1) IE SG 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4539) dan Muslim (1039/102) 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1479) dan Muslim (1039/101) 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2982) dan Muslim (6007) 


269 


266. 


267. 


219 
280 
281 


- 
-.9 - 


0 0... TKA Gan PA DD Bia - Pa 289 

B9 BL 3 UI bag «Uni Ga Lain « 
an Nan An ang ae GAA 

: ba ola, (CI —aaa ab RS IS 22 AI kB 


- - 


Flab plalal Ga) Haa re BA Cal OP 1 ema! Adly 33 
MAN II) AGAN IN AR UI 


Dari Abu Hurairah »5 dari Nabi &:, beliau bersabda, “Seburuk- 
buruk makanan adalah makanan walimah, tidak diundang orang 
yang mau mendatanginya (fakir-miskin-pent) dan diundang orang 
yang enggan mendatanginya (orang kaya-pent). Barangsiapa 
yang tidak mendatangi undangan sungguh dia telah bermaksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim).2” 

Dan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim?8 dari Abu Hurairah 
dari sabda beliau, “Sejelek-jelek makanan adalah makanan 
walimah, yaitu diundang orang-orang kaya dan tidak diundang 
orang-orang fakir.” 


- 
R0 


ore ee 3) JB S3 SA ya ts 2 AA 
$$, . TA ae RD BU 3 NP Gue 

. Haa ola, . ASLI 23 (lks P3 ul data ea s— (Esa 
Sa Gm) 


Dari Anas bin Malik dari Nabi & beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang menanggung segala kebutuhan dua anak perempuan hingga 
baligh, dia akan datang pada hari kiamat, saya dan dia seperti 
ini.” Beliau merekatkan jari-jemarinya.” (HR. Muslim).2! 


Pee? Eh A1 “9 Anam Ben ag ot ea 5 Si Lg 
A8 JUS OP DER RAGA DS LAS LG ea LL 


Sa Len AA AK Ae ta Ea PA aa TO PNS la Sh 
Lestal oe Laras La) Lanal «Babel ipad ag Lian SALE Aa 
£ ra ia. - 


Dikeluarkan oleh Muslim (1432/110). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5177) dan Muslim (1432/107) 
Dikeluarkan oleh Muslim (2631) dan At-Tirmidzi (1915). 


21) 


268. 


209, 


282 


Toner 
Riyadhus£halihin 


HA EA GAN JR Ah BA Pub Ia 


Ga lam SS Se peaat pa MI oa ipa GI 13) Jl 
23 aa 


Lada SE (GUI 


Dari Aisyah «, dia berkata: “Ada seorang wanita masuk ke 
tempatku bersama kedua anak perempuannya. Wanita itu 
meminta sesuatu, tetapi tidak mendapatkannya di sisiku selain 
sebiji kurma saja. Kemudian aku memberikan kepadanya. Dia 
membahaginya menjadi dua untuk kedua anaknya itu, dan ia 
sendiri tidak memakannya. Kemudian dia berdiri dan keluar. 
Nabi kebetulan masuk di tempatku, lalu saya beritahukan perihal 
tersebut. Maka beliau #: bersabda: “Barangsiapa yang diberi 
cobaan dengan dua orang anak perempuan seperti ini kemudian 
dia berbuat baik kepada keduanya, maka anak-anak perempuan 
tersebut akan menjadi tabir untuknya dari siksa neraka.” 
(Muttafagun 'alaihi).?82 


o1co 22. 


2 


Bi Ea Ula kia JS Ss ola NA 
NP SAS AN GAN cit LA UE Wei AS AA La 


an 


AN dad Se SSI ga AA na neto 
(GE je gp Laiel Se BEI Up LI LAN IS ANN SI 1S RE 


» elus alay 


Dari Aisyah ws, dia berkata: “Seorang wanita miskin datang 
kepada saya, dia membaya kedua anak perempuannya. Maka saya 
memberikan makanan kepada mereka berupa tiga buah kurma. 
Wanita itu memberikan satu buah kurma kepada masing-masing 
anaknya. Kemudian dia hendak memasukkan satu buah kurma 


Dikeluarkan oteh Al-Bukhari (1418), Muslim (2629) dan begitu juga At Tirmidzi (1915). 


291 


270. 


283 
284 


lagi ke mulutnya. Tiba-tiba kedua anaknya itu memintanya, 
maka wanita tersebut membagi dua buah kurma yang hendak 
dimakan itu untuk diberikan kepada kedua anaknya. Apa yang 
dilakukan wanita tersebut sangat mengagumkan saya, maka saya 
beritahukan apa yang diperbuat wanita itu kepada Rasulullah 
ge, kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah 
mewajibkan surga untuknya karena perbuatannya tadi, atau 
Allah membebaskannya dari siksa neraka.” (HR. Muslim)? 


IN 


Hn a38 5 3 
3 - na 2 Ta On (Aa kena MN 0 0 & be Ta 
"JL3 «23 Aa IPS Nag Hi Ta —$3 


- 


£ 2 “ - S a 3 8 f PN Pe ea £ - 
BI LA san) B3 al JH 


2 degan Mala aim Ola Gen Lapak Ch 


3 
3 


2 ZA Maag Ana MB AI ne 2 2 8. 
Sa AA ERA (RS Oya BNI ag 3) SI GD AI 


Dari Abu Syuraih, Khuwailid bin 'Amr Al-Khuza'i 2, dia berkata: 
“Nabi st: berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya saya menjadikan dosa 
dalam hak dua golongan yang lemah, yaitu yatim dan wanita.” 
(Hadits hasan, yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan isnad 
yang baik). 

Makna Uharriju maksudnya aku menganggap dosa, yaitu berdosa 
bagi orang yang menyia-nyiakan hak kedua golongan tersebut 
(yakni anak yatim dan wanita-pent). Sungguh kalian benar-benar 
saya peringatkan dan saya larang melakukan perbuatan tersebut 
(menyia-nyiakan hak anak yatim dan wanita-pent). 


Po £ ng £ 50 3 an an 3 : o 0 0 LA 0 
aa 2 : g 8 0 £ . W 


Mean Rn ANE Ta tan an ena 
VI 03333 Ora JO) BE LI IS ea Yola M2s do 


Dikeluarkan oleh Muslim (2630). 


Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam Al Kubra (9150) dan Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam Ash-Shahi- 
hah (1015). 


292 


271. 


21. 


285 
286 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


1 S3 
dy Tp Akan Ga na D3 aya MAKA Goa (1SkiKn 
Aa 2 ea mana Dn sn ee 


Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abu Waggash «8, dia berkata, "Sa'ad 
merasa bahwasanya ia memiliki keutamaan dari orang-orang 
yang di bawahnya, maka Nabi &: bersabda, "Bukankah kalian 
tidak diberi pertolongan atau diberi rizki kecuali karena orang- 
orang yang lemah di antara kalian?” (Diriwayatkan oleh Imam 
Al-Bukhari? secara mursal, karena Mus'ab bin Sa'ad adalah 
seorang tabi'in. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bargani dalam kitab 
shahihnya meriwayatkan secara muttashil (bersambung-pent) 
dari Mus'ab dari ayahnya). 


2 ai ATI naa 2 T - 0 sa g « & Oo. 9 dg £ 0. 
SIA BE Iyan Ea SER ie ANA el 33 
. 2 en ea at at ob 

al ya alay (Silakan « Ogi3s Uap USB « elamual si) 

A27 Sah 
Dari Abu Ad-Darda' “Uwaimir 2», dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah #- bersabda, “Carilah aku (dengan menyantuni) 
orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kalian diberi per- 


tolongan dan diberi rizki hanya karena orang-orang yang lemah 
di antara kalian.” (HR. Abu Dawud dengan isnad yang baik).?85 


- # “3 23 Pa 


BAB 34 
Berwasiat kepada Kaum Wanita 


Pel apa Apt PANAS ali db 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2896). 


Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2594), An-Nasa'i (6/45) dan Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih 
Sunan Abi Dawud (2594). 


293 


273. 


Allah berfirman, “Dan bergaullah dengan mereka secara baik.” (OS. 
An-Nisaa' (4J: 19). 


» Te 2 AN 5 Sa Ol Ios 35) 5 JE3 
3g da Sp 3 3 Al Op YK ag ai ja js ne 
(Es bea PA 


Allah berfirman, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 
adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada istri 
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan istri-istri yang lain terkatung- 
katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 
(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (OS. An-Nisaa' (41: 129). 


Oh 


Pn ni bosan) 2 Tn Ju AN ES 29 RA 8 3 
SN sea ng 2 AN 
APE BEA Ip pi Ia bh RAY AI 

OB WES WEI II KAS AN) Hoo! Aly 33 


au, aa SA en Sea 


- 


A3 5 « ag Ia Aka API O) Ialah Al 33 
- 8 8 ae One d ai rab bia a 

Nat La Ce Leo Tana Ola € Ts 

II ol ab PA (GD Wi 


Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, 
“Berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan kebaikan. 


294 


Tesowah 
RiyadhusShalihin 


Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan 
tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling 
atas. Jika kamu langsung meluruskannya maka kamu telah 
mematahkannya. Dan jika kamu membiarkannya, maka dia 
akan bengkok selamanya. Maka berwasiatlah kalian kepada para 
wanita (dengan kebaikan).” (Muttafagun “alaihi).28 

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim?8 disebutkan, 
“Sesungguhnya wanita seperti tulang rusuk, jika kamu melurus- 
kannya (dengan paksa-pent),maka kamu mematahkannya. Dan 
jika kamu menikmatinya, maka kamu dapat menikmatinya 
namun ia tetap dalam keadaan bengkok.” 

Dan dalam riwayat Muslim?? disebutkan, “Sesungguhnya wanita 
diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan pernah lurus bagimu 
di atas jalan (kebenaran-pent). Jika kamu menikmatinya, maka 
kamu dapat menikmatinya sedangkan dia akan tetap bengkok. 
Adapun jika kamu langsung meluruskannya, maka kamu telah 
mematahkannya dan patahnya dia adalah talak.” 


SI 2 Lag GI Gan ta Koh 3 35 
We una Aan DD BN IL JBS UAS al 
IA des bh NBA napa 
(toy AI Ia Kekal Aan AE MS SA USS (SAS a19) 
Va SIA SSI) EP bj AN Ga Kab aa 5 

la Sa HA UT Jak 


(ED tea «Kanal PAI GA UIN kaga! os (GG) 


287 
288 
289 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5185) dan Muslim (1468/62). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5184) dan Muslim (1468/60). 
Dikeluarkan oleh Muslim (1468/60). 


295 


274. 


275, 


290 1 
291 


Dari Abdullah bin Zam'ah, sesungguhnya dia mendengar 
Nabi #: berkhutbah dan menyebutkan unta (mukjizat Nabi 
Shalih) dan orang yang menyembelihnya, beliau bersabda dan 
membaca firman Allah, “Ketika bangkit dengan cepat - untuk 
membunuh unta itu -orang yang paling celaka di antara mereka,” 
Seorang laki-laki yang perkasa bangkit dengan cepat -untuk 
membunuh unta-, seorang perusak dan orang yang paling kuat 
di antara kaumnya.” Kemudian beliau menyebutkan perihal 
wanita dan memberi nasehati yang berkenaan dengan mereka, 
maka beliau bersabda, “Salah seorang di antara kalian sengaja 
memukul istrinya seperti memukul budak, maka mungkin saja 
dia menyetubuhinya di akhir hari.” Kemudian beliau menasehati 
tentang menertawakan kentut, dengan bersabda, “Mengapa salah 
seorang di antara kalian menertawakan sesuatu yang dia sendiri 
juga melakukannya?” (Muttafagun 'alaihi).?” 


Al-Arim (23) adalah jahat perangainya dan perusak. 


0. 


Gta SW : 2 Jas SE JE oma SA ai 153 
ol3, (GL 113) Ni PA BE 1S AI Haga 
ara Tolu #LJI EA Olla AS ak 3A (353) ANT 
. apa £ ROLL 

NPL Sat Pe ami Sm 3) 13 « (4333 Asi 55 Ja 

IA AT ae Ugal cal 
Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah &: bersabda, “Ja- 
nganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika dia 
membenci salah satu akhlaknya, pasti dia akan menyukai akhlak 


yang lain darinya,” atau beliau bersabda, “Sesuatu yang lainnya.” 
(HR. Muslim).?"' 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4942) dan Muslim (2855). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2469). 


296 


276. 


(enek 
Riyadhus£halihin 


LED 5 Sia SI GNI op ke 33 
ena, TE en BEa ba 5 ate 35 TA - 
IE 3 Sae 553 ale Al JUS AI IS ST AR IA ASI 
-.3 te. Aa A9 - 8 3 sa . Nee 2 -.9 Hg £ 
OS Ia (Sis Olga Ja US LS AL SAN VI) 
ARA ai SAI Sa 3 
ps YG Sa ob « Da Us Sana « “2g & 
PA Gta US Gas la SSI Sa Ada 
AN DAR SA (RO GILA Il R3 Agra 

ASIN ES AKA Shit 3 AG YA Aa 
: ( 3 mai Sad—)) J3 « ea) ala, (Can SA BLS 
TEA GE KA Il IMD) TE S3 

ai 5 2 FA Ke PA 4 £ 
lbata Aa BEA Iyan CS. NI AL « Za 
Kena) Ea) 15 Pi LA) es - 2 Te 
2 di « " KT See “ 
Dari Amru bin Al-Ahwash Al-Jusyami, sesungguhnya dia 
mendengar Nabi # pada haji wada' bersabda setelah memuji 
Allah dan menyanjung-Nya, memberi peringatan dan menasehati, 
kemudian beliau bersabda, “Ketahuilah, berwasiatlah kalian 
kepada para wanita dengan kebaikan. Sesungguhnya mereka 
adalah tawanan di sisi kalian. Kalian tidak memunyai kekuasaan 
sedikit pun atas mereka selain (nasehat-pent) itu, kecuali mereka 
melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya 


maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur! (jika belum taat- 
pent) pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. 


Ha 


297 


277. 


292 


293 


Jika mereka telah menaatimu maka janganlah kalian mencari-cari 
jalan untuk menyakiti mereka. Ketahuilah sesungguhnya kalian 
memunyai hak atas istri kalian, dan mereka juga memunyai hak 
atas kalian. Maka hak kalian atas mereka adalah mereka tidak 
boleh memasukkan ke kamar kalian orang yang tidak kamu sukai 
dan tidak boleh mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah 
kalian orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah, hak mereka atas 
kalian adalah kalian berbuat baik dalam memberi pakaian dan 
makanan kepada mereka.” (HR. At-Tirmidzi).?? Dia berkata, 
“Hadits hasan shahih.” 


Awaanun (sis) adalah tawanan. Rasulullah &- menyamakan 
seorang istri yang berada di bawah kekuasaan suami dengan 
tawanan. 

Sabda beliau, “(X4 Sel 145 W) maksudnya janganlah kalian 
mencari jalan sebagai alasan untuk menyakiti mereka.” 


OA Na 


La In Las AN MA Pa ME AA TNI KA 3 B3 
Ian at II) Wae 4 ulah Bf Leader SD) JG fade Uas 
dag de BA (NAN RE EN AA 

Ab Sa JB YA (ENY ama Jep ab 


Dari Mu'awiyh bin Haidah, dia berkata, aku bertanya, “Wahai 
Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kamiatas suaminya?” 
Beliau bersabda, “Kamu beri dia makan jika kamu makan, kamu beri 
dia pakaian jika kamu berpakaian, jangan kamu pukul wajahnya dan 
jangan kamu menjelek-jelekannya serta janganlah kamu berpisah 
ranjang kecuali tetap dalam rumah.” (Hadits hasan diriwayatkan 
oleh Abu Dawud).?? Abu Dawud berkata, “Maksud sabda Nabi #t, 
“Jangan kamu menjelek-jelekkannya” adalah jangan kamu katakan, 
“Semoga Allah memburukkanmu.” 


Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1163) dan Ibnu Majah (1851). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam 


Shahih Sunan At-Tirmidzi (1163). 
Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2142) dan Ibnu Majah (1850). Syaikh Al-Aibani menshahihkannya dalam 
Shahih Sunan Abu Dawud (2142). 


298 


278. 


279. 


294 


RivadhusShalihin 
EL Seng KM BEI Ipl5 TE JB Zn G33 Ai 13 
IL « na) ols, (Ht Sl S3 : na 22 3 


Gama 07 La) 


Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah #: bersabda, “Orang- 
mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin 
yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan orang yang 
terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada 
istrinya.” (HR. At-Tirmidzi)?'“ Dia berkata, “Hadits hasan 
shahih.” 


0. 


JI Is SE JE as M3 cal » AT) XS op PI 33 
IE Iyo AL di CAN EV) 
AA Sp Ie BU 4 te aa SA Tan TEA 
Jk SU ID Al Jp Je HAN SA 
Pi ola, (SE Dal Sae AG 2s GAS MS Ia ag 

Nata alm osla 


- 


Ah BIASA AA Gia KA Jl 3 (03 al 
ha £ 0 ga 2 daa £ Pa 0 3 
BG (SUN) sda SEA log SEM 


Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dia berkata: Rasulullah 
# bersabda, “Janganlah kalian memukul wanita (hamba wanita 
Allah-pent)!” Maka Umar datang kepada Rasulullah &- dan 
berkata, “Para istri berani kepada para suami mereka.” Maka 
Rasulullah #: memberi keringanan untuk memukul mereka. 
Kemudian banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah 


Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1162). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih At-Tirmidzi 


(1162). 


299 


280. 


295 


296 


#&, mengadukan perlakukan suami mereka. Maka Rasulullah #: 
bersabda, “Sungguh banyak wanita yang mengerumuni keluarga 
Muhammad mengadukan perlakuan suami-suami mereka. 
Mereka (para suami) bukanlah orang yang paling baik.” (HR. 
Abu Dawud dengan sanad yang shahih). 2 


KAN) JB BE Ja ad BE oli AA 5 AE 333 
Pn 


$ ba ola, (CLS APA keetas PT « Ha 


Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, sesungguhnya Rasulullah 
$ bersabda, “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan 
adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim).? 


TI IE GS Li ro 


BAB 35 
Hak Suami atas Istrinya 


wan ALAN DENGAR JIN) dadi Ju 
Lo aa Sus 5 LILSu AG 5 aa lang bu 


Lo 


JEre et AT 


Allah berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- 
laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 
yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” 
(OS. An-Nisaa' (41: 34). 


Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2145) dan Ibnu Majah (1985). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam 


Shahih Sunan Abu Dawud (2145). 
Shahih: Dikeluarkan oleh Muslim (1467). 


300 


281: 


Terjemah 
Riyadhus£hatihin 


MAS MI 3 Gold IN ep apes Ld Letad Las Lela 


Adapun hadits-hadits dalam masalah ini di antaranya adalah 
hadits Amru bin Al Ahwash dalam Bab sebelumnya. 


sana ISA JNE) BEJ, JE JG, 23 LIA NS 


AE GEA (Gaal PKN GI AA LG al 
SKI ea wa Ne san TN RI ) "Lag “ PI 


pe 


je en “eat ale AB saha 2 Ea a Hb 


Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah & bersabda: “Jika 
seorang suami mengajak istrinya ke ranjang (jimak-pent) 
kemudian dia tidak memenuhinya sehingga suaminya (tidur) 
dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istri tersebut 
sampai pagi hari.” (Muttafagun 'alaihi).2”” 

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim?8 juga disebutkan, “Jika 
seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya di malam 
hari, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari.” 


Dalam riwayat lain? Rasulullah # bersabda, “Demi jiwaku 
yang berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami yang 
mengajak istrinya ke ranjang (jimak) kemudian si istri enggan 
memenuhinya, kecuali yang berada di langit murka kepadanya 
hingga suaminya ridha kepadanya.” 


P 
5f yi £ 


SEN Ja W JB BEN Ipin Bl lal 2 me GA A3 


297 
298 
299 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3237) dan Muslim (1436/122). Begitu juga dikeluarkan oleh Abu Dawud (2141). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5193) dan Muslim (1436/120). 

Dikeluarkan oleh Muslim (1436/21). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas atas akidah Ahlus Sunah wal 
Jamaah dan para salaful Ummah bahwa Allah berada di langit, di atas Arsy, di atas tujuh langit. 


301 


282. 


283. 


300 
301 


ale GEA (ik VI ep SE Yg 3 VI Lal 3 A3 
Be ba bia 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah # bersabda, “Tidak 
halal bagi seorang wanita berpuasa sunah sedang suaminya ada 
di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak halal bagi seorang 
wanita mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali 
dengan izin suami.” (Muttafagun 'alaihi). Dan ini adalah lafal 
Al-Bukhari. 


aa UT) JB Ae AR 
SE eh IG gl le (5 Jb NG nh 3 


2 Gg 


Giaa (-, ea N 2 « w Rate « 233 Lg33 —— 
sha 


- 
- 


Dari Ibnu Umar dia berkata, aku mendengar Rasulullah # 
bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian 
akan dimintai pertanggung-jawaban dari kepemimpinannya. 
Seorang imam adalah pemimpin, dan ia akan dimintai 
pertanggung-jawaban dari kepemimpinannya. Seorang laki- 
laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai 
pertanggung-jawaban dari kepemimpinannya. Seorang wanita 
adalah pemimpin di dalam rumah suami dan anaknya. Maka 
kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung- 
jawaban dari kepemimpinannya.” (Muttafagun '“alaihi).””' 


In He ab US 


A9.” 


Sia pl ola, x (eri ar Es Ol ss sll A9) kesan 


Ao 1pe LI) J6 lh 


£ 


LS BN) Ju BE Iya Si 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5195) dan Muslim (1026). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2782) dan Muslim (1829). 


302 


284. 


285. 


286. 


302 


303 


304 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Dari Abu Ali Thalg bin Ali, sesungguhnya Rasulullah &£ bersabda, 
“Jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi 
kebutuhanya (jimak) maka hendaknya ia memenuhinya, 
meskipun ia sedang di depan tungku.” (HR. At-Tirmidzi dan An 
Nasaa'i).'?2 Dan At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” 


ane 


Ie 5 al es 3) TE EA ye BA d3 
Santa) JL 4 eka ly Olga ES Ii LAI AN 


Dari Abu Hurairah dari Nabi £: beliau bersabda, “Seandainya 
saya memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang 
lain, sungguh akan aku perintahkan seorang wanita untuk ber- 
sujud kepada suaminya.” (HR. At-Tirmidzi)'8 Dia berkata, 
“Hadits hasan shahih.” 


ui LD) 1g 2 Ines JG IE es asia aa 35 


o 


ANE BN EYN Ta alay (CAN SIES eh 3 G3 


NN Gene 


Dari Ummu Salamah, dia berkata Rasulullah &: bersabda, “Setiap 
wanita yang meninggal dunia sedang suaminya meridhainya 
maka dia pasti akan masuk surga.” (HR. At-Tirmidzi)'“ Dia 
berkata, “Hadits hasan.” 


Ken Sa 3 y) Ni EA ye 2) JET oi Sa 8 
LE NN SN 3 dl op ga ES ENI era) 


— Shahih: Dik Dikeluarkan oleh At- Tirmidzi (1160), An-Nasa'i dalam Al Kubra sebagaimana dalam At Tuhfah (41254), 
Ahmad (4/22) dan Ibnu Hibban (4153). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 
(1160). 

Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1159). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan At-Tirmi- 


dzi (1159). 


Dha'if: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1161) dan Ibnu Majah (1854). Syaikh Al-Albani mendha'ifkannya dalam 
Dha'if Sunan Ibnu Majah (407). 


287. 


288. 


305 


306 


2 3 Lage D “ 22. 0 

CA) 1JE3 6 hay lay (CI SBU Ol Iligp Jar3 Bare KA 

» Ga 
Dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi 1 beliau bersabda, “Tidaklah 
seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari Al- 
Hurun Al-'In (bidadari yang bermata jeli-pent) berkata, “Jangan 
sakiti dia, semoga Allah mencelakakanmu! Sesungguhnya 
dia di sisimu hanyalah sebagai tamu yang sebentar lagi akan 


meninggalkanmu menuju kami.” (HR. At-Tirmidzi).” Dia 
berkata, “Hadits hasan.” 


sala AN SE EL Pa BA 


AE SEA MAIN Ta JUAN ae LS 


Dari Usamah bin Zaid dari Nabi #88 beliau bersabda, “Tidaklah 
aku meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi 
kaum laki-laki daripada fitnah (godaan) wanita.” (Muttafagun 
'alaihi).'06 


JII AS BEN LG — ya 


BAB 36 
Nafkah kepada Keluarga 


BAN BR 3 aan 5, say Joy A3 IS MI Jb 
ARI 


Allah berfirman, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 


Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1174), Ibnu Majah (2014) dan Ahmad (5/242). Syaikh Al-Albani mensha- 


hihkannya dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (1937). 
Dikeluarkan oleh Al Bukhari (5096) dan Muslim (2740). 


304 


289. 


307 


Riyadh gaga 

kepada para ibu dengan cara ma 'ruf.” (OS. Al-Bagarah. (21: 233). 
An SE sela sad 3 ea Sa asa data Jd Jus 
LV GSUJIH GET U Y ai Ca YUI 


Allah berfirman, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. 
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 
yang Allah berikan kepadanya.” (OS. Ath-Thalag (65): 7). 


MIA LS 3 Sa SAI 5 JS G3 
Allah berfirman, “Dan barang saja yang kamu nafkahkan, maka Allah 
akan menggantinya.” (OS. Saba' (34): 39). 


ag 3 - - 59 
- LIA 0 Sita 3 Ten ag San ae 3 po 
de Sasl ) HE MI Jaa) JL "JE « 25 ORA lg 
2 p H3 bai Ape Ep KA Aa MAS Top ig An uan 0 
Stang ea Su EL Sbasgik 23) andal Dua cd 


ea (EM AE AAN sal al giat Susi sean 


Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah #&£ bersabda, “Dinar 
yang dinafkahkan di jalan Allah, dinar yang digunakan untuk 
membebaskan budak, dinar yang disedekahkan kepada fakir 
miskin dan dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya, maka 
yang paling besar pahalanya adalah dinar yang dinafkahkan 
kepada keluarganya.” (HR. Muslim)?” 


Na 8 9 NN GEN Nan Ke am Ae 3 aa nana P3 Pn 
IA Dag yi OS OLS a13 3 Ius CE 53 
2 5. ATI 2 Ag Net SA Ang aU 2 2 
Je akan Ola 23) ag AJI arang Jk JB BE Jaan, 
» 2 2 2 PB Te og 3 Te or 
Sena CA Jab IS le MAS Jua oa IE ti 


Dikeluarkan oleh Muslim (995). 


305 


Lean Alay (II fat 1g AA AE Kiai 


290. Dari Abu Abdullah, dan disebut juga Bu Abdurrahman Tsauban 


291 


292. 


303. 
309 


bin Bujdud, mantan budak Rasulullah &, dia berkata Rasulullah 
x bersabda, "Dinar terbaik yang dianshkin oleh seseorang 
adalah dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya, dinar yang 
dinafkahkan untuk kendaraannya di jalan Allah dan dinar 
yang dinafkahkan untuk para sahabatnya di jalan Allah.” (HR. 
Muslim). 


Aa Mal Jp GE KE ae 
LSI Mia lia SR EL pe la : sai oa Pena 
ae GA (AAA SAR Ul JS aga 


Dari Ummu Salamah, dia berkata, aku bertanya kepada 
Rasulullah, “Apakah saya mendapatkan pahala, bila aku memberi 
nafkah anak-anak Abu Salamah. Saya tidak mau menelantarkan 
mereka dengan begini dan begini dan sesungguhnya mereka juga 
anak-anak saya?” Beliau bersabda, “Ya, bagimu pahala atas apa 
yang kamu nafkahkan kepada mereka.” (Muttafagun 'alaihi). '” 


0 


Ii 3 I Jasa La R33 3 Aa 3g 
ek Bal, “1 ba Ana 


Pi 


“ X 


Dari Sa'ad bin Abi Wagash dalam haditsnya yang panjang dan 
telah kami sebutkan di bagian awal dalam Bab niat, sesungguhnya 
Rasulullah #- bersabda kepadanya, “Sesungguhnya tidaklah kamu 
menafkahkan suatu nafkah dengan niat untuk mendapatkan 


Dikeluarkan oleh Muslim (994). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5369) Muslim (1001). 


306 


295, 


294. 


Teniemm 
RiyadhusShalihin 


keridhaan Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahala, 
sekalipun makanan yang engkau letakkan di mulut isterimu.” 
(Muttafagun' alahi).'' 


2 LTE ANN Kru aka 8 Sa 19. La ».$ 9 One ET Sa ol 
JSI Gal BD) J6 ES AI sb Bb MAU al A33 
Ale Sana NS dp SS KA AA ale 


Dari Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi #&£ beliau bersabda, “Jika 
seorang laki-laki menafkahi keluarganya dengan suatu nafkah 
dengan mengharap pahala, maka baginya pahala shadagah.” 
(Muttafagun 'alaihi). '"' 


$0. 


FE, JB ATEn LAN Ai ape ia 33 


- 
2 


“abs Pal memet (ON SA REA Pa) 
ea Sr esa 9) in nian Taat Sa ena 
A3 ML AS 


Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, dia berkata, Rasulullah «- 
bersabda, “Cukuplah seseorang berdosa dengan menyia-nyiakan 
orang yang makanannya menjadi tanggungannya.” (Hadits shahih 
diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya).''? Dan dalam 
riwayat Muslim?" dalam kitab Shahihnya dengan maknanya 
(yang sama-pent), beliau bersabda, “Cukuplah seseorang berdosa 
dengan menahan makanan dari orang yang wajib dia beri makan.” 


Vs JA Hen BA dia 


- 
2 4 
o£ an 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1295, 2744) dan Muslim (1628). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (55, 4006) dan Muslim (1002). 

Hasan: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (1692), Ahmad 12160) dan Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam 
Shahih Sunan Abi Dawud (1692). 

Dikeluarkan oleh Muslim (996). 


307 


295. 


296. 


314 
315 


Laka GA 5 (ab Sant basi 2 BAN Ji le 


Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi #&£ bersabda, “Tidak ada 
satu hari pun di mana para hamba berada di waktu pagi kecuali 
ada dua malaikat yang turun, salah satunya berdoa, “Ya Allah, 
berilah ganti kepada orang yang berinfag.” Dan malaikat yang 
lain berdoa, “Ya Allah berilah kehancuran kepada orang yang 
menahan hartanya.” (Muttafagun 'alaihi).4 


KA AI AI Ga JS LAI AI) 2JU AB Ga 53 
Man AA San Re nb KA S0 Meat na 

MEN ala (ie yA Sa AI 
Dari Abu Hurairah dari Nabi #5 beliau bersabda, “Tangan di 
atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberidari 
anggota keluargamu. Sebaik-baik sedekah adalah kelebihan 
dari kadar kebutuhan. Barangsiapa yang menjaga harga diri 
(dari meminta-minta-pent) maka Allah akan memuliakannya 


dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan 
mencukupkannya.” (HR. Al-Bukhari). 


8. - 2 31 G2 Na: 3 
Il Era3 — Lao GI SG 


BAB 37 


Berinfag dari Harta yang Paling 
Dicintai dan yang Terbaik 


LAN ON ye JIN OP Wa IyiA AS SP SI KS dll JG 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1442) dan Muslim (1010). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1428). 


308 


Teniemendi 
Riyadhus£halihin 


Allah berfirman, “Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sehahagian harta yang 
kalian cintai.” (OS. Ali-Imran (31: 92). 


Kp LES SD IA ASI AN GUI Is 
. 3 9 : P3 -? sa gi 23 £ 23 3 Pn 25, 
IN BEJ Opa en SI 25 CAM Ia SI Es 


Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 
(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan 
Janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkan 
daripadanya.” (OS. Al-Bagarah (2): 267). 

Ga YG Kah OLI SAS ama RSU PSS JG mn ia 
DS da ALE SIG lan EN at SANG JS 
Sean Ea Gia SE 0 ra BEAN aa - 
HIS TN JB bb Uta ia AG Lele SN Ia 


Bb YAA (pd Una AL IE AAN oa 
SAS JI IS AN SL J3 GI gl Un 
AG A5 BIde AI OK ia AJE 
Joan KA TU AI Kie WA WA Sl Ja Ba 
SI 4 Fl IU SUS AD) B3 Ip SE di Aci SS 
(EA ah GAS 3 Jne lan Mg on Ju 
Oo ABI AAN Iu Jai TE du 


AI 3 CB pama HS Pb TU HE da 


3099 


ZIP, 


316 


IX Ba 2 
KAS AG AAA SEE ab AS al AI Bangli 
Lebe3 II S3 Sana 


Dari Anas, dia berkata, “Abu Thalhah adalah seorang shahabat 
Anshar di Madinah yang paling banyak memiliki harta dari kebun 
kurma. Dan di antara harta yang paling dia cintai adalah kebun 
kurma yang menghadap Masjid Nabawi. Adalah Rasulullah #: 
masuk ke kebun tersebut kemudian minum airnya yang jernih. 
Ketika turun ayat ini, “Kalian sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan 
sehahagian harta yang kalian cintai.” (OS. Ali Imran (31: 92), 
Abu Thalhah datang kepada Rasulullah &: kemudian berkata, 
“Wahai Rasulullah sz, sesungguhnya Allah berfirman, “Kalian 
sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kalian menafkahkan sehahagian harta yang kalian cintai,” dan 
sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun kurma, 
maka kebun kurma tersebut aku sedekahkan untuk Allah ta'ala 
dan aku mengharap kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Maka 
gunakanlah kebun itu Wahai Rasulullah Sepasang yang 
telah diperintahkan kepadamu.” Rasulullah &: bersabda, “Ck... 
Ck...! Itu adalah harta yang sangat menguntungkan, itu adalah 
harta yang sangat menguntungkan dan aku telah mendengar 
apa yang kamu katakan. Menurutku lebih baik kamu berikan 
kepada kerabatmu.” Maka Abu Thalhah berkata, “Aku akan 
melaksanakannya, wahai Rasulullah.” Maka Abu Thalhah 
membagikannya di antara kerabatnya dan anak pamannya.” 
(Muttafagun'alahi).'5 


LA. Wi 3 Se 


3) & : » Flag anna 2 Zi yA —3 5G — YA 


Or. 0 0 


ye Hg Eat Read 9 an Pi AT) Lela 


na » 


5 ge ASI 


“Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1461) dan Muslim (998). 


370 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


BAB 38 


Kewajiban Memerintahkan Anggota 
Keluarganya, Anak-Anaknya yang Sudah 
Mumayiz dan Semua Orang yang Berada di 
Bawah Pemeliharaannya untuk Taat Kepada 
Allah dan Melarang Mereka dari Maksiat 

dan Mendidik Mereka serta Mencegah | 
Mereka dari Mengerjakan Larangan-Nya | 


SEN tab LE “land II SILAT 2 JUS AI JL 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan perintahkanlah kepada keluargamu 
mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (OS. | 
Thaha (20): 132). | 


Nae nan KA et en AB rah 
AR IN LE SA Sta La Iya Sal tee GLS J3 
Allah Ta'ala berfirman:"Hai sekalian orang-orang yang beriman, 


jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka!" (OS. At-Tahrim 
166): 6). 


aa A5 Ia A3 BE AE 3 TES AE JB am KA ola 

Pe anta ee Hak sg ae ea eI KIA : 5 Le aa . . Per. 

UE Ul la SN REA Iya) Jl ca Ulas 
daa « 8-4 -2. 9 Dago 

Lanka Gate (OI BL ISU 


AINI Jai VUD) Hala 


Ge S3 La Jly 4 SE OKU IR GS DD dh 


298. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Hasan bin Ali mengambil kurma 


299, 


317 
318 


dari kurma-kurma sedekah kemudian ia hendak memasukkan ke 
dalam mulutnya, maka Rasulullah & bersabda, “Kheh, kheh, 
buang kurma itu! Bukankah kamu sudah tahu kalau kita tidak 
halal memakan shadagah? (Muttafagun 'alaihi).' 


Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Sesungguhnya sedekah tidak 
dihalalkan bagi kita.” Dan sabda beliau, “kheh” adalah sebuah 
ungkapan mencegah anak kecil dari sesuatu kotoran dan Hasan 
pada waktu itu masih kecil. 


0. 


3 an AAN ia Kalo ale AA 
Olah ah ES ON IL Ai SE LS JB BE 
Ne om ak mal 
BER AG aah Ss SIG US (AG Ula IS « Alena 


Dari Abu Hafsh Umar bin Abu Salamah Abdullah bin Abdul 
Asad, anak tiri Rasulullah &£, dia berkata, “Aku adalah seorang 
anak kecil yang di bawah asuhan Rasulullah #, (ketika makan) 
tanganku berputar-putar di piring. Maka beliau bersabda, “Wahai 
anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan 
kananmu, dan makanlah yang di dekatmu.” Maka senantiasa 
demikianlah cara makanku setelah itu.” (Muttafagun “alaihi). 


tea) JA EN Ji ama IE ES 33 
w Mean « 15) et CRT D CN EL Data? 


- 
date ata 
. 
- 


- 


Antar ks — £ ie, Apap « 15 Ka dn akal » 


333 
Ata 


De ea tem ra , 


SD 


arak HE (aa 33 Jai 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1491) dan Muslim (1069). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5376) dan Muslim (2022). 


312 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


300. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku mendengar Rasulullah 


301. 


bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian 
akan dimintai pertanggung-jawabannya dari kepemimpinannya. 
Seorang imam adalah pemimpin, dan ia akan dimintai 
pertanggung-jawaban dari kepemimpinannya. Seorang laki-laki 
pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung- 
jawaban dari kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin 
di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggung- 
jawaban dari kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah 
pemimpin (pengatur) harta majikannya dan ia akan dimintai 
pertanggung-jawaban dari kepemimpinannya. Maka kalian semua 
adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung-jawaban dari 
kepemimpinannya.” (Muttafagun 'alaihi).?'” 


Bo Da Ta 2 2 3 
3 - - RS Te Ona ot 0 - GA 0 00 
aU Jaan) JB JURI OI UC hal 3S NN Up IS S3 


Bo: 0 


Ag 3 0. ca 0 Ah 03 s ae of 8 Lanka 
Oeale pap On ga Pl na SNIL ASN Lo) 18 


£ : Bg 2 ea eU 32 Ba ni Et 
» Ge alkub oslb 


Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, 
Rasulullah xc bersabda, “Perintahkan anak-anak kalian shalat 
ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika 
enggan mengerjakannya) ketika mereka berumur sepuluh tahun. 
Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur.” (Haditst hasan 
riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan). 


G 3 Pe ANN NN aa T 
Ng Big Tk » NYI 8... Goa “Du T 
85 UI Jaan JB JB « Bo API aa 01 Ea hp Al aa 
(Gooa PAS JA AE 00 4 Iran SA NA Gali Lab) 


aa 


319 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (893) dan Muslim (1829). 


320 


Hasan shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (495) dan Ahmad (2!180). Syaikh Al-Albani menghasankannya 
dalam Shahih Sunan Abi Dawud (495). 


35 


. ( Saa—)) "J3 « ayla a35 “ ola, YA 


(en 3 BB GB IG tag cal adl, 


302. Dari Abu Tsuraiyah Sabrah bin Ma'bad Al Juhani, dia berkata 
Rasulullah #&: bersabda, “Ajarilah anak kalian shalat ketika 
berumur tujuh tahun dan pukullah dia ketika telah berumur 
sepuluh tahun (bila enggan mengerjakannya-pent). (Hadits 
hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi). At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits hasan.” 2! 


Dalam riwayat Abu Dawud dengan menggunakan lafal, 
“Perintahkanlah anak kalian shalat jika telah mencapai umur 
tujuh tahun!” 


"GG Pa Pa £ 5 2 
EA 


BAB 39 
Hak Tetangga dan Berwasiat kepadanya 


# 5 o 2 On 5 pr Ba 9 Ang trd P3 - 
BUSI GI U5 ag SA Yg LI GatEG JS AI JE 


3. 333 PPA , YA PANEN Peak Pari A5 
LI EGA 3 LG SL AE IA Sa 


5 -. 0 
IV Tel SKA ESA Jeli SEL Al, 
Allah berfirman, “Sembahlah Allah dan janganlah kalian memperseku- 
tukan-Nya dengan sesuatu pun! Dan berbuat baiklah kepada kedua orang 
tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 
dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba 
sahayamu.” (OS. An-Nisaa' (4|: 36). 


dara J5 MD RE AI Ipa JUNE BU 5 Ya 53 


321 Hasan shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (494), At-Tirmidzi (407) dan Ahmad (3/404). Syaikh Al-Albani 
menghasankannya dalam Shahih Sunan Abi Dawud (494). 


314 


303. 


304. 


322 
323 


Teriemete 
RiyadhusShatihin 


- & - 
Bg ag SKS 0g @. 
- 


Made HAL (Wah SLB GS EL ap 


Dari Ibnu Umar dan Aisyah, mereka berkata Rasulullah s£ 
bersabda, “Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga 
hingga aku mengira dia akan memerintahkan untuk memberi 
warisan kepadanya.” (Muttafagun'alahi).'2 


#- 


A53 SAI AD) BEI Iss JEE ms 3 
YA . £ 9 . — 9) SAN 


» ln alay (Silam AAU 4 Use SE 


Ep LAM) IL BE Ide SI IE 33 AN 33 

s8 BP an o Pan a. ne SO 
(Syparos ea AU 4 Silam Ia eh JA Hal 3 nela JAS 
Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, “Wahai Abu 


Dzar, jika kamu memasak kuah daging maka perbanyaklah airnya 
dan berilah tetanggamu!” (HR. Muslim).'? 


Dalam riwayat lain, dari Abu Dzar, dia berkata, “Sesungguhnya 
kekasihku #& berwasiat kepadaku, “Jika engkau masak kuah 
daging maka perbanyaklah airnya kemudian lihatlah anggota 
keluarga dari tetanggamu dan berilah mereka dari kuah tersebut 
dengan cara yang baik.” 


BAY NG 4 jab Y AU) IE BE LAN Das Ga A3 
BE GAY JB SAM IG IA J3 (Sa YG 


3 G3 


ale HA UN 

Ap 2 GAY Ip BEI Ja DP #elewad ala 3 
2 3 - A 

AG TA (G3) 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6015) dan Muslim (2624). 
Dikeluarkan oteh Muslim (2625/142-143). 


315 


305. 


306. 


307. 


324 
325 
326 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda, “Demi Allah 
tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak 
beriman!” Ditanyakan kepada beliau,” Siapa Wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda, “(Orang-pent) yang tetangganya tidak aman 
dari gangguannya.” (Muttafagun 'alaihi).“ 


Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Tidak akan masuk surga 
barangsiapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.” 


So. 


NE 5333 y « ML #las 9) ka AT Jaa ME JE «Ang 


AE ES ap P3 
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, “Wahai 
wanita-wanita muslimah, jangan sampai seorang tetangga mere- 
mehkan kebaikan kepada tetangganya yang lain walau hanya 
dengan memberi ujung kuku kambing.“ (Muttafagun 'alaihi).”” 


& 


ana TEE Ion 253 


9 


AN ATT, Sea G3 SU - MPa. 


Sh SU 


SNI HE sa GA) bana ar BILAYU (GS) Gan 

G 3 Pa Reg - 

LE ola GS 3 Sr UE SI Ul, 
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah #&: bersabda, 
“Hendaknya seorang tetangga tidak melarang tetangga lainnya 
menyandarkan kayu di dindingnya.” Kemudian Abu Hurairah 
berkata, “Aku melihat kalian berpaling (dari sunah ini)! Demi 
Allah, akan saya lemparkan sunah tersebut di pundak-pundak 
kalian.” (Muttafagun 'alaihi).' 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6016), Muslim (46) dan Ahmad (2/288). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2566) dan Muslim (1030). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5627) dan Muslim (1609). 


316 


308. 


309. 


327 
328 


Terjemah 
Riyadhus£halihin 


Maksud perkataan Abu Hurairah, “Aku melihat kalian berpaling” 
yaitu dari sunah ini (membolehkan tetangga menyandarkan kayu 
di dindingnya-pent). 


- 
0g doa 


WII lh dl Ih SS 3) TEE Ia ane, 


Ni aa MG AL Saki IS Ia le 3 
Pn (3 PG 


pa FE ES 3 Ja Sa JUL dah 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
janganlah ia menyakiti tetangganya! Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan 
tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir maka berkatalah yang baik atau diam!” (Muttafagun 
'alaihi). 


En 


Ae GR B6 IE: 3 AN ai 3 

PAN nah al da OS 535 Kar 3 Ii 4 AI ph 

Parag PG Se Pen 
dada GI Gang «Tas kes aa ola su 


Dari Abu Syuraih Al-Khaza'i sesungguhnya Nabi bersabda, 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
berbuat baiklah kepada tetangganya! Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya dan 
barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
berkatalah yang baik atau diam!” (HR. Muslim dengan lafal ini, 
dan sebagiannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari). 


- 


AB ab JII, 6 LIS Kelt ee AS 3G 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6018) dan Muslim (47). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6476) dan Muslim (48). 


317 


GI ola, ((L5 Dia 3 si P) -JE iy si Lagi 


310. Dari Aisyah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah &t, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memunyai dua tetangga. 
Orang yang manakah di antara keduanya yang saya beri hadiah?” 
Beliau bersabda, “Kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih 
dekat kepadamu.” (HR. Al-Bukhari). 

ALA LA) El Jaan JB JB BE Bu Li A3 383 
PI MA His Ol IS Lal GA 25 JAN Kis 
1 (- SaJ—)) J3 « Sa ola, (ES) 


311. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah #&z bersabda, 
“Sebaik-baik seorang teman di sisi Allah adalah orang yang paling 
baik kepada para temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi 
Allah adalah orang yang paling baik kepada para tentangganya.” 
(HR. At-Tirmidzi). Dia berkata, “Hadits hasan.” 


PSI A03 IAI Sa DG —th 


BAB 40 


Berbakti kepada Kedua Orang Tua dan 
Menyambung Tali Shilaturrahmi 


P. be: o S3 2 2 AN. P3 13 19 1! - ie G - - 
UEA yA Le S5 Yg AU Ia ) JK AMI JU 
5 G 5 s 20 “ aa o Ban 20 , 
LN JSI HI 3 AG yA AG LA 
329 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6020) dan Abu Dawud (5155). 


330 Shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1945) dan Ahmad (2/168). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam 
Ash-Shahihah (103). 


318 


Terjemah 
Riyadhushalihin 


Allah berfirman, “Sembahlah Allah dan janganlah kalian memper- 
sekutukan-Nya dengan sesuatu pun! Dan berbuat baiklah kepada 
kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil 
dan hamba sahaya kalian.” (OS. An-Nisaa' (4): 36). 


DN pe ENG da Opelad SAI UI 1335 P4 JUS IG 


Allah berfirman, “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mem- 
pergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim.” (OS. An-Nisaa' (41: 1). 


- . Ai Me RA Ge "aan Tea as 
DNA ta Iko oU GAN Ogah Sella JUS IE, 


Allah berfirman, “Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa 
yang Allah perintahkan supaya dihubungkan.” (OS. Ar-Ra'du (131: 
21): 


TA ie SAN LAS Wi llp3 MAN Un2 H1 JUS IU 


Allah berfirman, “Dan Kami wajibkan manusia berbuat kebaikan ke- 
pada kedua orang tuanya.” (OS. Al-Ankabuut (29): 8). 


SA LAN UG YAA 35 Ahh JO 
La Ja ig Sudi JS bs Tulis sesi Anta 
LS AAS 25 JARAN Sa JIN FEE Udi Jail La, V3 

IE — NI Loro 


Allah berfirman, “Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kalian berbuat baik 
kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaan kalian, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan 
kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kalian membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia! Dan 


319 


312 


313. 


331 


rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Rabbku, kasihilah mereka 
cenunnya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 
kecil.” (OS. Al-Israa' (17): 23-24). 


Sat 


DL yan SEA SEL ap SNI Kan an ank 


MA OLI LNG Ea Ul ye 


Allah berfirman, “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 
baik) kepada ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 
tahun. Maka bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu bapakmu!” (OS. 
Lugman (31): 14). 


PA ba Sa jan esa ate 35 
33 AE SIN) 2JE IKI II IS Ra ala 


tag Aa PMN Tea Mes DSA 
PE) JE Hape SI (op ) Pa 


ba GE Jam 
Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku 
bertanya kepada Nabi, “Amalan apakah yang paling dicintai oleh 
Allah? Beliau bersabda, “Shalat pada waktunya.” Aku berkata, 
“Kemudian apa lagi.” Beliau bersabda, “Berbakti kepada kedua 
orang tua.” Aku berkata, “Kemudian apa lagi.” Beliau bersabda, 
“Jihad di jalan Allah.” (Muttafagun'alahi).'' 


YI had IU ga 2 Is Jb TE 3 Fa al 69 
o 2 bad 2 PN Or 

lela (aa Up ci Dl 

Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah &- bersabda, 
“Seorang anak tidak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2782) dan Muslim (85). 


320 


314. 


332 


333 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


ja mendapatkannya dalam keadaan menjadi budak, kemudian ia 
membelinya dan memerdekakannya.” (HR. Muslim).? 


S0, 


KB IL ak OS HD) :JE «B3 all Iya ol 2 Lai C5 


Jaa AN po lb SA AS Ga Kan SAS 


o o Kn ea : Kn ANA 1 : : sing & 5 
(Same HS ab AVI 23 aU Saba OS v3 15 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah xz bersabda, 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
hendaklah ia memuliakan tamunya! Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir maka sambunglah tali silaturrahminya! 
Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
berkatalah yang baik atau diam.” (Muttafagun'alahi).' 


- DA Aa an ep na z Sah 5 3 na 233, 
BP AL GEN GIE JUS AI 3D) BE all S2 JB 1JE R83 
LI 4 Ha Sa Ll JALAN PERS KEJU IN SU AL 3 
AE Balai Ia JG SA Ja Je Ol BI Ul 


9 


5 : » S9 AN Me Ta 2 Te pe Na 
JB Ke OP 13333) 21 al Jan JE SM MU JB 


- 1 7 Dea Dar PX & . 3 2g Kn NO: .? Ty 
Sab! Sa KAI Ida, AI Henti Ol AG Ol Kaka 


MAA GEA NY NY tera GAM jae HS AN 


ap Ag ALS DK UI JB 0 Halo 3 
MG malah 


Dikeluarkan oleh Muslim (1519) begitu juga Abu Dawud (5137) dan Ibnu Majah (3659). Imam An Nawawi dalam 


Syarh Shahih Muslim berkata, (.s:-x:) yaitu tidak cukup berbuat baik kepadanya dan memenuhi haknya kecuali 
dengan cara memerdekakannya. 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6138) dan Muslim (47). 


Yu 
IN 
NN 


315. 


316. 


334 


Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah #: bersabda, “Sesung- 
guhnya Allah menciptakan makhluk hingga setelah selesai 
menciptakan mereka, maka tali kekeluargaan (rahim) berdiri dan 
berkata, “Ini (aku) adalah tempat berlindung kepada-Mu dari 
keterputusan.” Maka Allah berfirman, “Benar. Bukankah kamu 
rela bila Aku menyambung orang yang menyambungmu dan 
memutus orang yang memutusmu?” Dia berkata, “Tentu.” Allah 
berfirman, “Maka itulah bagianmu.” Kemudian Rasulullah #: 
bersabda, “Bacalah oleh kalian jika kalian menghendaki. Firman 
Allah &, “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan 
membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah 
dan ditulikan oleh-Nya telinga mereka dan dibutakan oleh- 
Nya penglihatan mereka.” (OS. Muhammad (47): 22-23). 
(Muttafagun'alahi). "4 


Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, “Allah berfirman, “Barang- 
siapa yang menyambungmu maka Aku menyambungnya dan 
barangsiapa yang memutusmu maka Aku memutusnya.” 


aa Op 6 IS EN 5 AA SE Cm Aren 


(ME) IE ja SE AA IE An aa pes 


JEABD 1IE 1 Ia EA WAN ae 8 ja di 


AS 


IU LA 5 KA 24 L “aw - 
AA A5 Bui: 2 A3: 2 ai 

Lgmain ANA (DU DD lai Tema jiran (AG) 

3 Ida (Sya 3) Hala B3 IG Side Saka Jaa 


Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Seseorang laki-laki datang ke- 
pada Rasulullah #& kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, sia- 
pakah orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik? 


334 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4831, 5987) dan Muslim (2554). 


322 


317. 


335 
336 


fenol 
RiyadhusShalihin 


Beliau bersabda, “Ibumu.” Dia berkata, “Kemudian siapa?” 
Beliau bersabda, “Ibumu.” Dia berkata, “Kemudian siapa?” 
Beliau bersabda, “Ibumu.” Dia berkata, “Kemudian siapa?” 
Beliau bersabda, “Bapakmu.” (Muttafagum'alahi) 85 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Wahai Rasulullah, siapa yang 
paling berhak saya pergauli dengan baik?” Beliau bersabda, “Ibu- 
mu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. 
Kemudian orang yang terdekat denganmu, kemudian orang yang 
terdekat denganmu.” 


S3 0g S0, 


nata) IE 333 
la (CSI JAS tepar Kes khas SI He ai II 3 “3 


Dari Abu Hurairah dari Nabi &£ beliau bersabda, “Sungguh celaka, 
sungguh celaka, sungguh celaka, barangsiapa yang mendapati 
kedua orang tuanya di masa tua, salah satu dari keduanya atau 
kedua-duanya namun tidak memasukkannya ke dalam surga.” 
(HR. Muslim). 


P Png 
2 
“gg 80. 


Ad H3 AO Io KSEI Oam UI 


2 


Opa A3 Ba US, « 3 Ona JI Haa (9 HA 27 


- 


- 


Jas Ma Ka Mess Sis ah Ta 

imo an (Gs ia eU Job Ab Sa Sa JG 
JW Geli Andy dago! modi 33 AI (GE 
SL Heal tis Si SU, DU Jpn 4 padi 
JI SLS JST GS Lag (II oa mila UI Kan AG «JUS 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5971) dan Muslim (2548). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2551). 


323 


318. 


Sea 


337 


338 


La BR pa RA MA SE AAN NI 
AG AE AN PS ia daa 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memunyai beberapa orang 
kerabat. Saya menyambung silaturrahmi dengan mereka namun 
mereka memutusnya, saya berbuat baik kepada mereka namun 
mereka berbuat buruk kepadaku. Saya bersabar dengan (sikap) 
mereka namun mereka bersikap masa bodoh (acuh) denganku.” 
Maka beliau bersabda, “Jika keadaan kamu sebagaimana yang 
kamu katakan, maka seolah-olah kamu telah memberi makan 
mereka dengan abu yang sangat panas, dan seorang penolong 
dari sisi Allah akan selalu menolong kamu atas mereka selama 
kamu dalam keadaan seperti itu.” (HR. Muslim). 


ga 8 


Al-Mallu ((315)) adalah abu yang sangat panas. Karena seakan- 
akan dia memberi mereka (kerabatnya) debu yang sangat panas. 
Ungkapan ini merupakan penyerupaan dosa yang menimpa 
mereka dengan pedih dan sakitnya orang yang memakan abu 
yang sangat panas. Dan orang yang berbuat baik kepada mereka 
tersebut tidak mendapatkan dosa sedikit pun, namun merekalah 
yang melakukan dosa besar dengan tidak memenuhi haknya dan 
karena mereka telah menyakitinya. Wallahu a'lam. 

g d5 Ka 


Sa 


me ae Sa ben AT Img Ol A 5 


tara 
2. 


ae Ja " Cia Jadi cap p en 


AAN JI SA ia 


- 


Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah &- bersabda, “Barangsiapa 
yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka 
sambunglah silaturrahmi.” (Muttafagun'alahi)." 


IS JS NG Kan MN SSI Sh 2h DA OS IE 215 


Dikeluarkan oleh Muslim (2558). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2067), Muslim (2557) dan Abu Dawud (1693). 


3A 


320. 


Teriemah 
Rivadhus/Shalihin 


AN SS 4 daa Bila SIG € nga Il Naa 
BPPN anda SIG UG 0 Upah ka ja Lah ULANG 
AE Ata Die JI Ops Wa Iii AS JG 
3 rada AN ear JL 5 dl Jpn 
Eh Aa IA Sh, Mana Kai II JE 
J5 Ud JUS AI Kie UAS AG LN JG ll HS 
SS dal JA SUS AD) HER Jis JS ab AG ES ada 
MG Ie eh Gea Ae 
PO 3 lb NYA KaI,25 € Jl RAL J5 


Laba JAR. ali 


aa Ea BUY SL AELAII Oa Gama 


Dari Anas, dia berkata, “Abu Thalhah adalah seorang shahabat 
Anshar di Madinah yang banyak memiliki harta dari kebun 
kurma. Dan di antara harta yang paling dia cintai adalah kebun 
kurma yang menghadap Masjid Nabawi. Rasulullah biasa masuk 
ke kebun tersebut kemudian minum airnya yang jernih. Ketika 
turun ayat ini, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 
yang kamu cintai.” (OS. Ali Imran (3J: 92), Abu Thalhah datang 
kepada Rasulullah sz kemudian berkata, “Wahai Rasulullah 
sesungguhnya Allah berfirman, “Kamu sekali-kali tidak sampai 
kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sehahagian harta yang kamu cintai,” dan sesungguhnya harta 
yang paling aku cintai adalah kebun kurma, maka kebun kurma 
tersebut aku sedekahkan untuk Allah ta'ala dan aku mengharap 
kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Maka gunakanlah kebun 


321. 


339 
340 


itu Wahai Rasulullah MAA meta yang telah diperintakhkan 
kepadamu. Rasulullah & bersabda, “Ck... Ck...! Itu adalah 
harta yang sangat Penak itu adalah harta yang sangat 
menguntungkan dan aku telah mendengar apa yang kamu 
katakan. Menurutku lebih baik kamu berikan kepada kerabatmu.” 
Maka Abu Thalhah berkata, “Aku akan melaksanakannya Wahai 
Rasulullah.” Maka Abu Thalhah membagikannya di antara kera- 
batnya dan anak pamannya.” (Muttafagun'alahi).”” 

Dan penjelasan lafal-lafalnya telah disebutkan pada Bab Infag 
dari harta yang paling disukai. 


La aa aa 
“ 5 KK ra HL stan 3S Id Ie edi 
BID TE HE SIA Ga AN HE) JL. KAS 
Bi lg 8 sa SE GA nil SE 
(SBN BED) 1JLS «olga 3 BELU Jae 3 
(sales (4-33) Jb Hi Jb 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash, dia berkata, “Seorang laki-laki 
menghadap Nabi kemudian berkata, “Saya berbaiat kepadamu 
untuk berhijrah dan berjihad dengan mengharap pahala dari 
Allah.” Beliau bersabda, “Apakah salah satu dari kedua orang 
tuamu masih hidup?” Dia menjawab, “”Ya, bahkan keduanya.” 
Beliau bersabda, “Apakah kamu mengharap pahala dari Allah 
ta'ala?” Dia menjawab, “ Ya.” Beliau bersabda, “Pulanglah kepada 
kedua orang tuamu, kemudian pergaulilah keduanya dengan baik.” 
(Muttafagun'alahi).' Dan ini adalah lafal dalam riwayat Muslim. 


Dalam riwayat lain, “Seorang laki-laki meminta izin kepada beliau 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2318) dan Muslim (998). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3004) dan Muslim (2549). 


326 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


untuk berjihad, maka beliau bersabda, “Apakah kedua orang 
tuamu masih hidup?” Dia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, 
“Maka berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya.” 


MSI JAGA Gam 10 Pc Dg 
sana mal Mena ala ah, BI F5 Jl 3S, 
bia DG 3 SE mari (CA), 


322. Dari Abdullah bin Amru bin Ash, dari Nabi &£, beliau bersabda, 
“Orang yang menyambung tali silaturrahmi bukanlah orang 
yang membalas (hubungan silaturahmi-pent). Namun orang 
yang menyambung tali silaturrahmi adalah jika tali silaturrahmi 
terputus maka ia menyambungnya.” (HR. Al-Bukhari)?" 


Na senat s ina 2 2 Panen Ian Aa ada Ht Pa 
Ji Ajal dika (AD) 25 ll Jgn IE EJE « LAS 333 
Lala GE Ah HA S3 IN Ag Yi 
323. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Tali silaturrahmi 
tergantung di Arsy, sambil berkata, “Barangsiapa yang menyam- 


bungku maka Allah menyambungnya dan barangsiapa yang 
memutusku maka Allah memutusnya.” (Muttafagum'alahi).?42 


PA jo OOP "ii Ip ate Aa Pa oa? 2 0 -. 

H3 AG Tel Ul BS MEI oh ia Gini Al 333 
ke aa “ Para 5, : 5 - Io, 2 Aa bs G kd AS (ANA 

KEJU Cah URL Ogah AI Lagi OLS UUS BE SI 0S 
Na 233 TAK Rani 3 2. £ £ Fa Sa Tega SE 

«£ —la3 3D J6 S S3 TA JII Jaa 5 SAI 


BA asi SS SA Ups 3) GE) Uh) :JE SU 


341 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5991) dan Abu Dawud (1697). 
342 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5978) dan Muslim (2555). 


327 


aa aw www $$ mm 3 


324. 


325. 


343 
344 


Dari Ummul Mukminin Maimunah binti Harits, sesungguhnya 
dia membebaskan budak wanita tanpa meminta izin kepada 
Nabi. Maka ketika tiba pada hari gilirannya, dia berkata, “Apakah 
engkau sudah tahu wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
membebaskan budak wanitaku?” Beliau bersabda, “Kamu 
telah melakukannya?" Dia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, 
“Seandainya kamu memberikannya kepada paman-paman 
dari jalur ibumu, tentulah pahalanya lebih besar bagi kamu.” 
(Muttafagun'alahi)' 


P, 3 - Ta Sa 0. PP £ o Pane an an asn 
AA HS Ina MG 3 sa KA na 333 
Own 303 Area 5 AN as Ning 2 0 - Mei Ps 
S3 KLB BB Al Jpn SEREM Saany AP AS ra 


4 3 3 
10135 aa PER ea To RO ane na Orana 
Se anne aa aa 3 eni SEN Ya 
oa Lea SIS Had HE SS aus Anal 1 (KEB) 1,33 
INI aa Be EL aa 3 SI 
Dari Asma' bin Abi Bakar, dia berkata, “Ibu datang kepadaku 
sedang dia seorang wanita musyrik pada zaman Rasulullah ::, 
maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah #&-. Aku berkata, 
“Ibuku datang kepadaku menginginkan sesuatu, apakah aku 
boleh menghubungi ibuku? Beliau bersabda, “Ya, hubungilah 
ibumu!” (Muttafagun'alahi)." 
Perkataan Asma' Raghibah ((&21)) artinya dia ingin sekali 
meminta sesuatu milik saya. Ada yang mengatakan dia adalah 


ibu kandung. Dan ada juga yang mengatakan ibu sesusuan, dan 
pendapat yang pertamalah yang benar. 


LOL Se 0. 


SG AI an SALA ai AU ae Al KN 5 33 
an an Spa Aa Tn ae sa 8 Pp nae Baa 
(SAS Ia Ip ALI A12 CG BA) BEN J5 JG KEJE 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2592) dan Muslim (999). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3183), dan Muslim (1003) begitu juga Abu Dawud (1668). 


328 


326. 


Tersiemuh 
An in 


ms Ia ani SE okt jalin Nikag K3 IG 
38 S6 IG ob HAL U AA RA Op35 Oh ad 
HI PN Le IS S3 ELANG AA Kaki Sa 
WA at aral Im Aa JAN G3 SA B4 « Sal 
AA Ja Ai Aa le ea BA Jai Ge 
Kadi KL AL oa ae San «HE AT) Anna — 1 
AG na PN AA Ke 
IN Ip DJ Al BE Jp JA Ie Jala 3S Ia 
: 26 AT J5 da Aa Gaia IE (Ca 33) 2 
Ma aneh 1 EME ga HD 
Made GE (AAN A5 AA Oa 


Dari Zainab Ats-Tsagafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud, dia 
berkata, Rasulullah &: bersabda, “Bersedekahlah wahai kaum 
wanita walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian!” Zainab 
berkata, “Kemudian aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud, 
dan aku berkata, “Sesungguhnya kamu adalah seorang laki-laki 
yang sedikit penghasilannya dan sesungguhnya Rasulullah # 
telah memerintahkan kami untuk bersedekah, maka datangilah 
beliau dan tanyakan kepada beliau, “Apakah boleh aku serahkan 
sedekahku kepadamu. Jika tidak boleh maka sedekahku akan 
saya berikan kepada orang selain kamu.” Maka Abdullah berkata, 
“(Tidak), tapi datanglah kamu kepada beliau sendiri.” Maka 
aku berangkat dan ternyata di depan pintu Rasulullah sz ada 
seorang wanita Anshar yang keperluannya seperti keperluanku. 
Dan adalah Rasulullah &- manusia yang diberi wibawa. Maka 
keluarlah Bilal kepada kami, maka kami katakan kepadanya, 
“Datanglah kepada Rasulullah #&- dan kabarkan kepada beliau 


529 


CON 


345 
346 


bahwa sesungguhnya ada dua orang wanita di depan pintu yang 
hendak bertanya kepada Anda, “Apakah boleh sedekah seorang 
wanita diberikan kepada suaminya dan anak-anak yatim yang 
ada di rumahnya? Dan jangan engkau beri tahu beliau siapa 
kami.” Maka Bilal masuk menghadap Rasulullah #£ kemudian 
menanyakannya kepada beliau. Rasulullah #g bersabda, “Siapa 
mereka?” Bilal menjawab, “Mereka adalah wanita dari Anshar 
dan Zainab.” Maka Rasulullah &- bersabda, “Zainab yang 
mana dia?” Dia menjawab, “Istrinya Abdullah.” Rasulullah 1: 
bersabda, “Bagi mereka dua pahala, pahala kekerabatan dan 
pahala sedekah.” (Muttafagun 'alaihi)' 


, 90. 


Te Jo SAS B3 SA oi ASI AS 


A0 - A - PL ng o sa A2 2.9 ke 
JB BE GA RI St SU LOLAA AN JB Jaa UI 
3.5 Tai sk ef 0 a- 3 2 Ag go. 
Isi GS 0 ab an SAS V9 co AU Von) Jap 13 
“ ta — £ 0 c Lg 98 3 
IE EA SEN IG DL BA «ASLI 
Dari Abu Sufyan Shakhr bin Harb dalam haditsnya yang panjang 
tentang kisah Heraklus, sesungguhnya Heraklus berkata kepada 
Abu Sufyan, “Apa yang dia perintahkan kepada kalian?” Abu 
Sufyan berkata, aku menjawab, "Dia bersabda, “Hendaklah 
kalian menyembah Allah semata, jangan menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu pun, ingkarilah apa yang dikatakan oleh nenek 
moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami shalat, berkata 


jujur, menjaga harga diri, dan menyambung tali kekerabatan.” 
(Muttafagun alaihi) 


0. 


Aa Bana dn ma aa Ra ae 
Loji Ogan "3 Se da JB JB #3 al 333 
5 5 0 

KATAKAN 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1466) dan Muslim (1000). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (51) dan Muslim (1773). 


328. 


347 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


PAKET Aa aa Ea la 8. Aa 29 aa tan mi .. 
Inn BO es AI SI G9 Ian Usia) Hall 33 
ESA BB) ly 3 (G3 B3 aa Ob IS Lal 
ola, (ugno3 253) -JU Se (53 Ta Ie s6 $ LAI 3 air 


al 


« 3 it Jala A5 la 335 21 AA («MM : elok! J6 
Kata At) Isa ol mall | LoL 3 We) 
Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah #: bersabda, “Sungguh 
kalian akan membebaskan negeri yang disebut di dalamnya Al- 
Oirath.” 8 
Dalam riwayat lain, “Kalian akan membebaskan Mesir, sebuah 
negeri yang disebut di dalamnya Al-Oirath (ucapan yang buruk 
dan kotor), maka berwasiatlah kalian kepada penduduknya 
dengan kebaikan, karena sesungguhnya mereka memunyai hak 
kehormatan dan kekerabatan dengan kalian.” 
Dan dalam riwayat lain, “Jika kalian membebaskannya, maka 
berbuat baiklah kalian kepada penduduknya karena mereka 
memunyai hak kehormatan dan kekerabatan dengan kalian.” 
Atau beliau bersabda, “Hak kehormatan dan perbesanan.” (HR. 
Muslim). 
Para ulama' berkata, “Kekerabatan dengan mereka adalah karena 
Hajar, ibunya Ismail “alaihis salam berasal dari bangsa mereka.” 
Perbesanan maksudnya, Mariyah, ibu dari Ibrahim bin 
Muhammad berasal dari mereka.” 


IM ion 3) AN oia ISU TE 2 SA AS 


« 23 8 pacani & Lana ss 2 Jo) Ls3 Lis SI 


Dikeluarkan oleh Muslim (2543/226-227). 


329. 


348 


2 8 og aa Pd 2 4 Sc 13 sit se 2 Ng 23 


yaa Teu 


bc IS aa La PA Gp Av. 
Ae eny An Men ar 


8 - 3- - G 3-3 - Pn 
AA -.. ET dor F3 -.... silet Aa Ga Na 


AS INI & LnpnS LA ALI ads 33 (WPS) TE 
ajang slh Gb: ll Was Pan « Lekola || Naa 5 
AW G3 3g 3 


Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Ketika turun ayat ini, “Dan 
berilah permesan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat!” 
(OS. Asy-Syau'ara' (26J: 214) Rasulullah #: memanggil orang- 
orang Ouraisy baik secara umum rnsupur secara khusus, dan 
bersabda, “Wahai Bani Abdis Syam selamatkanlah diri kalian 
dari api neraka! Wahai Bani Ka'ab bin Luaiy, selamatkanlah 
diri kalian dari api neraka! Wahai Bani Murah bin Ka'ab 
selamatkanlah diri kalian dari api neraka! Wahai Bani Abdi 
Manaf selamatkanlah diri kalian dari api neraka! Wahai Bani 
Hasyim selamatkanlah diri kalian dari api neraka! Wahai Bani 
Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka! Wahai 
Fathimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka! Sesungguh aku 
tidak memunyai kekuasaan sedikit pun untuk membela kalian 
dari siksa Allah kecuali hubungan kekerabatan yang akan saya 
sambung dengan silaturrahmi.” (HR. Muslim) '" 


Maksud Al-Balal atau Al-Bilal (31)) adalah air. Adapun yang 
dimaksud dalam hadits tersebut adalah, “Saya akan menyam- 


Dikeluarkan oleh Muslim (204). 


332 


Sau: 


331. 


349 
350 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


bungnya.” Beliau menyerupakan pemutus kekerabatan dengan 
panas yang dapat dipadamkan dengan air. Pemutus kekerabatan 
ini dapat didinginkan dengan silaturrahmi.” 


He x ig 3. Ab tg) - ae Pra ee » 8. 2 Fa “ind 
38 Pn Pa Be SA aa (En MA 
AMI G3 Cah e GAtSU GAT ON 03 JO) Ia 0 TP Door 
AAN AA 25 3 aa 2 NA 23 AG ea aang s2 » Pi NG 
BAU ank Gita (LD Ll D3 Ietajal les 


Dari Abu Abdullah Amru bin Al-Ash, dia berkata, “Aku men- 
dengar Rasulullah &: -dengan suara yang jelas dan tidak samar- 
samar- bersabda, “Sesungguhnya keluarga bani fulan bukan 
wali-waliku, karena sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan 
orang-orang mukmin yang shalih. Namun mereka (bani fulan) 
memunyai tali kekerabatan dan saya akan menyambungnya 
dengan silaturrahmi.” (Muttafagun'alahi)?" 


- - 
F) 


JL, Sita DAN A5 ai JS ai A3 
La ya ERA Ale Ja gt dn ISU L 
IS Ap LA An tb IA ch Ayang Ta) 

la GEA (GAN Ihaia 


Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Anshari, seenes uang” 
seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah &:, beritahukan 
kepada saya sebuah amalan yang dapat Aa ke surga 
dan menjauhkanku dari neraka.” Maka Rasulullah &: bersabda, 
“Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, 
menegakkan shalat, menunaikan zakat dan menyambung tali 
silaturrahmi.” (Muttafagun 'alaihi)?5 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5990) dan Muslim (215). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1396) dan Muslim (13). 


Yu 
Yw 
Yu 


332. 


333. 


351 


352 


SAI JB BELI ye PE 3 IA 33 
aib BE tia Jb en Bh FE le sal 
aa OI SS Es BA As na dus 

Ma AD IT sialan Gil 


Dari Salman bin Amir, dari Nabi mag beliau bersabda, “Jika 
salah seorang di antara kalian berbuka maka berbukalah dengan 
kurma karena sesungguhnya di dalamnya terdapat barakah. Jika 
tidak mendapatkan kurma maka berbukalah dengan air karena 
sesungguhnya air itu suci.” Dan beliau juga bersabda, “ Shadagah 
kepada fakir miskin hanyalah shadagah biasa. Dan shadagah 
kepada kerabat nilainya dua, shadagah dan kekerabatan.” (HR. 
At Timidzi).8' Dia berkata, Hadits hasan.” 


SI 02 & PB ia 1 Pp o bata 
WA Sesi oa AS ES Uber all a33 Jaa dls 
Hn 2 AS EN Ab JB UAS RE 
Mesias aa adala (AAA) HE LN RSI MI S5 SE 


0 LA) :JE3 


Dari Ibnu Umar dia berkata, “Aku memunyai seorang istri, dan 
aku sangat mencintainya namun Umar tidak menyukainya, 
maka dia berkata kepadaku, “Ceraikan dia!” Maka aku enggan 
menceraikannya. Kemudian Umar datang kepada Nabi dan 
menyebutkan tentang hal itu, maka Nabi bersabda, “Ceraikan 
dia.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).?? At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits hasan shahih.” 


Dha'if: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (768), An-Nasa'i (5/92) dan bagian yang pertama juga dikeluarkan oleh Abu 


Dawud (2355). Syaikh Al-Albani mendha'ifkannya di dalam Dha'if Sunan Abi Dawud (2355). 
Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (5138), At-Tirmidzi (658) dan Ibnu Majah (2088). Syaikh Al-Albani men- 
shahihkannya dalam Shahih Sunan Abi Dawud (5138). 


354 


334. 


Ia: 


Terjemah 
RivadhusShalihin 


Pan 9 


ap "3 ols S3 JG « Ke 1 Te 23 Asal Ad Na) 
GT BAM SIN "05K BEA 0,25 Eka IL Kla 
Nana op (AAN ale AN SU past LES SI AI 


Dari Abu Darda' sesungguhnya seorang laki-laki mendatanginya, 
dia berkata, “Sesungguhnya aku memunyai seorang istri dan 
ibuku menyuruhku untuk menceraikannya?” Maka Abu Darda' 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah &- bersabda, “Orang 
tua merupakan pintu surga yang paling tengah.” Jika kamu 
mengendaki maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah pintu itu.” 
(BR. At-Tirmidzi). Dia berkata, “Hadits hasan shahih.” 


JJ) JB EA ye Lie TU nd Sei G3 423 


( Amang Sd—)) J3 « al ols) (SE Pan 


Dari Al-Bara' bin Azib, dari Nabi &: bersabda, “Bibi dari jalur 
ibu kedudukannya sama dengan ibu.” (HR. At-Tirmidzi).'“ Dia 
berkata, “Hadits hasan shahih.” 


Lakon Upin $ Inggit mual HIS Calo OLI 

Sort anta Ul dag ag Sanlg II Haa 
Aa gp sya Edan UAS Ipa « bks Lai Saud 
alat LAI as, K3 235 Nuee ar Ae Tell 2 
3 3 KI Ie ALS SI sala HA « 


Shahih: Dikeluarkan oleh At Timidzi (19041), Ibnu Majah (3663) dan Ahmad (5/198). Syaikh Al-Albani mensha- 
hihkannya dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (2355). 

Shahih: Dikeluarkan oleh At Timidzi (1904) dan dia menshahihkannya, serta dalam Al-Bukhari (2699) dengan 
riwayat yang panjang. 


EU El ENI Ii KUE Je A3 
Kealah «(US UI la) IE AS up LB (AD Hu 
Ip BEN 13 MEN ar alah) AB PALA 3 cb 

deh Ta ALE 333 (an nba THN ANE 


Berkenaan bab ini terdapat banyak sekali hadits dalam kitab Ash- 
Shahih yang sudah masyhur, di antaranya hadits tentang mereka 
yang terperangkap dalam gua, hadits tentang Juraij yang telah 
disebutkan dan hadits masyhur dalam kitab Ash-Shahih yang 
tidak saya cantumkan di sini supaya ringkas. Dan di antara hadits 
yang terpenting adalah hadits Amru bin Abasah, hadits panjang 
yang mencakup banyak hal dari kaidah-kaidah Islam dan adab- 
adabnya. Akan saya sebutkan Insya Allah pada bab Raja'. Dalam 
hadits tersebut dia berkata: 

“Aku mendatangi Nabi & ketika beliau masih berada di Makkah 
-yaitu di awal-awal kenabian- maka aku berkata kepadanya, 
“Siapa kamu?” Beliau menjawab,”Seorang Nabi.” Aku berkata, 
“Apa yang dimaksud dengan Nabi?” Beliau bersabda, “Allah 
mengutusku” Aku berkata, “Dengan apa Allah mengutusmu?” 
Beliau bersabda, “Dia mengutusku dengan tali silaturrahmi, 
menghancurkan berhala-berhala, dan mentauhidkan Allah serta 
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun....” Kemudian dia 
menyebutkan lanjutan hadits dengan sempurna. Wallahu'alam. 


ri - 9 (P3 Ka 1 an He - 
AI 39 Soil ai SEA 


BAB 41 


Diharamkannya Durhaka kepada Kedua 
Orang Tua dan Memutus Silaturrahmi 


Ae Da Sea Je Bali Ju 


Yu 
Yu 
N 


Terjemah 
Riyadhus/Sfatihin 


- s A3 Pa - 2. 
2 4G AN HS Bl Ud SAS Nil 
IYY-YY Inomeall panlkai 


Allah berfirman, “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu 
akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan 
ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.” 
(OS. Muhammad (47): 22-23). 

ea Wan, Sa da AA Soe SG) du dls 


- 


BNN aga , SL 2 Si sai 2 293 Naa 3 & AN 
LYo 2x0) 


Allah berfirman, “Orang-orang yang merusak janji Allah setelah 
diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah 
perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. 
Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat 
kediaman yang buruk (Jahannam).” (OS. Ar-Ra'du (13|: 25). 


Oa Sem PA Sa ana Mn Te MA: Ne Ye 
SAE EN ULA IL SE) VI GAS YI 25 133 JS IU 
2 bana SN urea 8 Nee ba 

Ld J5 KA V3 ST JS SE UAN JI KAA SI Ss 
US CAS H5 Ja ASN Ia JAN PE gak La, V3 

II ee 
Allah berfirman, “Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kalian berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya 
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 
“ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 


mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai 


337 


336. 


337. 


355 


Rabbku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil.” (OS. Al Israa' (17): 23-24). 


hp BSI J5 SETEL 2 LIS 5 B3 KA 15 
IE Is Ge Ea we AS SLS 
Nida» Tua Las OS9 « HUI 3 535 GBU AND) 
Ta ESA NS SEIKO Ga Stan Du da 

ale 


- 
- 


Dari Abu Bakrah Nufai' bin Harits, dia berkata, Rasulullah 
ts bersabda, “Maukah kalian saya beritahu dosa besar yang 
paling besar?” (sebanyak tiga kali). Kami menjawab, “Tentu, 
Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Menyekutukan Allah, dan 
durhaka kepada kedua orang tua.” Beliau (duduk) bersandar 
kemudian duduk (tegak) kemudian bersabda, “Ketahuilah! Dan 
juga perkataan dusta dan sumpah palsu.” Beliau mengulang- 
ulang sabdanya hingga kami berkata, “Seandainya beliau diam.” 
(Muttafagun 'alahi).5 


PAI 2JE EGA BEA gi ah oi MAA 35 


alay (Gaal TAG 0 ma JG GI Sie ca AGAN 


WE $ Lagag Kanaan 4 lkale LIS Ugilong El (Gagal oya) 
IN Bb oi 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash dari Nabi &:, beliau bersabda, 
“Dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada ke- 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2654) dan Muslim (87). 


3538 


338. 


356 
357 


Teniemouh 
Riyadhus/Shalihin 


dua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu.” (HR. Al- 
Bukhari). 85 

Sumpah palsu (dil cxa3i) adalah seseorang yang bersumpah 
dengan berdusta secara sengaja. Dikatakan ghamus karena me- 
nenggelamkan orang yang bersumpah ke dalam dosa. 


ae aib 


NE AANG JSI 3 ASI 3) Maa, 
JET SD) gg 1S SI JA 2 SN An 
PE Men es peta 


Gidet  (U GUG JED jak Si AK AI Ip 3D) Hula 2 
HJ Kparan BP il JAN ae SE dna 


Pa 8 "it PA 
Hn kaa al Lala coli 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash, sesungguhnya Rasulullah 
tt bersabda, “Di antara dosa besar adalah seseorang mencaci- 
maki kedua orang tuanya.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
mungkinkah seseorang mencaci-maki kedua orang tuanya?” 
Beliau bersabda, “Benar, dia mencaci bapak orang lain, kemudian 
orang lain tersebut balik mencaci bapaknya. Dia mencaci ibu 
orang lain, kemudian orang lain tersebut balik mencaci ibunya.” 
(Muttafagun'alahi).” 


Dalam riwayat lain, “Sesungguhnya di antara dosa besar yang 
paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya.” 
Dikatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri?” 
Beliau bersabda, “Dia mencaci bapak orang lain, maka orang lain 
tersebut balik mencaci bapaknya dan dia mencaci ibu orang lain 
kemudian orang lain tersebut balik mencaci ibunya.” 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6675). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5973) dan Muslim (90). 


339 


339, 


340. 


358 


5 ata na 2 ker - 33 td o La Sta Tae 
JA MD JB B3 al Iga Ob ada 1 aa AE 
Da aa Dan Ge age rn 

Ae Gita ab an aan 3 Ola JB (bb KI 


Dari Abu Muhammad Jubair bin Muth'im, sesungguhnya 
Rasulullah x: bersabda,”Tidak akan masuk surga seorang 
pemutus.” Sufyan berkata dalam riwayatnya, “Yaitu pemutus 
silaturrahmi.” (Muttafagun 'alaihi)?” 


2 £ CA Hans 9 - AED 0 0 4 A3 Ega, 
AI ON JB 33 Pl Bb TS pa me A33 
- P Ng s “- 2233 is Ta & ' na Po. Ea - 1g 
0,53 « UI 2199 « —lag Lauag « SNI Osis Ss Sa Anju, 
Lanka Gate (JUS ALS «IAI SAS «J3 Ji aa 


A3 EN LAI MS Ale La dia AA (LD) d3 
LAIN HERE (S3 IG BEI 3 333 AA (SI si), 
Vpn PARI VANS IE Is NS Jet Upi ke US 
HUJLASI KELSNY » ka ISO SAE II Lis gu AG ar 
Safa KANG AN Ana Pad Dao IE A3 
SI KAL 3 JSI OGAN ASN. bakal OK aa di 
53 gebetan Al AJI 3 Eka apel JI 3 

ab A3 pai ID) eaag «(la 


Dari Abi Isa Mughirah bin Syu'bah dari Nabi &:, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka 
kepada ibu, menolak (melaksanakan kewajiban), meminta 
(yang bukan haknya) dan mengubur hidup anak perempuan. 
Dan Allah membenci untuk kalian, “Perkataan Oiila wa Oaala 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5984) dan Muslim (2556). 


3 


359 


Teriemet 
RiyadhusShalihin 


(katanya-katanya), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.” 
(Muttafagun 'alaihi) 

Maksud “menolak” ((Kis)) adalah menolak kewajiban yang 
diwajibkan atasnya. 

Maksud meminta ((sts)) adalah meminta yang bukan menjadi 
haknya. 

Maksud mengubur anak perempuan (s5! :5)) adalah mengubur 
mereka hidup-hidup. 

Maksud ( (Ju33 13)) adalah menyampaikan semuayangdidengarnya, 
maka dia berkata, “Katanya begini,” kata si fulan begini, tentang 
perkara yang dia tidak tahu kebenarannya. Dan cukuplah 
seseorang dikatakan sebagai pendusta jika menyampaikan semua 
yang didengarnya.” 

Maksud “menyia-nyiakan harta” (yu izusi)) adalah boros dan 
menggunakannya untuk sesuatu yang tidak diizinkan (oleh 
syariat), baik kepentingan akhirat maupun dunia. Dan tidak 
menjaganya padahal dia mampu untuk menjaganya. 

Maksud “banyak bertanya” (yui 3jiS)) adalah selalu bertanya 
tentang sesuatu yang ia tidak membutuhkannya. 

Hadits-hadits tentang bab ini telah disebutkan pada bab sebe- 
lumnya. Seperti hadits, “Aku memutus orang yang memu- 
tusmu.” Dan hadits, “Barangsiapa yang memutusku maka Allah 
memutusnya.” 


- 


3 Pengin 4 LN 2 N5 SI Ban 


KA Jas :Y 


So. 


LGS Haa 


BAB 42 


Keutamaan Berbuat Baik kepada Sahabat- 
sahabat Bapak, Ibu, Kerabat Istri dan Semua 
Orang yang Dianjurkan untuk Dimuliakan 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2408) dan Muslim (593). 


31 


BA 5 BE 
(Wi 


atu 


5 JSI Jua AAN GA 3) » JB 


341. Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi &: bersabda, “Sesung- 
guhnya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang menyambung 
silaturrahmi dengan sahabat ayahnya.” 


mn Aa daa Ka JAN 3 33 


ox 


Se Feni AAS BSA PI Janda 3 
ema Oa ag SAI Ai SISA AIA laa Ip 
Aa SAMA Ga RAI G3 SS UAN Uta cl age Jl 


23 


AG AD Y dada BEN ah Cuma 


JS AS 5 IP ba AD 3 
Ed Aa Lag AA TA IA 33 Ja ala GA 
SIB G3 S8 SI JUS 4 BALE Ja 3) Oa S3 AE Lagg GA 
HIM Kanal Aas 4 MAA LSI JUS 4 Jadl U3 lg JUS 
is Slash BA GAS AN an JUS 4 Un MASA 
Na aa SAI 
JA IE Ja IA Ia 3 Oi AS Ie 


as No 


Su ena nh 


342 


Teaemeh 
Riyadhus/Shalihin 


342. Dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya 
seorang Arab Badui bertemu dengannya di salah satu jalan 
Makkah, maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepa- 
danya, kemudian mengajaknya menaiki keledai yang diken- 
darainya dan memberinya sorban yang ada di kepalanya. Ibnu 
Dinar berkata, “Maka kami katakan kepada Ibnu Umar, “Semoga 
Allah memperbaikimu. Sesungguhnya mereka adalah Arab 
badui dan mereka sudah ridha dengan pemberian yang sedikit.” 
Maka Abdullah bin Umar berkata, “Sesungguhnya bapak orang 
ini adalah sahabat Umar bin Al-Khaththab. Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah #&: bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik 
kebajikan adalah seseorang menyambung silaturrahmi dengan 
keluarga dari sahabat bapaknya.” 


Dalam riwayat dari Ibnu Dinar dari Ibnu Umar, ketika dia pergi 
ke Makkah, dia memunyai keledai yang ia kendarai ketika dia 
bosan mengendarai unta. Ia juga memakai surban di kepalanya. 
Pada suatu hari ketika dia dalam keadaan demikian lewatlah di 
hadapannya seorang Arab Badui, maka dia berkata kepadanya, 
“Apakah kamu fulan bin fulan?” Dia menjawab, “Ya.” Maka 
Ibnu Umar memberinya keledai tersebut, dan berkata, “Naikilah 
ini!” Ia juga memberinya sorban seraya berkata, “Ikatkanlah 
ini di kepalamu!” Maka sebagian teman-temannya berkata 
kepadanya, “Semoga Allah mengampunimu. Kamu telah 
memberi Arab badui keledai yang kamu kendarai dan kamu 
berikan kepadanya sorban yang kamu ikatkan di kepalamu.” 
Maka Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah &: bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik kebajikan 
adalah seseorang menyambung silaturrahmi dengan keluarga 
dari sahabat bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia.” 
Dan sesungguhnya bapaknya adalah sahabatnya Umar.” Semua 
riwayat ini diriwayatkan oleh Muslim. ' 


- 


Pe SA Land R7 73 BIL — yel! TERI pl ata — hal pl 33 
TA In JA AR AN Jai Ke Tali Pad pd 


360 Dikeluarkan oleh Muslim (2552/11-12-13). 


343. 


361 


- 


$ Ungipa AA UR SA Ia GA JA Jaa GUA 
Ia Kane SG 4 UI UANG Lal II Te0) LS 
day (eia2 As Ka PA SD Bl «ama 

Lansia 


Dari Abu Sa'id, Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata, “Ketika 
kami duduk di sisi Rasulullah &:, maka datanglah seorang laki- 
laki dari Bani Salamah, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah masih ada perbuatan berbakti kepada kedua orang setelah 
keduanya meninggal dunia?" Maka beliau bersabda, “Ya, masih. 
Mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, 
menunaikan janji keduanya setelah keduanya meninggal, 
menyambung silaturrahmi yang tidak disambung kecuali dari 
jalur keduanya, dan memuliakan sahabat keduanya.” (HR. Abu 
Dawud)?! 


20 Li UN AA 


as Ip la La UE GE GS KANE ng 


Pen 


OS ISI 3 Wb Ug e khas ME IP CE TA 
SBag Pi MAA YLSA A3 UG KS 
Saad SI KAIN yi GS SI AD IG LA ia ai 
AE GE OI Ea JG SIG LIS AD OA | 

AL SS ali IN TI Ih an 
: (ae AA 3 te an) SR GUI - 5) SS. klo 33 


2 Kaya 2 AL Gk aa ala) - 23 


en SAN Ke Mad Bal da, 3 ke Mean 


Dha'if: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (5142) dan Ibnu Majah (3664). Syaikh Al-Albani mendha'ifkannya dalam 


Dha'if Sunan Abi Dawud (5142). 


314 


RiyadhusShatihin 

Mai Eh FAN 2 IL «BA AG 
Gasal erosi! G3) mami 3 el (CEM 3 
5 ja AI tol Sad Kn) 


344. Dari Aisyah berkata: “Saya tidak tidak pernah cemburu terhadap 


362 


salah seorang dari istri Nabi sebagaimana cemburu saya terhadap 
Khadijah, padahal saya belum pernah melihatnya sama sekali. 
Namun beliau sering menyebutnya. Dan kadangkala ketika 
menyembelih kambing, beliau memotong-memotongnya, kemu- 
dian mengirimnya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Kadang- 
kala saya katakan kepada beliau, “Seakan-akan tidak ada wanita 
lain selain Khadijah di dunia ini.” Maka beliau bersabda, 
“Sesungguhnya dia begini dan begitu dan aku memunyai anak 
darinya.” (Muttafagun “alaihi).'" 

Dalam riwayat lain, “Jika menyembelih kambing maka beliau 
menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah hingga men- 
cukupi.” 

Dan dalam riwayat lain, “Adalah beliau jika menyembelih kam- 
bing, beliau bersabda, “Kirimkan kepada sahabat-sahabat Kha- 
dijah!” 

Dalam riwayat lain Aisyah berkata, “Halah binti Khuwailid, 
saudara perempuan Khadijah meminta izin untuk bertemu 
Rasulullah &z, maka beliau teringat suara Khadijah sehingga 
beliau pun merasa gembira dengan hal itu seraya bersabda, “Ya 
Allah ini Halah binti Khuwailid.” 


Dalam riwayat ini menggunakan (ct,») yaitu dengan meng- 
gunakan ha' (merasa gembira). Namun dalam kitab Al-Jami' 
baina Ash-Shahihain karangan Al-Humaidi dengan lafal (gus) 
dengan huruf 'ain dan maksudnya adalah perhatian kepadanya. 


SIN AA 3 RA AJE MIL 3 el 333 


an an NA TN pet aa MERK NA Ki Ag 
Sal A8 Ol 13 4 Ja Va SAS Had SG ad 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3818, 3816) dan Muslim (2435). 


315 


345. 


SANA bi KE 3 BM Iyap H5 AN 


Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Aku keluar bersama Jarir 
bin Abdullah Al-Bajali dalam sebuah perjalanan. Maka Jarir 
melayaniku. Aku berkata kepadanya, “Jangan kamu lakukan!” 
Maka dia berkata, “Sesungguhnya aku melihat orang-orang 
Anshar berbuat sesuatu terhadap Rasulullah #£, maka aku ber- 
sumpah atas diriku untuk tidak menemani salah seorang dari 
mereka kecuali aku melayaninya.” (Muttafagum'alahi).'8 


ad 


ea OA SE AI Sg 3 JA (GS) Gt 


BAB 43 


Memuliakan Ahlu Bait Rasulullah 2: 
dan Penjelasan Keutamaan Mereka 


o 2 s bis SD 2 2 kr 3 AN G £ 
HI YA GE AK AA AN Ag UI PAUS MI JG 


DAN Doel (Soe 


Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak meng- 
hilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait dan membersihkan kalian 
sebersih-bersihnya.” (OS. Al-Ahzab (33): 33). 


Oo 


KIM Hekal G3 Ha Lb AMI AS (ET 355 JS J3 
Bi 


Allah berfirman: “Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, 
maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (OS. Al-Hajj 
(2212327. 


363 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2888) dan Muslim (2513). 


346 


346. 


Tememak 
RiyadhusShalihin 


LO LX 


OA 2 AA HAL UI SMG JUS oi ag 33 
SA AA iyaa IU SN UU ga Da5 IA 
AA Sy Khan Senang BN Ip Lb AAS 
Ian CA SEA TA IS AG Ea IN RAS EN 
SAE Aa ESA MG AN AE AI Joan Ip 
SEE ad (RE Joy Gr pa ES ai AR Lal 
2 Laga al Us ga J3 menu Ya NU 
Kar AG sa Aa nan SG on US GAN aan Lalat 
Ol diaigg pg UT UG «EN an Pena) IU 3 5333 TT 
Hn LE AS Ma Ud il 
SEA Kai (en Li JA sg 
5 Ja AT S3 3 15 JA) :JB 2 x3 “ea 
PA Inai Ga diah TO (gn gal pn 
GA Dead SJ Sa BS JBS eSJA Ie sira 
AS JG Jie Jp JAE ITA IE JB Tag BALAI 

Helen alay HE JET LAN GL Na JS 1 AE 
13 Pn SES Laras AE 3 D6 55 ID) sala SA 


MOMS IE BSA Ya sa IE SE LA as AT) 


Dari Yazid bin Hayyan, dia berkata, “Saya, Hushain bin Sabrah dan 
Umar bin Muslim pergi kepada Zaid bin Argam. Ketika kami telah 


347 


duduk, maka Hushain berkata kepadanya, “Wahai Zaid, sungguh 
engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Kamu melihat 
Rasulullah &-, mendengar haditsnya, berperang bersamanya dan 
shalat di belakangnya. Wahai Zaid engkau telah mendapatkan 
kebaikan yang banyak. Wahai Zaid sampaikanlah kepada kami 
apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah.” Maka Zaid berkata, 
“Wahai saudaraku, demi Allah sungguh usiaku sudah tua, masaku 
telah lama berlalu dan aku sudah lupa sebagian yang aku hafal 
dari Rasulullah &-. Apa yang saya sampaikan kepadamu maka 
terimalah dan apa yang tidak saya sampaikan maka janganlah 
kalian memaksaku.” Kemudian dia berkata, “Pada suatu hari 
Rasulullah & berdiri untuk berkhuthbah di tengah-tengah kami, 
di sebuah mata air yang disebut Khumm, terletak di antara 
Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, menasehati dan 
memberi peringatan kemudian bersabda: Amma ba'd. Ketahuilah 
wahai sekalian manusia sesungguhnya aku manusia, tidak lama 
lagi akan datang utusan dari Rabb-ku (malaikat maut) dan aku 
pasti akan memenuhinya. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal 
yang sangat agung, pertama kitabullah (Al-Our'an), di dalamnya 
terdapat petunjuk dan cahaya, ambillah kitabullah dan berpegang 
teguhlah kalian kepadanya.” Beliau menganjurkan untuk 
berpegang teguh dengan kitabullah dan mencintainya. Kemudian 
beliau bersabda, “Dan ahli baitku, saya peringatkan kalian untuk 
takut kepada Allah dalam memuliakan ahli baitku.” Maka Hushain 
bertanya kepadanya, “Siapa ahli baitnya wahai Zaid? Bukankah 
istri-istri beliau termasuk ahli baitnya?” Dia menjawab, “Istri- 
istri beliau termasuk ahli baitnya, namun yang juga termasuk ahli 
bait beliau adalah orang yang diharamkan (memakan sedekah) 
setelahnya.” Hushain berkata, “Siapa mereka?” Zaid menjawab, 
“Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Agil, keluarga Ja'far dan 
keluarga Abbas” Hushain bertanya, “Mereka semua diharamkan 
(memakan) sedekah?” Zaid menjawab, “Benar.” (HR. Muslim). '" 
Dalam riwayat lain, “Ketahuilah sesungguhnya aku mening- 
galkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang agung, salah 
satunya adalah kitabullah, ia adalah tali Allah. Barangsiapa 


364 — Dikeluarkan oleh Muslim (2408/36-37). 


347. 


365 


Terjemah 
RiyadhusShalifin 


yang mengikutinya sungguh dia berada di atas petunjuk dan 
barangsiapa yang meninggalkannya sungguh dia berada di atas 
kesesatan.” 


Ta 8 ena aka £ 3 353 o " 
Naa ani SN Aa 
& Ge 


MEI ola, 5 aa Ig Pad Pe en “Ia al — 


0 99 


5 AS Jl, « ana Sa osel, (C3) ( 


Dari Ibnu Umar, dari Abu Bakar Ash Shidig -secara mauguf- 
sesungguhnya dia berkata, “Muliakanlah Muhammad dalam ahlu 
baitnya!” (HR. Al-Bukhari). 


Maksud (131) adalah perhatikanlah dia, hormatilah dia dan 
muliakanlah dia, wallahua'lam. 


en Ha 5 Jual 55 Per Tara) Pa SU tt 
Ha B3 Alas ig 5 


BAB 44 


Menghormati Ulama', Orang Tua dan Orang 
Mulia, Mendahulukan Mereka dari yang 
Lainnya, Mengangkat Kedudukan Mereka 
dan Menampakkan Martabat Mereka 


Li I OpALaV Ge Dkk Gd s5 dada Aa AN JG 
: ra Saji AIM an 25 


Allah berfirman: “Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang me- 
ngetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya 
hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran.” (OS. Az- 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3713). 


349 


348. 


Zumar (391: 9). 

IE IE Km DAN GAB as oi bil osksa 33 
BAN 5 Gs db « AT II ai BA Fo) 35 AT) da 
Sa HA 12 SIN an BAN Aga 
Kesal Ke Gas Ng la HAM A3 FA 5 Gs Ob 
nd GA Ja HA 


s3? 


Aa 


aan SSS Ob 3 Ha, « AT) AI ag - 2 
H3 ea aa 3 3s Ob « Taka HA 4333 Ig 
Pn Si 


8 yana SAI ayal ale SA, Jana (otak) 2d 
Apn PA oa Ag 2 gag UJI oa AI aa (3) 


: La 9 
Dari Abu Mas'ud Ugbah bin Amru Al-Badri Al-Anshari, dia 
berkata, Rasulullah &: bersabda, “Hendaknya orang yang me- 
ngimami suatu kaum dalam shalat adalah orang yang paling 
pandai membaca kitabullah (Al-Our'an). Jika dalam hal bacaan 
sama, maka imam adalah orang yang paling mengetahui tentang 
sunah. Dan jika pengetahuannya tentang sunah sama, maka imam 
adalah orang yang lebih dulu berhijrah. Jika dalam hijrahnya 
sama, maka imam adalah orang yang lebih tua umurnya. Dan 
hendaknya seseorang tidak mengimami orang lain yang berada di 
wilayahnya serta tidak duduk di atas kasur sandarannya kecuali 


350 


349. 


366 


Texiemeh 
RiyadhusShalihin 


dengan seizinnya.” (HR. Muslim). 


Dalam riwayat Muslim juga disebutkan, “Orang yang lebih 
dulu masuk Islam” sebagai pengganti lafal, “Orang yang lebih 
tua umurnya.” 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Hendaknya yang mengimami 
suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan kitabullah 
dan orang yang lebih dulu pandai dalam membaca (Al-Our'an). 
Jika dalam bacaan sama, maka hendaknya yang mengimami 
mereka adalah orang yang lebih dulu berhijrah. Dan jika dalam 
hijrah sama, maka hendaknya yang mengimami mereka adalah 
orang yang paling tua usia.” 

Yang dimaksud sulthan adalah wilayah kekuasaannya atau tempat 
yang khusus baginya. Adapun yang dimaksud takrimah adalah 
sesuatu yang dipakai khusus untuknya seperti kasur, ranjang, 
dan sejenisnya. 


Ta DAN GA ja Tea IM Isi SE SIG Ketan 
Se si aa an Si HA « Aa Y Ia) 
Meta ai ea PA 


Jon SI « eL Lek as Os Heh GA (AI Pa ad 333 
g os JI SAI Ii. Ta «ID A3 Tie Bu 

kas, Jd Jala 
Dari Abu Mas'ud Ugbah bin Amru Al-Badri Al-Anshari, dia 
berkata, “Adalah Rasulullah &£ mengusap pundak-pundak kami 
dalam shalat seraya bersabda, “Samakan dan jangan berselisih, 
(jika kalian berselisih) maka akan berselisih pula hati-hati kalian. 


Hendaknya di antara kalian yang berada di belakangku adalah 
orang yang sudah baligh dan berakal (orang yang berilmu-pent), 


Dikeluarkan oleh Muslim (673/290-291). 


357 


350. 


367 
368 


kemudian yang berikutnya (setelah mereka) dan kemudian 
berikutnya (setelah mereka).” (HR. Muslim). 


Maka sabda Nabi An-Nuha adalah Akal. Makna Ulul Ahlam 
adalah orang-orang yang baligh. Dikatakan juga, “Orang yang 
memunyai banyak keutamaan.” 


SA) 55 2 ae ara 5 AT) ae 363 
ASK, 29 use (eri Tang Nah SI Bi en 
. Ha al3, (SENI 


Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, 
“Hendaknya di antara kalian yang berada di belakangku adalah 
orang yang sudah baligh dan berakal (orang yang berilmu-pent), 
kemudian yang berikutnya (setelah mereka).” Tiga kali. “Dan 
janganlah kalian ribut seperti di pasar.” (HR. Muslim) 


0 


lan tts Li di Jia IA al Ia lh 
IE EA DAN Hal ASI OKuls aga 
Ann Gan REI MAA 3 Walah H2 Jia Ip Aa Gia 
DA GAS Jab AN te IA Ab Nan 
Ne ee 


Peta 


Pakta 


ae 5 eks PAN) 


Dikeluarkan oleh Muslim (432/122). 


Dikeluarkan oleh Muslim (432/122). 


352 


351. 


352. 


369 
370 


Tenmew 
Riyadhus£halihin 


SV IE kana CS DD Edi, 


Dari Abu Yahya, dan ada yang menyebutnya Abu Muhammad 
Sahl bin Abi Hatsmah Al-Anshari, dia berkata, “Abdullah bin Sahl 
dan Muhaiyishah bin Mas'ud berangkat ke Khaibar, pada saat ada 
perjanjian damai antara kaum muslilmin dengan kaum Yahudi 
Khaibar kemudian keduanya berpisah. Muhaiyishah kemudian 
mendatangi Abdullah bin Sahl, namun dia telah berlumuran 
darah dan terbunuh. Maka dia segera menguburkannya dan 
kembali menuju Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Sahl, 
Muhajyishah bin Mas'ud dan Huwaishah bin Mas'ud, mendatangi 
Nabi, dan Abdurrahmanlah yang berbicara kepada beliau. 
Maka beliau bersabda, “Yang lebih tua, yang lebih tua.” Karena 
Abdurrahman yang paling muda maka dia pun diam dan dua 
orang yang bersamanya berbicara. Beliau & bersabda, “Apakah 
kalian mau bersumpah sehingga berhak Benang pembunuh 
(saudara) kalian?” Perawi Abu Yahya lalu menyebutkan hadits 
ini dengan sempurna. (Muttafagun'alahi).6 


Maksud sabda Nabi (is $:s) -yang lebih tua- adalah hendaknya 
yang berbicara adalah orang yang paling tua. 


SE Ia IE Ga aa SEA 


- 


Ie Bu (G sLaN kt tua Na PE 


| 


13 ale 53 


Dari Jabir, sesungguhnya Nabi mengumpulkan dua orang yang 
terbunuh pada perang Uhud dalam satu liang kubur. Kemudian 
beliau bersabda, “Mana yang lebih banyak hafalan Al-Gur'annya?” 
Jika ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau 
mendahulukannya untuk dimasukkan dalam liang lahat. (HR. 
Al-Bukhari). 


«pam NG Ae SID IE ET 3 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3173) dan Muslim (1669). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1343, 1348). 


355 


353. 


354. 


371 
372 


NEGARA NA ON Na ARA be son Be 
“ a53 GE batann lee ol3) (gia SV AN PE NET aa 


Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi #£ bersabda, “Saya mimpi 
ketika tidur bersiwak dengan siwak. Kemudian ada dua orang 
yang mendatangiku, salah satunya lebih tua dari yang lain. 
Maka aku serahkan siwak tersebut kepada yang lebih muda. 
Maka dikatakan kepadaku, “Yang lebih tua.” Maka kemudian 
aku menyerahkan siwak kepada orang yang lebih tua di antara 
keduanya.” (HR. Muslim secara bersanad dan Al-Bukhari secara 
mu'alag -tanpa menyebutkan sanad-).”” 


4 : NT An ME CR go Pan ed 
UI IMA Ia ON) BE UI Ia SE JB BB ra 1 33 


Lah BEI KE OA ale 4 abah AI 133 ASI 


ola) Gym dina (aoi OUALAII G3 RESI «A2 IN 


Pd 
agl3 pl 


Dari Abu Musa, dia berkata Rasulullah &- bersabda, “Sesung- 
guhnya di antara wujud mengagungkan Allah adalah 
memuliakan orang muslim yang sudah beruban, penghafal Al- 
Our'an yang tidak berlebih-lebihan dan tidak melalaikannya, dan 
memuliakan penguasa yang adil.” (Hasan hasan, diriwayatkan 
oleh Abu Dawud). 


de ae WA OK Ta naa Ta pe Si setara Ia 
BI Igag JB JB AS IE GP ye 3 


AA (ba Sepat BR33 Utan pb Ya La Gl) 
s TE ' & 

, Na FS ena LJ—)) Hanya) J3 « Ha, aga 3 ola) 

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara mu'alag (246) dan Muslim secara bersanad (2271). 


Hasan: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4843) dan Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam Shahih Sunan Abi 
Dawud (4843). 


354 


395. 


356. 


373 


374 


fememah 
Riyadhus£hatihin 


Wipa GD 2st gal dalay "3 


Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, berkata 
Rasulullah &s bersabda, “Bukan dari golongan kami orang 
yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak 
mengetahui kemuliaan orang dewasa di antara kami.” (Hadits 
shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi).? Dan 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, “Hak orang dewasa di 
antara kami.” 


Ga Up AAN Ph asal tail AR ta sah aa Ona 23 
Ae Obat : AN Ta Sam ae "Ig us he LN BA: 
LASAKU AG LG ale J3 Up ag RAS The 
a AA ina, 2 A3 boa aU SAT ai ena 
JA LD) 2385 AMI Sg JIE KELS S US Ad Ia «js 
2,55 J83 . Ale Bau J Ogome Jb Gee) . Sal ea) ol3, (3 
KA KJ WB Ailile ye S3 UU Ulas ton Ja 3 peka 
2 ng Ta . PA pa Maa 0 Hye 2 An 23 
AU AS aa a33 as da 3 
Png 2 3 Pe, f 

Lada GA) S3 (SAS pgle 5,43)) alis 

Dari Maimun bin Abi Syabib sesungguhnya seorang pengemis 
lewat di depan Aisyah, maka ia memberinya sepotong roti. 
Kemudian lewat seorang yang mengenakan pakaian yang bagus, 
maka ia mendudukkannya dan kemudian dia makan. Kemudian 
ditanyakan hal itu kepadanya, maka ia menjawab, Rasulullah 
ss bersabda, “Tempatkan manusia sesuai dengan kedudukan 


mereka.” (HR. Abu Dawud).” Namun Abu Daud berkata, 
“Maimun tidak pernah bertemu Aisyah.” 


Dan Muslim menyebutkan di awal kitab shahihnya secara 


Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4943), At-Tirmiazi (1920) dan Ahmad (2/185). Syaikh Al-Albani meng- 


hasankannya dalam Shahih Sunan Abi Dawud (4943). 
Dha'if Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4842) dan Syaikh Al-Albani mendha'ifkannya dalam Dha'if Al-Jami' (1344). 


399. 


STA 


mu'alag (tanpa sanad-pent), disebutkan dari Aisyah, ia berkata, 
“Rasulullah #: memerintahkan kami, agar kami menempatkan 
manusia sesuai dengan kedudukan mereka.”Al-Hakim Abu 
Abdullah menyebutkan dalam kitabnya, Ma'ifah “Ulumil Hadits, 
“Ini adalah hadits shahih.” 


AT il AE IE 0 oya Ip KAS pab 1IB BE AE SN 
SAN Sa ja et GRAN LA Ga 35 Uh gn AI 
SAN NATA TKR PN Ker A5 AB yudi Aa 
Kane Ol OEM LI IA Ke 135 SU al Gl Gaal 3 
MAAN Sa Ka WE JAS US came 2 bah ost 
2 JA Sah JA 3 SEN Jah El Uh 


3 


Nu ak Ta aa 
S3 SEA ye yaah HAL S5 gas 8) 86 3 Ju 
BU Ig 0 Aale USU Job RE UG Ud,» GelatII Ga LA 
Gbu Alay» JUAN JS Kis 


Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Uyainah bin Hishn datang -ke 
Madinah- kemudian singgah di rumah anak saudaranya (ke- 
ponakannya-pent), Al-Hurr bin Oais, dia termasuk dari ka- 
langan orang-orang yang dekat dengan Umar, dan memang 
para gurra' (penghafal Al-Our'an) merupakan anggota majelis 
permusyawaratan Umar, baik yang sudah tua maupun yang 
masih muda. Maka “Uyainah berkata kepada anak saudaranya 
(keponakannya-pen), “Wahai anak saudaraku, sesungguhnya 
kamu memunyai kedudukan di hadapan Amirul Mukminin ini, 
maka mintakanlah izin agar aku dapat menghadapnya.” Maka 
ja memintakan izin kepadanya dan Umar pun mengizinkannya. 
Ketika sudah masuk Uyainah berkata, “Hai! Wahai Ibnu Al- 


356 


358. 


359. 


(ewmemah 
RiyadhusShalihin 


Khaththab! Demi Allah sesungguhnya kamu tidak banyak 
memberi kepada kami, kamu menghukumi kami tidak dengan 
keadilan.” Maka marahlah Umar hingga ia hendak memberi 
hukuman kepadanya. Maka Al-Hurr berkata kepadanya, “Wahai 
Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi- 
Nya, “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang 
bodoh.” (OS. Al-A'raaf (71:199). Sesunggunnya dia termasuk 
orang-orang yang bodoh.” Demi Allah, ketika dibacakan ayat 
kepadanya, Umar tidak melampauinya (melanggarnya-pent), dia 
berhenti (taat) pada kitabullah.” (HR. Al-Bukhari). 


Ae RN IA Ja SA nil aan Al 


S0. 


Gn NA ga Aa Ka 2G Ld ata 


Dari Abi Sa'id Samurah bin Jundub, dia berkata, “Saya di 
masa Rasulullah &z masih anak-anak dan aku hafal hadits 
dari beliau. Tidak ada yang menghalangi saya untuk berbicara 
kecuali pada waktu itu banyak orang yang lebih tua dari aku.” 
(Muttafagun'alahi).?”5 


Pan 
0 


dad S3 LS GS Wo) AI Ipa JB TE aa 333 
CA) 1JU 4 Gap alay (Gi Lis OS Ya PA ya VI 
Meta 


Anas, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Tidaklah seorang 
pemuda memuliakan orang yang sudah tua karena usianya kecuali 
Allah menetapkan baginya orang yang akan memuliakannya 
ketika masa tuanya.” (HR. At-Tirmidzi).7 Dia berkata, “Hadits 


375 
376 
377 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4642). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1332) dan Muslim (964/88) dan ini adalah lafal Muslim. 
Dha'if: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2023) dan Syaikh Al-Albani mendha'ifkannya dalam Adh Dha'ifah (304). 


387 


gharib.” 


HS HA HI AI HI DL to 
- 9 o 2 3 25 IS Raga, 
KASI 53 aa MEN A3 H3 


BAB 45 
Mengunjungi Orang Shalih, Duduk- 
duduk dengan Mereka, Menemani Mereka, 
Mencintai Mereka, Mengundang Mereka 
dan Meminta Do'a dari Mereka serta 
Mengunjungi Tempat-tempat yang Utama 
: 1 s £ 


KAI Sta Ah SE SAN AE ga SE PJK NI JE 


TN an Aa Ba Pn Tg 
NN en ee ha ne 
PA IN Ya LA la 


“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: “Aku tidak 
akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, 
atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun.” Sampai pada firrman 
Allah: 

“Musa berkata kepada Khidhr: “Bolehkah aku mengikutimu supaya 
kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang 
telah diajarkan kepadamu?” (OS. Al-Kahfi (18|: 60-61). 


LAI TARI (5 DA Sell 3 Sl oh PS JB 
H0 3 

IYA SIH 4353 Oglay 

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 


menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajah-Nya.” 
(OS. Al-Kahfi (18): 28). 


358 


360. 


378 


Terjemah 
Dana 


Nge MA 


nga dn Ii & Sa 4 SG Gi 
AU Kie US nada Ud $ EKP U ABS EK NA 


- 
si 


WI Ke US AE Bi V3 Ol SI La SIB EN In 3 
MAAN ia FIRE AB SEGI SN SA 34 BEAN Jaa UI 

el ee Je an laen 
Dari Anas, dia berkata, Abu Bakar berkata kepada Umar setelah 
wafatnya Rasulullah &:, “Mari kita pergi ke tempat Ummu 
Aiman, kita mengunjunginya sebagaimana Rasulullah &£ biasa 
mengunjunginya.” Ketika mereka telah sampai kepadanya, 
ternyata Ummu Aiman menangis. Maka mereka berdua berkata, 
“Apa yang membuatmu menangis? Sedangkan engkau tahu 
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah.” Dia 
menjawab, “Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa 
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah #, 
namun aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit.” 


perkataannya membangkitkan tangisan keduanya sehingga 
keduanya pun menangis bersamanya.” (HR. Muslim). 


SA IS EL gem aa dua 
A3 AJB sada Au Kn ea Ae da 
Ui An Ia sole 2) JA JG. Na ag Gian IE $ 
AI J5 AB IE BE 3 KE Av db le 

» ek ebay (ai BESI US BEAN SE SI 


Dikeluarkan oleh Muslim (2454). 


359 


361. 


362. 


379 
380 


AI ai (GAN 4 dakoa A53 GI NASI (GAS) Jas 


Batin an SA EA MBA Ne 
MS BAG Up33 Ml) Gama «Jl 


Dan dari Abu Hurairah dari Nabi &z, “Sesungguhnya ada seorang 
laki-laki yang yang mengunjungi saudaranya di desa yang 
lain, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya dalam 
perjalanannya. Ketika malaikat datang kepadanya, maka malaikat 
berkata, “Kemana kamu akan pergi?” Dia menjawab, “Aku 
ingin mengunjungi saudaraku di desa ini.” Malaikat bertanya 
lagi, “Apakah ada sesuatu kenikmatan yang akan kamu peroleh 
darinya?” Ia menjawab, “Tidak, hanya saja saya mencintainya 
karena Allah.” Malaikat berkata, “Sesungguhnya aku adalah 
utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah juga 
mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu 
karena-Nya.” (HR. Muslim). 


AI 3 3 Et 35 3 laa IE SDN BE AM J5 JB SE Kang 
ay (pia BAN Ga SGG Ih Mba Ea Ob BEA 3S 


Mp) ie ag 3 «(oma La) 1JU3 1 gagal 


Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah &: bersabda, “Barang- 
siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya 
karena Allah, maka dia akan diseru oleh seorang penyeru 
(malaikat), “Sungguh kamu sangat baik, baik perjalananmu 
dan kamu telah menempati sebuah tempat di surga.” (HR. At- 
Tirmidzi).0 Dia berkata, “Hadits ini hasan.” Pada sebagian 
naskah Sunan Tirmidzi dia berkata, “Gharib.” 


Fa 
F0. 


JEAD JB BE SA ON — aan AU ado AINI baya AS 


- Ea ? - 3 3 2 s PP 
Jet SI eU Lha Jual ed amber Il! mobil 


Dikeluarkan oleh Muslim (2567). 
Hasan: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2009), Ibnu Majah (1442), dan Syaikh Al-Albani mengahasankannya 
dalam Shahih Al-Jami (6387). 


360 


363. 


364. 


381 
382 


(enemah 
RiyadhusShatihin 


TA 20 Gw “IR nga 3 By Ttg Oi EN am a F 
Ciel Lon dita Imei Ol Lay ca ALS Ol Val 6 Skidea Ol Lah hall 


- 


N $3 


APA er de PER Ea ab Tak 2 SA Baran 
2 ae Gita (Ai Lon aa AO Lal SU GA Ol al SU 33 


pelk AS 


Dari Abu Musa Al Asy'ari seungguhnya Nabi 4: bersabda, 
“Sesungguhnya permisalan teman akrab yang baik dengan teman 
akrab yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi, dan 
peniup tungku pandai besi. Adapun pembawa minyak wangi, 
maka boleh jadi dia akan memberimu minyak wangi atau 
kamu akan membeli darinya ataupun kamu akan mendapat bau 
wanginya. Sedang peniup tungku pandai besi, maka boleh jadi 
dia akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan bau 
apek darinya.” (Muttafagun 'alaihi). ?8! 


5 & oa 5. Ld 5 je Ne 3 Tag Tana 2. ge 
« viva DN ara! ee) "Ju BE is (ID NA ce wd, 

ag SEA aur 2 Una - Pa pe Ld san an 
AE EA (DIES AAN Ha AL Len AS MSG 
CNN ILASI oa II Ga BSI 3 Osaka Gal Ol Haluan 

Men IE 3 la SAB nail D3 IS EN ea 
Dari Abu Hurairah dari Nabi &:, beliau bersabda, “Wanita dinikahi 
karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, 
karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka dapatkanlah 
berkah dengan menikahi wanita yang taat beragama, (kalau 
tidak) maka kamu akan merugi.” (Muttafagun'alahi).'" 
Maksudnya, kebiasaan manusia saat menikahi seorang wanita 
adalah meraih empat perkara ini, maka hendaknya kamu mencari 


wanita yang taat menjalankan ajaran agama, dapatkanlah dia, dan 
bergaullah dengannya. 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5534) dan Muslim (2628). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5090) dan Muslim (1466). 


361 


365. 


366. 


367. 


383 
384 


na Ol SAK 0) "Jia SE SI JB 2JE BB oa ol 53 


R3 


£ 2 Tw 25 2 Ig P3 0 AAN Ca Ti ng Lg 
UU S5 CS Sh ALI IE ESA (Can Wa SI 


Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah &- bertanya kepada 
Jibril, “Apa yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih 
banyak lagi dari kunjunganmu kepada kami selama ini?” Maka 
turunlah firman Allah, “Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali 
dengan perintah Rabbmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada 
di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa 
yang ada di antara keduanya.” (OS. Maryam (19J: 64). (HR. Al- 
Bukhari). 


8 23 KA aan an 2 - & 8.0 A8 NN Daan 
NY —- Lai Y) JS Als 239 Sole tan 333 


se Pa Do AAA una 2g 
Y slab Gelas! 2alo gl alay. (C5 VI SSlAb JSG V9 « Laga 


sa 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi #&£ beliau bersabda, 
“Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin 
dan janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang 
bertakwa.” (HR. Abu Dawud, dan At-Tirmidzi'# dengan sanad 
yang tidak bermasalah). 


SIS ia AE EA) sd EA al dam GhA al 353 
| . ea 25 2, - 

« anom sah Sal as Ps ola, (J5 Sa SIA par 
opa Sa) Keda Ju 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda, “Seseorang 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4731). 
Hasan: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4832), At-Tirmidzi (2365) dan Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam 
Shahih Sunan Abi Dawud (4832). 


362 


368. 


369. 


(enemuah 
Riyadhus£halihin 


itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah salah 
seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman.” 
(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi?? dengan sanad yang shahih). 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 

B3 ola GA pesan “A5 


Pd 


sen SS — 3 Ie 
JG - Kah ika 3 h Ja ae SU la 3 


Ne anaan 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi bersabda, “Sese- 
orang bersama orang yang dicintainya.” (Muttafagun'alahi).8 
Dalam riwayat lain disebutkan, dikatakan kepada Rasulullah 
x, “Seseorang mencintai suatu kaum namun ia tidak dapat 
menyusul mereka (dalam beramal-pent).” Beliau #&: bersabda, 
“Seseorang akan bersama orang yang dicintainya.” 


- sz 


OA £ aj Ji Jina J JG Lansi ola HA 2-83 


0. 


Sepang An ane LIL (£ w Sad 3) aa AT) de JL 
$ usa bd tag « ar Ka (EN Se — 2» LG « 
MEA DS Ya ad Sanu badal B3 

3353 AT ea Par 
Dari Anas, sesungguhnya seorang Arab Badui berkata kepada 
Rasulullah sz, “Kapan terjadi kiamat? Rasulullah #z bersabda, “Apa 


yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat?” Dia berkata, 
“Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.” Beliau bersabda, “Kamu 


Hasan: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4833), At-Tirmidzi (2378) dan Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam 


Shahih Sunan Abi Dawud (4833). 
Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6168, 6170) dan Muslim (2640, 2641) serta Ahmad (3/336) secara ringkas. Se- 
dang makna ucapan,”tidak dapat menyusul mereka” adalah dia tidak mampu beramal seperti mereka beramal. 


363 


370. 


371. 


387 


akan bersama orang yang kamu cintai.” (Muttafagun'alahi). Ini 
adalah lafal Muslim). 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku tidak mempersiapkan untuk 
hari kiamat dengan banyak shalat, puasa dan sedekah, tapi (aku 
mempersiapkannya) dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya.” 


GUS Bd Jai IL JAS JB B3 SALA IN S3 
IS 8 an SA 3 IS BRA LN 5 


Lala GA (LA 3 He) AT) San 


Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada 
Nabi #& kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pen- 
dapat Anda tentang seorang laki-laki yang mencintai suatu 
kaum namun dia tidak dapat menyusul mereka?” Rasulullah x 
menjawab, “Seseorang akan bersama orang yang dicintainya.” 
(Muttafagun'alahi).8 


3 G Gia Ae mma 2 £ 
UolasS Usa Ke) Ju « KE Pn P3 ad « 2 2,3 & 3 
(ad ASI Ta SH Ela ai Kat : J5 — 
(HE Wa SE Lag HE Ula HL Uas BISA Id 2G 


. aa olg) 


S KA 


ES LAS lo Se JI GT) 3 WI ana 


Dari Abu Hurairah dari Nabi sz, beliau bersabda, “Manusia 
adalah barang tambang, seperti tambang emas dan perak. 
Orang yang paling baik di masa jahiliyah adalah orang yang 
paling baik di masa Islam jika mereka paham agama. Dan para 
arwah berkelompok-kelompok, maka arwah yang saling kenal 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3688, 6167) dan Muslim (2639) begitu juga At-Tirmidzi (2385). 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6169) dan Muslim (2640). 


364 


389 
390 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


(sepemahaman) akan rukun (berdamai) dan arwah yang tidak 
saling kenal (tidak sepahaman) akan berselisih.” (HR. Muslim). 


Al-Bukhari” meriwayatkan dengan lafal, “Al Arwah (para 
arwah)....” sampai akhir riwayat Aisyah. 


SI sia ta - 39 Ao Aa ih ia 
SEN JASA la AI aa AAN S8 SS IE — Aap 
TR Mm ai EN ES AB ja Sa al 
ANE IA adE IE ae Sa dad 
SJ. IS aa AN SI gi Sd 
Sae 30) Ig «RAI Opi Sehat IE Je dug 
AA AE Ie PA In PANJANG Ae 5 Ia 
“Nat Ie SA AANG Dan an bs 
JS AI GARS AKG (JS SD jalang SI Saka op 
JG laa MI BIG BRI LAS GA 
IE JAN AN Ga SS BA AN A3 HI 
Ha 5 JS IS eh. ebi Ia 
Se abi Tp Jp Ea AN as 
Migas uin Peta Ag pe 
ea aa Epen angan “ni 


Dikeluarkan oleh Muslim (2638) 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3493) dari hadits 'Aisyah. 


365 


238 Snal 2M Gd BARA Ma ae SAM SI UE 


ola, . 0 Ae Git «AI 


Ca 
en , 
en 

. 
Es 

an 
(5 
GC 
ANA 


23 Loe 3g 2 Hd £ 
5,5 Ja Oka sales San AN si Capai wa lp 


IE 0 ai AR BEI A3 B3 jas TA RTA 


Ita jan nasi ea ga Hala Ja Sat e 
oa RJ Ia Sp IE BE J3 


La Ae Jangan. S3 yan 
F3 PARE Ha aa Sa La Fi Pe HB Y 
ps BEN Jai Sa il AE 3 aye la ia 
BA yaa OS Ta AS Ns Sada 3 3) 
KAP RAT 

Ag Faradlay UII OS « Lamunat! yA ak (Gal edi 
(BUNG) ebiet Ia KE SAN 3 HE SIG 
Sea dls Gi OI SAI Ap aa HL 
SI 

372. Dari Usair bin Amru, ada yang mengatakan juga Usair bin Jabir 
dia berkata, “Apabila sekelompok pasukan bantuan dari Yaman 
datang, Umar bin Al-Khaththab bertanya kepada mereka, 


“Apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir?” Hingga sampailah 
dia kepada Uwais dan bertanya, “Apakah kamu Uwais bin Amir?” 


366 


Terjemah 
RiyadhusSfalihin 


Dia menjawab, “Ya.” Umar bertanya, “Apakah kamu dari Murad 
kemudian dari Oaran? Dia menjawab, “Ya.” Umar bertanya, 
“Apakah kamu terkena penyakit kusta kemudian kamu sembuh 
darinya kecuali hanya sebesar uang satu dirham?” Dia menjawab, 
“Ya.” Umar bertanya, “Apakah kamu memunyai seorang ibu?” 
Dia menjawab, “Ya.” Umar berkata, “Aku telah mendengar 
Rasulullah #- bersabda, “Akan datang kepadamu seseorang 
yang bernama Uwais bin Amir bersama sekelompok pasukan 
bantuan dari penduduk Yaman, dia dari Murad kemudian dari 
Oaran, menderita penyakit kusta kemudian sembuh kecuali 
hanya sebesar uang satu dirham, dia memunyai seorang ibu 
dan dia sangat berbakti kepadanya. Jika dia bersumpah dengan 
nama Allah pasti terlaksana. Jika kamu bisa memintanya untuk 
memohonkan ampun (kepada Allah), maka mintalah! Oleh 
karena itu mohonkanlah ampunan (kepada Allah) untukku.” 
Maka Uwais memohonkan ampun untuknya. 


Umar berkata kepadanya, “Kemana kamu hendak pergi.” Dia 
menjawab, “Kufah.” Umar berkata, “Tidakkah sebaiknya kamu 
saya tuliskan surat pengantar kepada gubernurnya?” Dia men- 
jawab, “Saya lebih menyukai fakir di hadapan manusia.” Maka 
pada tahun berikutnya seorang laki-laki dari pembesar bangsa 
Yaman berhaji dan bertemu dengan Umar, maka Umar bertanya 
tentang Uwais. Dia menjawab, “Aku meninggalkan dia dalam 
keadaan buruk rumahnya dan sedikit perabotnya.” Umar berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah sz bersabda, “Akan datang kepadamu 
seseorang yang bernama Uwais bin Amir bersama sekelompok 
pasukan bantuan dari penduduk Yaman, dia dari Murad kemudian 
dari Oaran, menderita penyakit kusta kemudian sembuh kecuali 
hanya sebesar uang satu dirham, dia memunyai seorang ibu 
dan dia sangat berbakti kepadanya. Jika dia bersumpah dengan 
nama Allah pasti terlaksana. Jika kamu bisa memintanya untuk 
memohonkan ampun (kepada Allah), mintalah! Oleh karena 
itu mohonkanlah ampunan untukku” Maka laki-laki itu datang 
kepada Uwais dan berkata, “Mohonkanlah ampunan (kepada 
Allah) untukku!” Uwais menjawab, “Kamu baru saja melakukan 
safar (perjalanan) yang baik (haji), maka mohonkanlah ampunan 
(kepada Allah) untukku. Apakah kamu telah bertemu Umar?” 


303: 


391 


Dia menjawab, “Ya.” Kemudian Uwais memohonkan ampunan 
untuknya. Akhirnya banyak orang yang mengenalnya, sehingga 
dia segera pergi dari mereka.” (HR. Muslim).””' 


Dan dalam riwayat Muslim juga, dari Usair binJabir, “Sesunguhnya 
penduduk Kufah datang kepada Umar, di antara mereka ada 
seorang laki-laki yang selalu menghina Uwais, maka Umar 
berkata, “Apakah di sini ada seseorang yang dari suku @aran?" 
Maka datanglah laki-laki tersebut, kemudian Umar berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah #£ telah bersabda,” Sesungguhnya 
akan ada seorang laki-laki yang datang dari Yaman, namanya 
Uwais, dia tidak meninggalkan sesuatu di Yaman selain ibunya. 
Dia dulu berpenyakit kusta kemudian berdoa kepada Allah, 
maka Allah menyembuhkannya kecuali sebesar uang dinar atau 
dirham. Barangsiapa di antara kalian yang bertemu dengannya 
maka hendaklah dia memohonkan ampun untuk kalian.” 


Dalam riwayat Muslim juga, dari Umar, dia berkata, “Aku men- 
dengar Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik 
tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais, dia memunyai 
seorang ibu dan berpenyakit kusta. Maka suruhlah dia memo- 


| Kad 


honkan ampunan (kepada Allah) untuk kalian! 


SE 3 ESA JG MI ya 33 


SA LX 0 


KA $ PNS TB AA Ig 
A3 Ta 3 5 5) 33 Alay 33 


We PP Sa —)) J3 Kunir ag » ola, Gea Ll 


Dari Umar bin Al-Khaththab, dia berkata, “Aku meminta izin 
kepada Nabi untuk umrah, maka beliau mengizinkan saya dan 
bersabda, “Jangan melupakan kami dalam do'amu wahai sau- 
daraku.” Maka beliau mengucapkan sebuah kalimat yang saya 
tidak suka mendapatkan dunia sebagai gantinya.” Dalam riwayat 
lain disebutkan, beliau bersabda, “Sertakan kami dalam do'amu 


Dikeluarkan oleh Muslim (2542/223-224-225). 


368 


Tenemerk 
RiyadhusShalihin 


wahai saudaraku.” (Hadits shahih diriwayatkan Abu Dawud dan 
At-Tirmidzi).'? At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih. ” 


Ae Se aa ag BS 3 3 


5 xmhs TAN 3S 4253 Peta « ae MERE 
beb ban ena IA ama SERA TI uu 
. a j . 3 
P3 


Labuan Sae GD 


374. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi &z mengunjungi masjid Ouba 
dengan berkendaraan atau berjalan, kemudian shalat di dalamnya 
dua rakaat.” (Muttafagun'alahi).? 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Nabi #&- mendatangi Masjid 
Ouba setiap hari Sabtu dengan berkendaraan atau berjalan dan 
Ibnu Umar juga melakukannya.” 


3 JSI obat AB LAI Jas SG 1 
“ Fe ae 25, 
PI Islad Jati AN an aa tot 


£ 
A 


BAB 46 
Keutamaan Cinta karena Allah, Anjuran 
untuk Cinta karena Allah dan Menyatakan 
Cinta kepada Orang yang Dicintainya 
serta Apa yang Harus Dikatakan bila Ada 
yang Menyatakan Cinta kepadanya 


GA 0 


pa Ae LN ea AN Ui 


392  Dha'if: Dikeluarkan oleh Abu Dawud (1498) dan At Timidzi (3562). Syaikh Al-Albani mendha' na dalam 
kitab Dha'if Abi Dawud (1498). 
393 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1194) dan Muslim (1399/515-521). 


369 


dl Ai Ja IU 4 US 


Allah berfirman: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang- 
orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang 
kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.” (OS. AL-Fath (48): 29). 
Hingga akhir surat. 


- 


AS Ia ora HA iya SANG AN Us KRU kau 
LAH 2 


Allah berfirman: “Dan orang-orang yang telah menempati kota 
Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka 
(Muhajirin), maka mereka itu (Anshor) mencintai orang yang berhijrah 
kepada mereka (Muhajirin). (OS. Al-Hasyr (591: 9). 


2 AE BTA SID IE ARI 2 AS 
Te SA, SU 3 Ul FIS 
aa In paka Lah Na 

sae SEA GE SAR SI Hn 


375. Dari Anas dari Nabi &: beliau bersabda, “Tiga hal, barangsiapa 
yang pada dirinya terdapat tiga hal tersebut maka ia akan 
mendapatkan manisnya iman. (Pertama) Hendaknya Allah dan 
Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lainnya, (kedua) jika 
mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah, 
dan (ketiga) dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah 
Allah menyelamatkannya (dari kekafiran) sebagaimana dia benci 
jika dilemparkan ke dalam neraka.” (Muttafagun'alahi).' 


z pr 8 3 2 8 n Teka 
EA AI HA JUGA Ab ia B3 


394 Dikeluarkan 'oleh Al-Bukhari (16), Muslim (43) dan begitu juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2624) dan An- 
Nasa'i (VII/96). 


376. 


395 


Lenoah 
RiyadhusShalihin 


In kasta US S3 Jaa jg ME IE aa 


ae WA la LAKI Ja UG 2G Ana Ga ai 


Ao 


Ker « AT) SA 5 JL « Ia ng 3 Si LS es « 
P. 3 - 1 . Re LB 
SA Pan MAA We AAN 

2 TA « aa Kelaaa 
cela SSS IE IN 553 


Dari Abu Hurairah 2» dari Nabi &::”Tujuh golongan yang akan 
mendapat naungan dari Allah ta ala bada hari tidak ada naungan 
kecuali naungan-Nya: Pemimpin yang adil, seorang pemuda 
yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, seorang 
pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid, dua orang 
yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena-Nya. 
Seorang pemuda yang diajak (berbuat keji) oleh wanita yang 
memunyai kedudukan dan kecantikan, maka ia berkata:” Sungguh 
aku takut kepada Allah.” Seseorang yang bershadagah kemudian 
ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui 
apa yang dishadagahkan tangan kanannya. Dan seseorang yang 
berdzikir kepada Allah dalam keadaan sepi maka air matanya 
mengalir.” (Mutafagun 'alaihi).?5 


Sl Haa AS oja SE AT BN Oh DJ JB 0 an 
dy (AB JB V ap Jb 5 lu SI Ot op 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (660), (1423) dan Muslim (1031). Terdapat riwayat yang mendukung hadits ini di 


dalam bab ini (Bab Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah). Maksudnya keduanya saling men- 
cintai, namun cintanya karena Allah. Bukan karena harta, kedudukan, nasab dan bukan karena sesuatu pun. 
Cintanya hanyalah karena Allah. Dia melihat saudaranya mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi 
perbuatan yang diharamkan oleh Allah kemudian dia mencintainya karena hal itu. Dan sabda beliau, "bertamu 
karena-Nya dan berpisah juga karena-Nya” maksudnya mereka berkumpul di dunia karena Allah dan cintanya 
selalu ada antara keduanya hingga kematian memisahkan mereka sehingga mereka berpisah karena hal itu. 


Di dalamnya terdapat isyarat bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kecintaan mereka tidak 
akan putus hanya karena urusan dunia. Mereka saling mencintai hanya karena Allah, tidak akan ada yang 
dapat memisahkannya selain kematian. Walaupun sebagian mereka memunyai kesalahan atas sebagian yang 
lain atau mengurangi hak-hak sebagian yang lain, maka hal ini tidak akan menjadikan mereka menggerutu 
(mengomel), karena dia mencintainya hanya karena Allah azza wajalla. Namun hendaknya dia meluruskan 
kesalahannya dan menjelaskan bahwa ia telah mengurangi hak saudaranya. Dan yang demikian merupakan 
kesempurnaan nasehat. 


371 


Na 


377. Dari Abu Hurairah 25, dia berkata bahwa Rasulullah & bersabda, 


378. 


310. 


396 
397 
398 


"Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat:"Manakah 
orang yang saling mencintai karena kebesaran-Ku? Pada hari itu 
Aku melindungi mereka dalam perlindungan-Ku, pada hari tidak 
ada perlindungan kecuali perlindungan-Ku." (HR. Muslim)” 


Tebu KE me nk aki Si Aa 
KAI MAY cnag oni ) BAN Jaa JB Je ateg 
8 03 ag. 


2S II ser Ia SN VE AS ES Ng lg AS 


5 Ham ola, (5 DI LA C LAS 


Dari Abu Hurairah »», dia berkata bahwa Rasulullah #- 
bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian 
tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak 
beriman hingga kalian saling mencintai. Apakah kalian mau 
saya tunjukkan kepada sesuatu, jika kalian melaksanakannya 
maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara 
kalian.” (HR. Muslim). 


S0, 


APN aatpakr HAN ab) BA 
Dat AB AI SI talas Ad Gs aa EU 
Hal DLL Gama A83 6 ae 0 say (asa 4 KA us 


Dari Abu Hurairah dari Nabi &: bersabda, “Sesungguhnya ada 
seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa yang 
lain, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya dalam 
perjalanannya.” Kemudian ia menyebutkan hadits hingga sampai 
pada perkataan, “Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana 
kamu telah mencintai saudaramu karena-Nya.” (HR. Muslim). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2566). 


Dikeluarkan oleh Muslim (54). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2567). 


372 


Teriemah 
RiyadhusShalihin 


Hadits ini juga telah disebutkan pada bab sebelumnya. 


H3 MW ANI 3 JE SA 3 SE 3 3 
Hg . 


HAN Sp TENAGA ba V3 as 
sala GAS (GAN LAKI 


380. Dari Al-Bara' bin Azib dari Nabi ££, sesungguhnya beliau bersabda 
berkenaan tentang kaum Anshar, “Tidak ada yang mencintai 
mereka (Anshar) kecuali orang yang beriman dan tidak ada yang 
membenci mereka kecuali orang munafig. Barangsiapa yang 
mencintai mereka maka Allah z- mencintainya, dan barangsiapa 
yang membenci mereka maka Allah juga membencinya.” 
(Muttafagun'alahi).?” 


Oo 


kU JB) Ih «KE AN dpan IE 953 
Pa NAN D3 Ai One Big daa Lan AA an 
MAIN OA lag og Ia PA IE ABE 

: (ce Fa mena SJ—)) J3 « Sia, ols) 


381. Dari Mu'adz, dia berkata, aku mendengar Rasulullah &£ bersabda, 
“Allah berfiman, “Orang-orang yang saling mencintai karena 
keagungan-Ku bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari 
cahaya hingga para Nabi dan Syuhada' iri kepada mereka.” (HR. 
At Timidzi).0 Dan At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 


(3 « Ka bean ed dla al AI maya! SA 983 


TN Aa ye Bp Ket SN Ea Aoa ARA Inna dek 
CA gai Kerak BIAN ISIS 0 AA OM B3 CE G3 3 
Prea 4 en KAA Na 17 1 20. TE ana £ nga 
Lala A3 JT Ob Ska III Jaka ls SLS ch ISA, 


2 


ox 0 


Pe 0G Mena BA EN aN Tana Tae” ang 
ng dena9 € ena AA AB SAR 4 Hama AN Ga OLS 


- 


399 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (3783) dan Muslim (75). 
400 Shahih: Dikelurkan oleh At-Tirmidzi (2390) dan Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan At- 
Tirmidzi (2390). 


373 


A0 pa Tega AAN 0 


Aa la an Jaa an GD ai AI 
AJ IE 25 MI JUS ob EA lg Tatar 
PA SU LA Ui Ab ta SE IN ed 
SE BEE JD "lain Jr da Ea 
SIG 3 Sa «3 SIANG & H3 sei 
HI coli Ugal BLU ola area Lau (G3 
EA AM) j3 amal ntt GA «SKS (LAN ji 
AA HI « eleitaU dngakan Bags Ja! (ai 


382. Dari Abu Idris Al Khaulani -Rahimahullah- bahwa dia berkata, 
“Saya masuk masjid Damaskus, ternyata ada seorang pemuda 
yang gigi serinya mengkilap dan orang-orang bersamanya. Jika 
mereka berselisih dalam sesuatu hal maka mereka menyerahkan 
kepadanya dan mengembalikan kepada pendapatnya. Maka aku 
bertanya tentang dia, maka dijawab, “Ini adalah Mu'adz bin Jabal.” 
Besoknya aku datang pagi-pagi sekali, namun dia datang lebih 
pagi mendahuluiku. Aku mendapatinya sedang shalat dan aku 
menungguinya hingga dia menyelesaikan shalatnya. Aku datang 
dari arah depannya kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. 
Aku berkata, “Demi Allah, sungguh aku mencintaimu karena 
Allah. Maka dia berkata, “Apakah karena Allah?” Aku menjawab, 
“Ya karena Allah.” Kemudian dia memegang ujung pakaianku dan 
menarikku seraya berkata, “Bergembiralah, sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah &: bersabda, Allah berfirman, “Kecintaan- 
Ku wajib bagi mereka yang saling mencintai karena Aku, duduk- 
duduk karena Aku, saling berkunjung karena Aku dan saling 
memberi karena Aku.” (Hadits shahih diriwayatkan oleh Malik 
dalam Al-Muwatha' dengan sanad yang shahih). 


401 Shahih: Dikeluarkan oleh Malik dalam Al Muwatha' (2/953), demikian pula Ahmad (5/23), Ibnu Hibban (575) 
dan Al Hakim (4/168). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Al-Jami' (4331). Dan perkataan, “Gigi 
serinya mengkilap” maksudnya adalah bagus gigi depannya karena banyak senyum, atau giginya bersih. 


374 


305. 


384. 


402 


403 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


8) JGA ye SAN Gi MA AS AA “55 
IE 4 ada ola Pe da Wa 5 Tan en Kes aa 


(go 20) 


Dari Abu Karimah Al-Migdad bin Ma'di Karb, dari Nabi &, beliau 
bersabda: “Jika seeorang mencintai saudaranya, maka kabarkaniah 
kepadanya bahwa ia mencintainya.” (HR. Abu Dawud dan At- 
Tirmidzi).“0? At Timidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 


Lali «33 BD) :JE3 «san das 2) Stan Sim IS 33 
Ads HS BE odol dab 
Io ae 

| Fe ohh Sh Sala 


Dari Mu'adz bin Jabal sesungguhnya Rasulullah #: memegang ta- 
ngannya dan bersabda, “Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya 
aku mecintaimu. Kemudian aku wasiatkan kepadamu, “Wahai 
Mu'adz setiap selesai shalat bacalah, “Allahumma a'inni “ala 
dzikrika wa syukrika wa husni “ibaadatika, (Ya Allah tolonglah 
aku untuk selalu berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu 
dan beribadah kepada-Mu dengan baik).” (Hadits shahih, diri- 
wayatkan oleh Abu Dawud, dan An-Nasaa'i dengan sanad yang 
shahih).“ 


pe 


UE Lk JA SA Ae IS: SA 


ANE (GS KLS) GA JJ lia LN di ci Joag 
SAN BE Id 3 MA IE Lin Wa IE 


Dikeluarkan oleh Abu Dawud (5124) dan At-Tirmidzi (2392). Syaikh Ai-Albani menshahihkannya dalam Shahih 
Sunan Abi Dawud. 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud (1522) dan An-Nasa'i (II1/53). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih 
Sunan An-Nasa'i (1236). 


Vu 
Ian 
An 


. 2 atiah sal sal ola) 3 Ta 


385. Dari Anas, sesungguhnya ada seorang laki-laki berada di sisi Nabi, 


404 


kemudian ada seorang laki-laki lain melewatinya, maka laki-laki 
di sisi Nabi &s berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mencintai orang ini.” Maka Nabi & bertanya, “Apakah kamu telah 
mengabarkan kepadanya?” Dia menjawab, “Belum.” Rasulullah 
te bersabda, “Kabarkan kepadanya!” Maka dia menyusulnya 
dan berkata, “Sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. 
Orang tersebut menjawab, “Semoga engkau dicintai oleh Allah 
karena engkau mencintaiku karena-Nya.” (HR. Abu Dawud) ““ 
dengan sanad yang shahih. 


SA 

w 
“3 
se 


PE SG aU JUS AN LS SE LG £V 


bkan AG 


- 


BAB 47 


Tanda-tanda Kecintaan Allah kepada 
Hamba-Nya dan Anjuran untuk Berakhlag 
dan Berusaha untuk Mendapatkannya 


SAR AN SEA pk UN Dora (SG) Ja) LIKE 
Ir ole Ji Aa naa 


Allah berfirman: “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai 
Allah, maka ikutilah aku (Rasulullah &), niscaya Allah mengasihi dan 
mengampuni dosa-dosamu.” Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (OS. Ali Imran (3): 31). 


IN AS Apa en GE AS 3 YAA Sad G3 MN an esa 


Dikeluarkan oleh Abu Dawud (5125). Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 


376 


386. 


Terenak 
RiyadhusShalihin 


— ae As z5 Tag - ui Ba Na pa 
. Los SI PE A5 


Dan Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa 
di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka 
pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang 
mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad 
di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka 
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
mengetahui.” (OS. Al-Maidah (5): 54). 
PN CAN an ng 5 3 An aa : 3 

Ga db Na JUL OP) El Jaan JEJE mn IIA & 33 


ia Ber SA ah EN 5 Ae 


Bg 


Si Ayah 3 HE GS J3 Lag « ar: AI Kena 


ai GA Ba on Kan sh as RA 


Kar HE AL Ia ii II ag la alah SA 
s GI ola, (CAN PM 


ALL (an (ata) 3 AI low io erael (653N) na 


» OgIL Sasa 


Dari Abu Hurairah 2, dia berkata: Rasulullah &- shalallahu 
“alaihi wa sallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 
berfirman, “Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku 
mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku 


387. 


405 


cintai daripada apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya, dan 
hamba-Ku itu tetap mendekatkan diri kepada-Ku dengan 
amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Bila Aku 
mencintainya, maka Aku menjadi pendengaran yang ia gunakan 
untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan 
untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk 
menggenggam, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk 
berjalan. Jika ia meminta pasti Aku akan memberinya dan jika 
ja meminta perlindungan, niscaya Aku pasti melindunginya.” 
(HR. Bukhari). 

Adzantuhu maksudnya Aku mengumumkan kepadanya bahwa 
Aku akan memeranginya. 


SE KAN IS ANN LI AD) Je BE LAN 2 A33 
-.7 5 3 - Haa aa 8 2 2 
eno sen oat 3 


og AA 


Han BI 5 Oo Sayan CAN 


JB Teaad Talyy A3» Aale Gita (GAN Paha Dena 
2 "Jl « Pena Les lu AISI ds At 3) 33 AT Jgaey 
Andai asn at bean 
Pena BO mpe aja 
er Do AA: das. la 


- 
Ne na 
K3 


Dari Abu Hurairah, dari Nabi &: bsa bersabda, Aan 
jika Allah mencintai seorang hamba, Dia menyeru Jibril seraya 
berfirman:” Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6502). 


378 


388. 


406 
407 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


dia!” Maka Jibril pun juga mencintainya, kemudian Jibril 
menyeru penduduk langit, “Sesungguhnya Allah mencintai 
fulan, maka cintailah dia!” Maka penduduk langit pun 
mencintainya, kemudian diletakkanlah penerimaan (kecintaan) 
baginya di bumi.” (Muttafagun 'alaihi).“8 


Dalam riwayat Muslim, Rasulullah xc bersabda, “Jika Allah 
mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril seraya ber- 
firman: Sesungguhnya Aku mencintai fulan, maka cintailah 
dia.” Maka Jibril pun juga mencintainya, kemudian Jibril 
menyeru penduduk langit, “Sesungguhnya Allah mencintai 
fulan, maka cintailah dia.” Maka penduduk langit pun 
mencintainya, kemudian diletakkanlah penerimaan (kecintaan) 
baginya di bumi. Dan jika Dia membenci seorang hamba 
maka Dia memanggil Jibril seraya berfirman:” Sesungguhnya 
Aku membenci fulan, maka bencilah dia!” Maka Jibril pun 
membencinya, kemudian Jibril menyeru penduduk langit, 
“Sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia!” Maka 
penduduk langit pun membencinya, kemudian diletakkanlah 
kebencian baginya di bumi” 


Se MS EL EL ANN Aa An oa An EPA ES 
Ka ke Ie S5 BE Jgn OS AMI aah LL 35 


Para 52 Kg 3 5 o A0 Ang e: Pa Sa ra 
KI AT ga JP ES HNS 3 MN GI USG 
La Lah -. 5 Peran aa 2 2 aa . Et Lema 
(SUS WE pi AN Bj) LOL BB AN Ogan 25 S3 155 


Pa aa 2 2. 3 4 &- Ba 2. « Pata - 

das Ika Uas Fatal Li UU Otse II dana MEN HA ar $ 

AE GA Gem JUS UN OI LAN) AE Al 
Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah &s mengutus seseorang 
untuk memimpin pasukan sariyah"”. Maka ketika saat shalat 
tiba, dia mengimami mereka dan selalu menutup bacaannya 
dengan membaca surat (Oul huwallahu ahad). Ketika mereka 
pulang hal tersebut disampaikan Rasulullah #&. Beliau &: 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7485) dan Muslim (2637). 


Perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah &z. 


379 


408 


bersabda, “Tanyakan kepadanya, mengapa dia melakukan hal 
itu?” Kemudian mereka bertanya kepadanya, dan dia menjawab, 
“Sesungguhnya Oul huwallahu ahad di antara sifat Ar-Rahman 
(Allah), oleh karena itu saya suka membacanya.” Rasulullah 
&£ bersabda, “Sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah 
mencintainya.” (Muttafagun 'alaihi)." 


PEG ELANG PIL ella) Io pala DG LA 


BAB 48 


Peringatan dari Menyakiti Orang-orang Shalih, 
Orang-orang Lemah dan Orang-orang Miskin 


0 5 Hata ai " da aa 2, 5 8, - .- a 3 - 
GELAS US ana Hap Serah! Ogdp Selh ji Jl JU 
f Ta " ii £ - z n z 3 TP 
DOMAIN Lama Lesia Lila Tol Aas 


Allah berfirman: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang 
mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka 
sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” 
(OS. Al-Ahzab |33J: 58). 


LI YG JALAN Up jai SE UB JK J3 
AB 
Dan Allah berfirman: “Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah 


kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, 
janganlah kamu menghardiknya.” (OS. Adh Dhuhaa (93J: 9-10). 


AAA Jd AIA B3 ina Al Calo “Upi BA aU 
AA op An Lal Lag (HAUL (ANA PA Rn Neo) 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (7375) dan Muslim (813). 


380 


389. 


409 
410 
41 


Teteh 
RiyadhusShalihin 


CD) 3 ds LOL SLB LI 3 ob, 


" Derbain TE UE, TKA an MT Lan Ipa 
A5 Ea ID AAA ES 3 


Hadits-hadits yang berkenaan dengan hal ini banyak sekali, di 
antaranya: 


Hadits Abu Huraiah di bab sebelum bab ini, yaitu “Barangsiapa 
yang memusuhi wali-Ku maka Aku telah mengumumkan 
perang terhadapnya.” “? 


Dan juga hadits Sa'ad bin Abi Wagash terdahulu dalam (Bab 
Mengasihi Anak Yatim). Dan sabda beliau, “Wahai Abu Bakar 
jika kamu membuat mereka marah, maka kamu telah membuat 
marah Rabb-mu.” “8 


aa Aa Ne Na Be iba an Ka sa aa MAP dea 
2 en Ia) 85 Al Jaan JB JB 4 B3 AAS oa aa 33 


20 Sg 3 2 Kg 3, S0 —. G 5, 
la Sa ea IN SES AI A3 3 Ae RAI 
5 3 - Pn an 2 
kene (AE BA HERI ASN He A3 Ha 
Dari Jundab bin Abdullah dia berkata Rasulullah #: bersabda, 
“Barangsiapa yang telah melaksanakan shalat Subuh maka dia 
berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah me- 
nuntutmu dengan sesuatu dari jaminan-Nya. Karena sesung- 
guhnya barangsiapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari 
jaminan-Nya pasti akan Dia akan mendapatkannya, kemudian 
Dia akan menelungkupkan wajahnya ke neraka jahannam.” (HR. 
Muslim)."! 


(ne 8 No sar 2 Ka 5 SN Nahan PP 


BAB 49 


Telah disebutkan takhrijnya. 


Telah disebutkan takhrijnya. 
Dikeluarkan oleh Muslim (675). 


381 


390. 


412 


Menerapkan Hukum bagi Manusia 
Berdasarkan Zhahirnya dan Apa yang 
Tersembunyi Diserahkan kepada Allah 


Haa AS ASI ST SN AT LGS) LJK ali JB 
“lo 0 


Allah berfirman: Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menu- 
naikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.” 
(OS. At-Taubah (9): 5). 


ketua je Si Si) IE BE Iyan OB ae al 0 
NN Na Ya Ta 5 
s Hd Tn: 2 Ae ana Teen 3 
Ga GAN Holan Hn laa SS Lala la «ISI png 
AN NET (MALE In TA 


Dari Ibnu “Umar #3, sesungguhnya Rasulullah #&$ telah 
bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai 
mereka mengucapkan laa ilaaha illallaah (tidak ada Ilah yang hag 
disembah selain Allah), menegakkan shalat dan mengeluarkan 
zakat. Barangsiapa telah melakukan ketiga hal itu, maka mereka 
telah terpelihara harta dan jiwanya dari aku kecuali karena 
(mereka melanggar) hak Islam, dan kelak perhitungannya 
terserah kepada Allah Ta'ala.” (Muttafagun '“alaihi)."? 


BEN Ig Eka 2 JB AI gp dab ae A3 


3 3 ai 


alus 5 NN TEE AAA Ni PA TE KURS Isu 
Iaaely (Is JI AS P5 


| Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (25) dan Muslim (22). 


362 


Terjemah 
Riyadhus/Sfalihin 


391. Dari Abu Abdullah Tharig bin Usyaim, dia berkata, Aku men- 


392. 


413 


dengar Rasulullah ££ bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan 
laa ilaaha illallaah (tidak ada Ilah yang hag disembah selain 
Allah), dan ia kufur (mengingkari-pent) terhadap setiap yang 
diibadahi selain Allah, maka harta dan darahnya haram (terjaga- 
pent). Adapun perhitungannya diserahkan kepada Allah.” (HR. 
Muslim). #3 


uk pi Ha Ha ak o 23 " Ii Oa aa 
BE Ja AB JB SENI Gi SA AA 35 
4 £ 


o G3 Pa - 
Sa B-. Pen AN PAN 2 & NN Aa £ 5. 
Hamede Gp SIH Head «EME JUS Ya SE Ea OI Si 
G K 9 - - 2 ji 2 ae - 
3 Ni Sasa IS 108 2 TA AE 8 eN Pe er 


# 


2 Ie Be EN aa Ian 2 Garena Tr ega 
SA SA Alas AMI Jan GEA (ES Y) :JUS SE SI 


Tn APA ANT Tn TAU MR Re 
Hee Jaana (JB ES Ioi al JS ali UI LES SI 3 


AI Sia dan Colak pall Fei (an SN) 


bag 
Dari Abu Ma'bad Migdad bin Al-Aswad, dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah #, bagaimana pendapat Anda jika 
aku bertemu dengan seseorang dari kalangan orang-orang kafir, 
kemudian kami saling menyerang dan dia berhasil menebas salah 
satu tangan saya dengan pedang hingga terputus. Kemudian 
dia berlindung dengan sebatang pohon dari saya dengan 
mengatakan,” Aku telah masuk Islam karena Allah.” Apakah aku 
boleh membunuhnya setelah dia mengatakan demikian, wahai 
Rasulullah?” Beliau bersabda, “Jangan engkau bunuh dia!” Maka 


Dikeluarkan oleh Muslim (23). 


385 


a14 


aku (Migdad) bertanya, “Wahai Rasulullah, dia telah menebas 
salah satu tangan saya, lalu ia (seenaknya) mengucapkan hal 
itu?” Maka Rasulullah # bersabda, “Jangan engkau mem- 
bunuhnya! Kalau kamu membunuhnya sesungguhnya dia se- 
bagaimana kedudukanmu (sebagai orang muslim) sebelum 
kamu membunuhnya dan kamu seperti kedudukan dia sebelum 
dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan tadi.” (Muttafagun 
'alaihi). 44 

Maksud sabda beliau, “Dia sebagaimana kedudukanmu,” adalah 
darahnya terjaga dan dia dihukumi sebagai orang Islam. 

Dan maksud sabda beliau, “Kamu seperti kedudukan dia,” adalah 
darahnya boleh ditumpahkan karena gishash bagi ahli warisnya, 
bukan kedudukannya seperti orang kafir. Wallahu a'lam. 


PA AE BIN Jp CK JG Bap AN 
ae “5 Gf Sa pan Ae GAN ERA 
Hal ala Usa Ai ee Ii 
SIA AI Ak Sa Kah AB AL gi 


BA 


Kepang Ge ain ya bun ab aa 9) 


KEKE IG AAS (UAN VI DIY IE A1 HN) JS jan 0 


P3 
reg 


Aa SA BAN DI J3 LAN SI Io es ae 
Te (CS 2533 ZMI VI dl Y JED) ka AI Ja) NE Zola) e- 
ai 33 EA ID) TE A oa BA BE L 


Ca NS EK JG Us (US gi UE al IS #5 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4019) dan Muslim (95). 


384 


Terjemah 
RiyadhusSfalihin 
AMA sira - Sa OI 33 Boga! sb (SA) 


TN ana en OT nu PA EN NN. N SN PET 3 Pe ta 
HA latataa Y Jai ja Lp Lana Ga K (EPA) 239. Raga 


393. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata Rasulullah #: mengutus kami 
ke daerah Huragah dari kabilah Juhainah. Maka pagi-pagi sekali 
kami menduduki mata air mereka. Aku dan salah seorang dari 
Anshar bertemu dengan salah seorang dari mereka. Ketika kami 
telah mengepungnya, dia mengucapkan, “Laa ilaaha illallah.” 
Maka orang Anshar tersebut menahan diri, sedang aku langsung 
menusuknya dengan tombakku hingga aku membunuhnya. Ketika 
kami sampai di Madinah peristiwa tersebut sampai kepada Nabi, 
maka beliau bersabda kepadaku, “Wahai Usamah, apakah engkau 
membunuhnya setelah dia mengucapkan “Laa ilaaha illallah? Aku 
berkata, “Wahai Rasulullah &, sesungguhnya dia mengucapkan 
kalimat tersebut hanya karena dia berlindung. Beliau bersabda, 
“Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan “Laa 
ilaaha illallah?” Beliau mengulang-mengulang perkataan itu 
kepadaku hingga aku berangan-angan seandainya aku belum 
masuk Islam sebelum hari itu.” (Muttafagun'alahi)."'s 


Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah #&: bersabda, “Apakah 
dia mengucapkan “Laa ilaaha illallah kemudian kamu mem- 
bunuhnya?” Aku berkata, “Wahai Rasulullah #, sesungguhnya 
dia mengucapkannya karena takut senjata.” Beliau bersabda, 
“Mengapa kamu tidak membelah dadanya saja hingga kamu 
tahu apakah yang diucapkan itu benar atau tidak?” Beliau selalu 
mengulang-ngulangnya hingga aku berangan-angan seandainya 
aku baru masuk Islam pada saat itu.” 


Al-Huragah adalah sebuah marga dari suku Juhainah, salah satu 
suku yang sudah banyak dikenal. 

Dia berlindung (33x) maksudnya dia berlindung dengan kalimat 
Laa ilaaha illallah agar selamat dari pembunuhan, bukan karena 
meyakini kalimat Laa ilaaha Illallah. 


SELAI Ga A05 LEE AM Iga Ol aga JUNE 53 HS 383 


415 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6872) dan Muslim (96). 


385 


394. 


BIAN Ga JA SSS AG H9 SAN Set 

5 Ia TE DL Ska Ga J5 Sea AS 
LX Aa 3 

aa LE ag 3 AL SI Sis UE AS Soal 


ti 


BA Iga II ALS «AJE « Ui Y 0 PNY JB AI 


Pa 
an 


saka ENI «Ga AS JAN aa SA Bagai Fi bee! 


J3 omk PAN bi ds Ula (para) IS 
be aa aan 9 USU, LG 


AP 


JB 3 JEC AA) Be de Jb At Yi JL Y :Je 


- 


Ines Lal aan Se le JII SL Is 3) 
Ag Sala 53 & YL UI » 3» JM Ld KENA AT 
IP II VII Yo kia HS) 1Iji  AE ng Y Jas Kagal 

» ena ola (GA ap Sela 


Dari Jundab bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah #: me- 
ngirim suatu pasukan dari kalangan kaum muslimin kepada 
orang-orang musyrik. Maka pasukan tersebut bertemu mereka, 
dan salah seorang dari kalangan orang-orang musyrik jika ingin 
membunuh salah seorang dari kalangan muslimin maka dia 
datang kepadanya dan membunuhnya. Ada seorang dari pasukan 
Islam yang menunggu lengahnya orang musyrik tersebut. 
Kami membicarakan bahwa orang Islam itu adalah Usamah 
bin Zaid. Ketika Usamah mengangkat pedang, orang musyrik 
tersebut mengucapkan, “Laa ilaha illallah.” Namun Zaid tetap 
membunuhnya. Kemudian datanglah pembawa berita kepada 
Rasulullah #:. Beliau bertanya kepadanya tentang keadaan 
pasukan dan ia pun mengabarkannya hingga mengabarkan 
perihal yang dilakukan seorang laki-laki tersebut (Usamah). Maka 


- 


386 


295: 


416 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


beliau memanggilnya dan bertanya dengan bersabda, “Mengapa 
engkau membunuhnya?” Dia menjawab, “Wahai Rasulullah &, 
sesungguhnya dia telah menyakiti kaum Muslimin, dia telah 
membunuh fulan dan fulan -dan dia menyebutkan sekelompok 
orang- kemudian aku menghunuskan pedang kepadanya, ketika 
dia melihat pedang tersebut, dia mengucapkan, “Laa ilaha 
illallah.” Rasulullah & bersabda, “Apakah kamu membunuhnya?” 
Dia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Apa yang akan kamu 
perbuat jika kalimat “Laa ilaha illallah” datang pada hari kiamat 
(sebagai saksi)?” Dia berkata, “Wahai Rasululah, mohonkanlah 
aku ampun kepada Allah.” Beliau besabda, “Apa yang akan kamu 
perbuat jika kalimat “Laa ilaha illallah” datang pada hari kiamat 
(sebagai saksi)?” Beliau tidak menambah daripada perkataan, 
“Apa yang akan kamu perbuat jika kalimat “Laa ilaha illallah” 
datang pada hari kiamat (sebagai saksi)?” (HR. Muslim).“'s 


£ 0 


BP IA G3 AS Teka JB cra yi KS aj AM ME 3 
2 ia : - Tn Batan Sa ta 2-2 Tana AA 
Ob 5 AU Jah MB Bb Os IS LA Of 2d 
RA 2 - $.0 RAY oke (3 Ia Pa #3 Fi 0. 
SB SIA ra UI GAB Lag UV SEE Laih «Jalil 23 II 
5 aa Set Man mnta te Aa 2 ena 2 aa Gt 
onlen AU 0 ga Sina Sa Jah 4 eU al Ia3 sai 
ya $ MEA Mn Bit Ga IP Ge aa Go — - . 
Sayan OLS Op Aa Ip LAU AI lega UI AB 3 Tapa 
Pa an KA 
Gl olay KLS 
Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, “Aku men- 
dengar Umar bin Al-Khaththab berkata, “Sesungguhnya ma- 
nusia dihukumi berdasarkan wahyu pada zaman Nabi #:. 
Adapun sekarang wahyu telah terputus, maka kami akan 
menghukumi kalian berdasarkan apa yang nampak dari per- 
buatan-perbuatan kalian. Barangsiapa yang menampakkan 


kebaikannya kepada kami, maka kami akan menjaganya dan 
mendekatkannya, dan kami tidak memiliki hak sama sekali 


Dikeluarkan oleh Muslim (97). 


387 


417 


terhadap apa yang tersembunyi. Allah akan menghitung apa 
yang tersembunyi di dalam hati mereka. Dan barangsiapa 
yang menampakkan keburukan kepada kami, maka kami tidak 
menjamin keamanannya dan tidak membenarkannya, walaupun 
dia berkata, “Sesungguhnya apa yanGg ada dalam hati kami 
adalah baik.” (HR. Al-Bukhari). 


Tr) —4 —0 


BAB 50 
Takut Kepada Allah 


Bad MORE GE IK Ju 
Allah & berfirman: Dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut 
(tunduk). (OS. Al-Bagarah (2): 40). 


BL Hn an HA 
babe Mb) Ujang OI 
C Pd 


Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. (OS. Al-Buruj (85): 
19). 


s AN MN PU Han Bau ANE Nanga nat near Na 
Na Na ea aa 
(3 2 aa Haa Fi BETA DE SE AN S3 
2 aa ana yaaa 


Dan paha azab Mean 2 Sea dia Da bea negeri- 
negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat 
pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 


Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2641). 


368 


Torjemnde 
Rivadhus/Shalihin 


terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. 
Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan 
untuk (menghadapi) nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan 
(oleh segala makhluk). Dan Kami tiadalah mengundurkannya, melainkan 
sampai waktu yang tertentu. Di kala datang hari itu, tidak ada seorang pun 
yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya: maka di antara mereka ada 
yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, 
maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan 
dan menarik nafas (dengan merintih). (OS. Huud (11): 102-106). 


Papa Pa peran - 
Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. (OS. Ali 
Imran (3J: 28). 


Ha tra (3 sang along tar Pa cal ar 2 yen ea 
»- 


ana ola Jkas: 


Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Dari ibu dan bapaknya. 
Dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu 
mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. (OS. Abasa |80|: 
34-37). 


8 .. PN: 25 - ea AT 0 Tas & 5 2 Fa 
JAS Wing ah dala Terb SU UI Tag A1 LN AG 
A 


Kami SA ES at 3 2 3 Inah JS 
Ipa AT Dis 5535 SL (Ap Ma Ka 


Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, Sesungguhnya kegoncangan 
hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). 
(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah 
semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan 
gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia 
dalam keadaan mabuk, padahal Sebenarnya mereka tidak mabuk, akan 
tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. (OS. Al-Hajj (22): 1-2). 


389 


EL Ap Plis SE 3 
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua 
syurga. (OS. Ar-Rahman (55): 46). 


Sei CA 8 JS US UN JG OA ga le alba Jah 
3 35 : 


ga sa 2, GA 5 Sang Pa Ta AD an Sani BT 
FI Sa Slaygai J3 Ia US UI tapa DAS GE UAS AMI 33 


Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling 
tanya-menanya. Mereka berkata: «Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu 
berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)p. 
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari 
azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya 
Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. (OS. Ath- 
Thur (52): 25-28). 


Ap Lendr JI DLINI Aria Klaghna Liar 238 JI SANG 
Juan 


Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini sangat banyak sekali, 
dan maksud saya dalam memaparkan ayat-ayat di atas hanyalah 
mengisyartkan sebagiannya, dan itu telah selesai saya sampaikan. 


1 Gada Vila Tb (gia SU Tao D3 SI Ll, 


Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengannya lebih banyak 
lagi, dan di bawah ini hanyalah sebagian dari hadits-hadits yang 
banyak tersebut. Kita memohon petunjuk kepada Allah ». 


88 3 PE PIA ng 28 se ae 20 tg Aa aa 
OS F3 4 Kala Lang Soe dl alat ja ALE aa SAN Ip) : 


# 


3,8 3 Ka ne PAN ap. A8 Dag Parama 
CE MA Ja TS Ya H2 LA OI UI gia Tila 


390 


Tenemih 
RivadhusShalihin 


Aas CAS 3 ala AA ay Aa: SIS HL Tata «Bi 

5 na ya BN Sd ve 
PN yan JAR AN Ul GAN ON Ba Ab 
Vengg ine : 


25 MEA Ja Jaa SAN Apes 
(3 ata) maa pb Y 


396. Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu dia berkata : Rasulullah & 
bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan 
dipercaya : sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara 
kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh 
hari berupa sperma, kemudian menjadi darah selama itu pula, 
kemudian menjadi daging selama itu pula, kemudian diutuslah 
seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya, dan dia 
diperintahkan dengan empat kalimat : menulis rizkinya, ajalnya, 
amalnya, dan (nasibnya) apakah dia orang sengsara atau bahagia. 
Demi Allah yang tidak ada ilah selain-Nya, sesungguhnya di 
antara kalian ada orang yang melakukan amalan penghuni 
surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 
hanya sehasta, namun dia didahului oleh takdir sehingga ia 
melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia masuk nearaka. 
Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan amalan 
penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia neraka 
kecuali hanya sehasta, namun dia didahului oleh takdir sehingga 
ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia masuk surga." 


HI Dai (At ID) AGAN pi J1 JG 0 
4, ma ola, (3533 Sa Si Daan (& sa - w 
397. Dari Ibnu Mas'ud 25 dia berkata : Rasulullah & bersabda : Pada 


418 HR. Bukhari (3208, 3332), Muslim (2643). 


311 


398. 


399. 


hari itu, neraka Jahannam didatangkan, dia memunyai tujuh 
puluh ribu kendali, setiap kendali ditarik oleh tujuh puluh ribu 
malaikat." 


1 Ipia BE Jain EA JB Bea 3 Ola ey 


-. 0 Lg An AA AA G og To. 9 
HA HA 3 en Jani BUAI Ap UAS JUJI Jl ogal Op) 
&, Ea 0 Bg 5 Gr Ia KD an: ta " On. Ting 
asi URE ena Me hal el Mo kelas laa IN OS 

MN NN an 

He Jana (UAS NN 

Dari Nu'man bin Basyir »» dia berkata: Saya mendengar 

Rasulullah &: bersabda : sesungguhnya siksa penghuni neraka 

yang paling ringan pada hari kiamat adalah seseorang yang 

diletakkan di bawah kedua telapak kakinya dua bara api yang 

menyebabkan otaknya mendidih. Meski demikian, dia menyangka 

bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih berat daripada 

dirinya, padahal sesungguhnya dia adalah orang yang paling 
ringan siksanya di antara mereka.” 


9 3 


SAE Ga aa) 1 JB BE dl La Si: B3 Dl Up jaw (333 
AAS GA ah R3 IN IA La II 
KIR MGBANY . kana dlap (EBT AI SASE IA H3 Lim 
Bl 1 SSI 33 el at (EA « SI S3 JUNI 

LAN AS ANE NG AI abi Le ga 
Dari Samurah bin Jundub &:-, bahwasanya Nabi &: bersabda : Di 
antara mereka ada yang dibakar api sampai kedua mata kakinya, 


di antara mereka ada yang dibakar sampai kedua lututnya, di 
antara mereka ada yang dibakar hingga pinggangnya, dan di 


419 HR. Muslim (2842) dan Tirmidzi (2576). 
420 HR. Bukhari (6561) dan Muslim (213) 


392 


400. 


401. 


Terjemah 
Riyadhus/Shatihin 


antara mereka ada yang dibakar api hingga pundaknya.”' 


Hujzah adalah tempat mengikat sarung yang sejajar dengan pusar 
(pinggang), targuwah adalah tulang yang nampak di bawah leher, 
setiap manusia mempunyai dua targuwah yang berada di bawah 
leher, sebelah kanan dan kiri. 


ee Ke Hi SLaii Pi Na 5 -. Deen 


Dari Ibnu Umar «2, bahwasanya Rasulullah &: bersabda : (Pada 
hari kiamat) manusia dibangkitkan untuk Nan Rabb 
semesta alam, sehingga salah seorang dari mereka ada yang 
tenggelam dalam keringatnya sendiri hingga mencapai kedua 
telinganya. 


Ki an SA Ulas BAN Jp laa 2D M3 oya 
BE Or IST NA ih «EN Dedlad HD 2 JUS 
Hala Bs AE JAR JAS ae eh BEN Jaa Lal 
Be ena: IA Ke Asa 2 MN Op 
AS gali Ip AN AG 3 de LA 
SEN Ops MEA JA PS M3 Na aa 

Sea lh 


Dari Anas m5, dia berkata: Rasulullah &- pernah berkhutbah 
di hadapan kami dengan satu khurbah yang belum pernah 
kami dengar sebelumnya, beliau bersabda: Seandainya kalian 
mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit 
tertawa dan banyak menangis. Maka, para sahabat menutup wajah 


421 HR. Muslim (2845) dan Ahmad (5/10). 
422 HR. Bukhari (4938) dan Muslim (2862). 


39 


402. 


mereka, dan (terdengar) suara tangis mereka.” (Muttafag 'alaih) 


Dalam suatu riwayat disebutkan: "Telah sampai kepada 
Rasulullah &: suatu berita tentang sahabatnya, maka beliau 
ber—khutbah : Surga dan neraka diperlihatkan kepadaku, maka 
saya tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari 
ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscara 
kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Maka, tidak 
ada satu hari yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah #: yang 
lebih berat dari hari itu, mereka menutupi wajah-wajah mereka 
sambil menangis. 


AM 3 Sada BEN Iin Saham 1 J0 RP Sai 
JB (Jas REA ee Dn JAN Ia KAN A33 Ja 
Jl HB 3 LAM 1 ola ye LI - daa 
MA: Ja sa Tas i AN 
Han SAS 3 HE TAN IA 3 IE 


La: mba IA 


Wani 5 AA dig BIOS IA ag AAS INA oa 
» elatalay And aa BE Al Jp AG JL latah ra 


Dari Migdad -», dia berkata: Saya mendengar Rasulullah &- 
bersabda : Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada manusia 
sehingga jaraknya dengan mereka seukuran satu mil. Sulaim bin 
Amir perawi hadits dari Migdad berkata : Demi Allah, saya tidak 
tahu, apa yang dimaksud dengan satu mil dalam hadits ini : apakah 
jarak yang digunakan di bumi, ataukah mil yang digunakan untuk 
mengoleskan celak pada mata. Beliau bersabda : Maka manusia 
tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan 
masing-masing (ketika di dunia). Di antara mereka ada yang 
tenggelam dalam keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada 
yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai 


423 HR. Bukhari (4621) dan Muslim (2359). 


34 


403. 


404. 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


pinggangnya, dan ada yang sampai tenggelam olehnya. Migdad 
berkata: Lalu Rasulullah #z memberi isyarat dengan tangannya 
sambil menunjuk ke mulut beliau.'4 (HR. Muslim) 


BN AN AN) 2 JB BE J3 oi: Bb ing Asa 


Aa Kekal le Inata SAN 3 HE “na 

HPS Ipa (GAN B LAND inag ale GE 3 5 (BI 
Dari Abu Hurairah 2, bahwasanya Rasulullah & bersabda : 
Pada hari kiamat, manusia akan berkeringat Aa keringat 
mereka menyerap ke dalam bumi sedalam tujuh puluh hasta, dan 
menenggelamkan mereka hingga mencapai telinganya." (HR. 
Muttafag 'alaih) 


Can Ja): JUS 4 ng pa 3 ad db, 
JA EN 3 Ga) ES Wa) 1 AIA Un adl UI (3 
Eka La AI HE ASN JI ia 3 UE Sani 

Huma ola, (te 


Dari Abu Hurairah » dia berkata: Ketika kami bersama 
Rasulullah sz, tiba-tiba terdengar benda jatuh, kemudian beliau 
bertanya: "Tahukah kalian, suara apakah itu?" Kami menjawab: 
"Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda: 
"Itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke neraka sejak tujuh puluh 
tahun yang lalu, dan batu itu sekarang sudah mencapai dasar 
neraka sehingga kalian mendengar suaranya.” (HR. Muslm) 


AA Ip Sa) Et al Jan SE: JB mg 


424 
425 


426 


HR. Muslim (2864). «ss artinya bagian tubuh yang digunakan untuk mengikat Sarung 
(kedua pinggang) 

HR. Bukhari (6532), Muslim (2863). sal artinya keringat akan menenggelamkan mereka 
hingga mencapai telinga dan mulut mereka, sehingga tidak bisa berbicara. 

HR. Muslim (2844). 


2 3, S5 5 


4 Mann P0, kt ah Mn Tb Ia AN Snagih e & 2 
NI SB ata al EA «Ola dina en Ja A7 sal NYI 


P 
AG. 


Ke an 3 G P2 AB 2 
VI 36 AA 5 H3 4 BAB UNI oa SG ala BLS 3 «pa Gs 
- -. - 8 1... sg - -88 
LE GA (3S Gia 3 IU SU «ag Aa UI 
405. Dari Adi bin Hatim 2», dia berkata: Rasulullah #&: bersabda: 
"Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dia akan diajak 
bicara oleh Rabbnya, sedang antara dia dengan Allah tidak ada 
perantaranya. Kemudian dia melihat ke kanan, maka tidak ada 
yang dia lihat kecuali apa yang telah diperbuatnya, kemudian 
ia menoleh ke kiri, maka tidak ada yang dilihatnya kecuali apa 
yang telah dilakukannya, kemudian dia melihat ke depan, maka 
tidak ada yang dilihatnya kecuali neraka. Maka jagalah diri kalian 
dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji 
kurma!"? (HR. Muttafag 'alaih) 


YES DE Is SEL IE Aga 
8 - g : EN Da aa Boo. Pn 2 G, 
Sg VI ala DI manga Mb LP 3S UII 
Pe nee ui ye SE Pa 


ISA AN AE AI ANE La KI SS 
Edm) 1 IE 1 kaji alay UK II OS ARA 
AS perda (Wo), Aa Att ag Cetdt (CD . Gg 
Uteh SANG JAN Sayan 1 SANG € Bopna Aja Lautan 
WEE JB JedAal KONI Ha eat B Hja GS Ol 1 olinag « 
H imag ! SEN Pl ole 52 (AAL, LI 


2 - 
& - 


Oya 1 (oe3)) 
427 HR. Bukhari (1413), Muslim (1016). 


396 


406. 


407. 


Terenak 
Riyadhus£halihin 


Dari Abu Dzar »» dia berkata: Rasulullah #s bersabda: 
Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, langit itu 
bersuara, dan pantaslah baginya untuk bersuara, karena di sana 
tidak ada tempat selebar empat jari pun kecuali terdapat malaikat 
yang sedang meletakkan dahinya dalam rangka sujud kepada 
Allah #-. Demi Allah, seandainya kalian melihat apa yang aku 
lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, 
tidak akan bersenang-senang dengan isteri-isteri kalian di atas 
tempat tidur, dan niscaya kalian akan keluar menuju jalan-jalan 
memohon kepada Allah azza wa jalla.28 (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits ini hasan) 


TANI artinya bersuara, maksudnya adalah banyaknya jumlah 
malaikat yang berada di langit yang menyembah Allah w 
memberatkan langit sehingga ia bersuara. 


Es E « aa 23 4 
TN Bam Tm Fanta Dasa Pn : 2 RA - 
pas 53 Jua AS AI G3 AL USS IE NY 2 BE Al Opi 


- 
. 


2 aj SA 3 of 9 222. PIA aa AA Ne 0 ce AA Hy 
33 ASI Cal ya Ula 553 Sad Jab 3 das 333 Ssi 3 


LL 


0. P Naa 


F3 mera SaJ—)) . J3 « Sia, ola, (S Dul 3 koma 73 O akasl 


( 


Dari Abu Barzah Nadhlah bin Ubaid al-Aslami 25, dia berkata: 
Rasulullah ## bersabda: "Pada hari kiamat tidak akan bergeser 
telapak kaki seorang hamba sehingga dia ditanya tentang 
umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya dalam hal 
apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya 
dan dalam hal apa ia belanjakan, dan tentang jasadnya dalam 
hal apa ia habiskan."?? (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan 
shahih) 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (2312), Ibnu Majah (4190), Ahmad (5/173), dan 


428 


429 


hadits ini dihasankan oleh Albani dalam shahih Tirmidzi. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2417), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


397 


408. 


IR SA Ia ARA doa i OB ai aya alot 
AS ny Abal JG (MAC Oya) : Je Phat f 


IE Jai ln Pat IS LEE IA J6. ae 
ola) (BA oles S3 is LION (na 1 vb 


(2 Pena RE tO) Bi Ju5 « Sial 


Dari Abu Hurairah 2s: dia berkata: Rasulullah &: membaca: 


EA AA 
Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. (OS. Al-Zalzalah (99): 
4), kemudian beliau bersabda: Tahukah kalian, apakah berita 
yang dikabarkan oleh bumi? Para sahabat menjawab: Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda: Sesungguhnya 
kabar berita bumi adalah ia akan bersaksi terhadap semua apa 
yang dilakuan oleh hamba laki-laki maupun perempuan di muka 
bumi. Bumi akan berkata: “(Dulu) kamu melakukan begini dan 
begitu pada hari ini dan itu”. Inilah berita-berita bumi.“ (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


KY BEI JI, JE JB  mn Gea 5234) 
ana Tana 5 S3YI ga Oa aa TG sa) 23 | se 
BID 1 ab JIE B3 AN Jgn AS JS JA AI IS (CE 
AG aa) 1 JP 4 aah alay KISI Ap AN KS: 
is ya Gan IK MI Ju AK ra) 

EN dpi aa 


430 


Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (3353), al-Hakim (2/256), dan hadits ini didhifkan 
oleh Albani dalam Dhaif Sunan Tirmidzi 


398 


409 


410. 


431 


433 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


. Dari Abu Sa'id al-Khudri 2» dia berkata: Rasulullah & bersabda: 


"Bagaimana saya merasakan nikmatnya hidup sedangkan 
malaikat peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala 
ke dalam mulutnya, dan sedang menunggu perintah, kapan 
diperintah maka ia akan meniupnya." Maka, seolah-olah hal 
itu memberatkan para sahabat Rasulullah £&:, kemudian beliau 
bersabda kepada mereka: "capkanlah: 


jne TU ye 


"Cukuplah Allah bagi kami dan Ia sebaik-baik tempat berserah 
diri.8! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


oa artinya sangkakala yang difirmankan oleh Allah dalam 
ayat sea d 5$ "Dan ditiup sangkakala" (OS. Az-Zumar (39): 
68) demikian Kasulullah &: # menafsirkannya.? 


BI SE YM) BEAN Opi JB 1 JB 0 B3 Baya Gal ye 
Af Blaai Ie Ai Dela ai VI IN & Si Saga 


(oom aa) 1 SEP 4 abaya lay (AN 


PAS Olyadg » Jabil Jai aya Jl aliray Jali OlKub ? (GIS, 


Dean ga 


Dari Abu Hurairah # dia berkata: Rasulullah # bersabda: 
Barangsiapa yang takut (kepada Allah), pasti akan melakukan 
ketaatan, dan barangsiapa yang melakukan ketaatan, pasti akan 
sampai (kepada derajat yang tinggi). Ingatlah, sesungguhnya 
barang dagangan Allah itu mahal, dan ingatlah bahwa barang 
dagangan Allah itu adalah surga.“ (HR. Tirmidzi, ia berkata: 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2431), Ahmad (3/7), dan hadits ini dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (2430), dan di- 
hasankan olehnya. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2450), al-Hakim (4/307), dan hadits ini dishahih- 


399 


411. 


434 


Hadits hasan) 


-J51 artinya berjalan di awal malam (sore hari). Maksudnya dalam 
hadits di atas adalah bersegera melakukan ketaatan kepada Allah 
ke. Wallahu a'lam. 


BE Jpi3 Eka 1 SIB Lee al ob Lil yag AT) 
22. UN TE Iri “ at Oa Cd “3 ag. 
AI Jp G1 LB (NE BA BS LA G3 el PAS) 1 Oa 
3. - Aa KR na » S5 Sa 
LAS GD): JBS yak dl nang TA Lea PLAN JI 
2 0g 9 8 £ S Ha & og 9 8. « 
5 Ia Al PN) 1 Halo 3. (CMS He Op JA AN 
0. Tr ET Ken Tea tua RE MAU 
Se Taman! Ka an (ND) ale Gta (dng Jl an 
PA Ban Sman £ ' 
Dari Aisyah dia berkata: Saya mendengar Rasulullah #5 
bersabda: Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam 
keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan dalam keadan 
tidak dikhitan. Saya bertanya: Wahai Rasulullah, laki-laki dan 
perempuan, sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang 
lain? Beliau menjawab: wahai Aisyah, perkara saat itu lebih berat 
daripada memperhatikan itu. Dalam suatu riwayat disebutkan: 


Perkara pada saat itu lebih menegangkan daripada sebagian 
mereka melihat kepada sebagian yang lain." 


alnjdl HL —01 


BAB 51 
Mengharap (Raja) 


LEE Hemal JE Iya Ii Gate 5 J3 JS WI JE 


kan oleh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. 
HR. Bukhari (6527) dan Muslim (2859). 


400 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


z 


a36 


IA Sa yA AI Lt Sai pakan IN 3 


Lor: aji 


Allah # berfirman: Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang 
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus 
asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang maha pengampun lagi maha 
penyayang." (OS. Az-Zumar (39): 53). 


A0 Aa LEAN 
pa VI ls Jang 


Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan 
hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. (OS. Saba' (34): 17). 


Mana oo Ta ap pa Iis 5 Ul 


Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami jean siksa itu 
(ditimpakan) atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. (OS. 
Thaha (20): 48). 


— G3 


Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. We Al-A'raf sa Pa 


Il Le3 50) : B5 AM Ip JB Je B3 meal ios 0 
aa Sg ab Ba AA IG BOY 2 AN) JY 
?e 29 


OKE IG ta Pala ai SA Lu Lu AT ANN 322 
Lele Hi SA (JAN Ia ISU le BJ AS 33 3, 


LAU Ipin IA SG AMI VIII SI 23 30) : FA bla 


A01 


412. Dari Ubadah bin Shamit 2 dia berkata: Rasulullah #&: bersabda: 
"Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag 
kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya, Isa adalah hamba dan utusan- 
Nya, dan kalimah-Nya yang dilontarkan kepada Maryam dan ruh 
dari-Nya, dan sesungguhnya surga itu benar adanya, begitu pula 
neraka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas 
amal apa saja yang pernah ia kerjakan." 


Dalam satu riwayat Muslim disebutkan: "Barangsiapa yang 
bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag kecuali Allah, 
dan Muhammad adalah utusan-Nya, maka Allah mengharamkan 
neraka baginya. 


NN SS — al Ja) 1 PA Ki Ki 2 » Pi 3 
aan KELIL #l 3 ai 5 Wu PAS AS ELSA aa Ia 

- P Naa BN aea LA ai LS Sage Lae “Bb ear 
3 ed ala SLS Aa HE 319 AS II PA TEA CAN 
Sa Ta an Ne 


aa TES 
HS SIB) Ala II (GE 3) 1 eadad sa 
G G3 2D) JAV 3 Ha Ka AS 3D) 55 3 Sp 
EA AA 3 aa Ha ta 23 KE ae 5 1 
nge ar 3 (AN Or) ses e! Is 
Al Jl LL ca Le " olimag pesila Ai 3 


435 HR. Bukhari (3435), Muslim (28, 29) dan Tirmidzi (3638). 


A02 


413. 


414. 


Teriemah 
Riyadhus£halihin 


Dari Abu Dzar » dia berkata: Nabi &£ bersabda: Allah azza 
wa jalla berfirman: Barangsiapa yang melakukan satu kebaikan, 
maka akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat atau 
lebih, dan barangsiapa yang melakukan satu kejelekan, maka 
balasan kejelekan adalah kejelekan yang serupa atau Aku 
mengampuninya. Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada-Ku 
satu jengkal, maka Aku mendekatkan diri kepadanya satu hasta. 
Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada-Ku satu hasta, maka 
Aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Barangsiapa 
yang mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku mendatanginya 
dengan berlari. Dan barangsiapa menemui-Ku (mati) dengan 
membawa kesalahan sebesar bumi namun tidak menyekutukan- 
Ku dengan sesuatu pun, maka Aku menemuinya dengan ampunan 
seluas bumi.#s (HR. Muslim) 


Makna hadits di atas: Barangsiapa yang mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan melakukan ketaatan, maka Aku (Allah) 
akan mendekatkan diri kepadanya dengan rahmat-Ku. Jika 
dia menambah, maka Aku pun menambahnya, dan jika dia 
datang kepada-Ku dengan berjalan: artinya bersegera dalam 
melaksanakan ketaatan kepada-Ku maka Aku mendatanginya 
dengan berlari, artinya Aku kucurkan padanya rahmat-Ku dan Aku 
dahului dia dengan rahmat tersebut dan Aku tidak membuatnya 
membutuhkan jalan yang banyak untuk mencapai maksud dan 
tujuan. 


NI —1 5 artinya apa yang mendekati isi bumi. Wallahu a'lam. 


ANN 


aU J5 GI IR GA II al HER R23) Ab 33 

Ja EN IS eat AR OR TAN LE Say la 
f s PB NE Sg Pa Sg 

» eat (GUI Je bo LA) LL 


Dari Jabir 2 dia berkata: Ada seorang Arab badui datangmenemui 
Rasulullah & kemudian bertanya: Wahai Rasulullah, apakah dua 
hal yang memastikan itu? Beliau menjawab: "Barangsiapa yang 


436 HR. Muslim (2687). 


433 


#15, 


mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu 
pun, pasti ia masuk surga, dan barangsiapa yang mati dalam 
keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka pasti 
dia masuk neraka."87 (HR. Muslim) 


D) JB e JEANS Atap Blang BE CI ha oa yes 
Ge Aa na Ma ES 


ai t Ta - Ta Tia - NA pa 
Je GI JB (Glen D) 1 JB 0 ERA AI Ja, 6 MI 


Sl cat IKI NI ol his IE Da db UE salak ai 
Pa Pe Li DANA on. £ 0 Sa an DP Tam 
GE GEN AE NAGA VI la Ia Ui Ae Ma EN 
3 3 a, ANA Sg, 3 a 1 og. P 
SAB AS ID) 1 JBS AAS Gal Up JA EL cal an 
- an 7 2 9 » 2 

See san USU aids SANG 


(II AS SBN Gee (SY S3, 
Dari Anas radhiyallah anhu, bahwasanya Nabi & bersabda 
kepada Mu'adz ketika berada di atas hewan tunggangannya: 
"Wahai Mu'adz! Mu'adz menjawab: Aku penuhi panggilanmu 
wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi: "Wahai Mu'adz!" Mu'adz 
menjawab: "Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda lagi: "Wahai Mu'adz!" Mu'adz menjawab: "Aku penuhi 
panggilanmu wahai Rasulullah (3x)." Beliau bersabda: "Tidaklah 
seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang 
hag kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya dengan benar-benar jujur dari hatinya, melainkan 
Allah mengharamkan neraka baginya." Mu'adz bertanya: Wahai 
Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan hal ini kepada orang- 
orang sehingga mereka bergembira dengannya? Beliau menjawab: 
"Kalau demikian, mereka akan bergantung kepadanya. Kemudian 


437 HR. Muslim (93). 


416. 


Tersiemah 
Riyadhus/Shalihin 


Mu'adz memberitahukannya sebelum meninggal dunia karena 
takut dosa menyembunyikan ilmu." (HR. Muttafag 'alaih) 


Yg — GI LS - 3 S3 aa NAS s3 
Ie ade ye ses MA sa 
UI SI 33 AI G3 UAS «KALA GAN LS A3 3 
Alam CAN) 3 BEE Al Ja ES 9 ERA ISS Erni Wa 
HA 2S BN JP SI Gd J5 G1 IE Jah 
Jasa Ha JS PU UD Fat De Sani aah 
Aa pai ES (GE Ipin IS SA MI 3 
TT ga D3 TAS ani JAS YR pal Juan S5 
Sa Aa M3 ia BEN AE EA AL Tan AN Ah ra 
PASE GSeteii ADD 1 IE AL AI Ip CS 
PA SG APA ag KAI ATU SI 
Ips AVI DIY 3 AAN EN Ip JENIS JAR 
Ia 1 EN yi SIS M5 53 IE Lag dd EGY LM 


Dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id al-Khudri «8 —dalam hal 
ini perawi ragu-ragu, sesungguhnya ragu dalam menentukan 
sahabat tidak menjadi masalah, karena semua sahabat bersifat 
adil- dia berkata: Ketika terjadi perang Tabuk, kaum Muslimin 
ditimpa kelaparan, kemudian mereka berkata: "Wahai Rasulullah, 


438 HR. Bukhari (128) dan Muslim (32). 


405 


seandainya engkau mengizinkan kami menyembelih onta-onta 
kami sehingga kami bisa makan dan mendapatkan minyak 
darinya?" Lalu Rasulullah x: bersabda: Sembelihlah onta-onta 
kalian!" Kemudian datanglah Umar a» dan berkata: "Wahai 
Rasulullah, jika engkan mengizinkan, niscaya jumlah hewan 
tunggangan ini akan menyusut, akan tetapi panggillah mereka 
semuanya untuk membawa sisa perbekalan mereka, kemudian 
mohonkanlah kepada Allah keberkahan atas sisa-sisa perbekalan 
mereka tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan 
di dalam sisa-sisa itu." Rasulullah #- bersabda: Baiklah. 
Kemudian beliau meminta tikar yang terbuat dari kulit dan 
membentangkannya, lalu meminta sisa-sisa perbekalan mereka, 
maka ada seseorang yang datang dengan membawa segenggam 
jagung, seorang lagi datang dengan membawa segenggam kurma, 
dan seorang yang lain datang dengan membawa sepotong roti, 
sehingga terkumpullah di atas tikar terssbut sisa-sisa makanan 
yang sangat sedikit sekali, lalu Rasulullah #- mendoakan 
keberkahan padanya, kemudian bersabda: Ambillah di wadah- 
wadah kalian. Kemudian mereka mengambil di wadah mereka 
masing-masing hingga tidak tersisa satu wadah pun kecuali 
mereka telah mengisinya dengan penuh dan mereka telah makan 
hingga kenyang, dan masih tersisi banyak. Kemudian beliau 
bersabda: Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag 
kecuali Allah, dan sesungguhnya saya adalah utusan Allah, tidak 
ada seorang hamba pun yang datang menemui Allah dengan 
keduanya (kalimat syahadat) tanpa keragu-raguan, pasti dia tidak 
terhalang dari surga."” (HR. Muslim) 


SN Ne na Bu aa 


ale Si LAI sat 53 2 2 2S el 3 
Si sa Aa clans Pa al Iga Etos « 2 Pa J3 AN 


SESI Sel (SI II ari 3 Ne) SI Sis Gr 


439 HR. Muslim (27). 


406 


417. 


Yenjenkah 
Riyadhus£halihin 


Oelh EN US ad Ula JAN basi Ou da 
AK ate KE AN Jaan (A33 (GA 1 BEN J3 JS 
JB AS bat db A3 SSI BA Ip SES UII EU 
Si il AKI NS SS (GI In ANE SN: 


AAS se 53 Ui PSG BA Ian GS ai gl Si 
Ja Goa IE Ii AS Ban la Gm Kala gladi 
BIN Hal OS LE do jai 
VGA SS: JS IE MSI HIU JS IS IE 
PJB IN 03 JAE V)) BE AI Jp JUS Deng AN Ong 
LIA Terang KN 2 JUS (JUAN 1 Sa PEG NY N 
AN daa ai SBU S Y as N9e5 SU JAS 
AM AI MN V2 IE IA TE GL AB an 3m 


- 3 Ga 


ale Ga 


PL Lrakrag Sad let EL OXco ig klargas pari jan 1 (0), 


- 3 , 3 2 3 - 2 
Lag Ha S3 CA « SI doena! IL (32 3NYS : 0-93 
EF Ka 
MAA G3 Gi: Kd AL (J5 SB) 1 da3 
Dari “Itban bin Malik »- —dia termasuk salah seorang sahabat 
yang ikut dalam perang Badar- berkata: Saya menjadi imam 
shalat bagi kaumku, Bani Salim. Yang menghalangiku dari 


mereka adalah sebuah lembah yang apabila turun hujan sulit 
bagiku mendatangi masjid mereka, lalu aku temui Rasulullah 


A7 


&£ dan aku tanyakan hal itu kepada beliau: "Sesungguhnya saya 
tidak mempercayai penglihatan saya (sudah rabun), sementara 
lembah yang menghalangiku dengan kaumku jika turun hujan 
banjir yang membuatku tidak bisa menemui mereka, maka aku 
sangat mengharap engkau mendatangi rumahku kemudian shalat 
di dalamnya sehingga aku bisa menjadikannya sebagai tempat 
shalatku. Lalu Rasulullah £&: bersabda: Akan saya lakukan. Pada 
pagi harinya, Rasulullah & dan Abu Bakar datang ke sana ketika 
matahari mulai meninggi, kemudian beliau meminta ijin untuk 
masuk, dan aku (Itban bin Malik) pun mengijinkannya. Beliau #: 
tidak duduk hingga bersabda: Di mana tempat yang kamu sukai 
aku melaksanakan shalat dari rumah ini?" Lalu aku tunjukkan 
kepada beliau tempat di mana aku senang beliau shalat di sana. 
Maka, Rasulullah &£ berdiri dan bertakbir, dan kami pun berbaris 
di belakang beliau &: shalat dua rakaat, dan salam setelah beliau 
salam. Setelah itu, saya meminta beliau untuk menikmati 
khazirah yang sudah disiapkan untuk beliau. Ternyata orang- 
orang yang ada di kampungku mendengar bahwa Rasulullah #: 
sedang berada di rumahku, maka berdatanganlah (kaum) laki- 
laki mereka hingga mereka memenuhi rumahku. Salah seorang 
dari mereka berkata: Apa yang dilakukan oleh Malik, aku tidak 
melihatnya? Salah seorang dari mereka menjawab: Dia adalah 
seorang munafig yag tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. 
Lalu Rasulullah &: bersabda: Jangan berkata begitu! Tidakkah 
engkau lihat dia mengucapkan abi xi six (tidak ada sesembahan 
yang hag kecuali Allah) dan dengan itu dia mencari keridhaan 
Allah ta'ala. Maka orang itu berkata: Sesungguhnya Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui, adapun kami, demi Allah, 
kami tidak melihat kecintaannya, dan tidak pula ucapannya 
kecuali kepada orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah 
#: bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi 
orang yang mengucapkan aki x/ mix (tidak ada sesembahan yang 
hag kecuali Allah) dengan itu ia mengharap keridhaan Allah.“ 
(HR. Muttafag 'alaiah) 


3m adalah tepung yang dimasak dengan minyak. 


440 HR. Bukhari (425) dan Muslim (33). 


408 


418. 


419. 


Riyadh Ata 
IA IL Aa RE AI Jp pl 1 JL RB OA yag ye 
Un EU SAE S5 PAS AN 
& La, 2 Aja oa San ee ala Teu 


AN 


(Sa ola aa oolu ee) JA) : JB 5 Mg y 6 tar (S Bal 

take Haa 
Dari Umar bin Khattab 2» dia berkata: Rasulullah &c datang 
dengan membawa tawanan, tiba-tiba seorang wanita dari 
tawanan tersebut berlari karena mendapatkan seorang bayi 
berada di tengah-tengah tawanan tersebut, dia mengambilnya, 
kemudian Naa aa lalu  menyusuinya. Kemudian 
Rasulullah &: bersabda: "Apakah kalian mengira bahwa wanita 
ini akan Aan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab: 
"Demi Allah, tidak." Lalu beliau bersabda: "Sungguh Allah lebih 
berbelas kasih kepada hamba-hamba-Nya daripada kasih sayang 
wanita ini kepada anaknya.""' (HR. Muttafag 'alaih) 


GAES AI GIS LI) 1 B3 Jpl5 JL 1 JL 4 233 Baya Gl yes 
UAS SA AS ON AA IA As je Sa 


ale 5 Fa GE (ae TEMA 3 (32 3): dala 33 


Dari Abu Hurairah »- dia berkata: Rasulullah & bersabda: Ketika 
Allah menciptakan makhluk, Dia menulis dalam satu kitab, 
sedang kitab itu berada di sisinya di atas Arsy: "Sesungguhnya 
rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku. Dalam suatu riwayat 
disebutkan: Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku." 
Dalam riwayat lain disebutkan: Sesungguhnya rahmat-Ku telah 


441 HR. Bukhari (5999) dan Muslim (2753). 


409 


mendahului murka-Ku.4? (HR. Muttafag 'alaih) 

Ce Kia KASN AN JAS 1 Iga BEAN Jpn Eka JB ae) 
SUS Ipad da lea AN TN (ami Taa5 Pie SA 
ITS Gala 35 Uas Fa INI S3 SPI 3 2 
2 1 Lea Ji . ko) ia Be AU 3) ly 33. Ce 
ORA Uing « OAbLS Lah AL pile NG Salt 55 
AS In Lada JAM AG Lola Je ASI sa - 

Le GA AN 1 ka 


420. Dari Abu Hurairah » dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
gs: bersabda: Allah «- menjadikan rahmat itu seratus bagian, 
kemudian Dia menahan di sisi-Nya sebanyak sembilan puluh 
sembilan bagian, dan satu diturunkan ke bumi. Dengan satu 
rahmat itu, para makhluk saling berkasih sayang, sehingga 
seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut 
menimpanya." Dalam satu riwayat disebutkan: Sesungguhnya 
Allah # memiliki seratus rahmat dan hanya satu yang ia 
turunkan di antara jin, manusia, hewan-hewan, dan serangga- 
serangga. Dengan satu rahmat itu, mereka saling berkasih 
sayang dang berlemah lembut di antara mereka, dengan satu 
rahmat itu pula binatang buas menyangi anaknya. Dan Allah 
menangguhkan sembilan puluh sembilan dari rahmat itu, 
dengannya Dia akan menyayangi hamba-hamba-Nya pada hari 
kiamat.8 (HR. Muttafag 'alaih) 


AU Jp JB: JE« aB3 Sm DLS Halay Iya Lada pelama oya 
AS HI 5 3 ab ISU 


442 HR. Bukhari (7553) dan Muslim (2751). 
443 HR. Bukhari (6000) dan Muslim (2752). 


#70 


Tone 
RivadhusShalihin 


AG 23 O gr 
Muslim juga meriwayatkan dari jalur Salman al-Farisi 2» 
dia berkata: Rasulullah &: bersabda: Sesungguhnya Allah 
ta'al memunyai seratus rahmat, di antaranya satu rahmat 
yang dengannya makhluk-makhluk saling berkasih sayang di 
antara mereka, sedangkan sembilan puluh sembilan sisanya 
diperuntukkan bagi mereka pada hari kiamat. 


235 Eh JAN MUA SIS Fi HIS JUS AN DD 1 Bo 
AN 3 Ea Ja AN sal Ae 
AE an Pan KAN wa, HS ANA Sala ks 15 
AE oa KekaS RAGA A33 OS BL 4 ag 


Dalam satu riwayat disebutkan: Sesungguhnya Allah pada hari 
menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan seratus 
rahmat, setiap rahmat memenuhi apa yang berada di antara 
langit dan bumi. Lalu Dia jadikan satu rahmat di bumi yang 
dengannya seorang ibu menyayangi anaknya, binatang buas dan 
burung-burung saling menyayangi, dan pada hari kiamat Dia 
akan melengkapinya dengan rahmat ini. 


SEA 2 JB da3 BII Ay pm Land BE TAI 5 cg 
SE JUG BAG ANN JUS 33 AA KI 1 JUS 3 3 
Men R Ina Kat sean pan SA Gen GA 
HS IE AI Kep 0 AI PR JO la 3 gas 


Oi Gaaae SI: Ita LS JUS is AA D5 Tah 2 Ika 


- 
ka 


Jai ga SA HL ak DI 


411 


421. 


422. 


3 2 . BN setan naa PN na. 
23 Lah SAS Jain AU GGS JR Ii li 

ALS US pagi Kol Ob ed jas 
Dari Abu Hurairah &5, dari Nabi & dari apa yang beliau ceri- 
takan dari Rabbnya, Dia berfirman: Seorang hamba melakukan 
perbuatan dosa, lalu dia berdoa: "Ya Allah, ampunilah dosaku. 
Allah & berfirman: Hamba-Ku melakukan dosa dan dia 
mengetahui bahwa dirinya memiliki Rabb yang mengampuni 
atau menghukum dosa tersebut." Kemudian dia melakukan dosa 
itu lagi dan berkata: Ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah 
berfirman: Hamba-Ku melakukan dosa dan dia mengetahui bahwa 
dirinya memiliki Rabb yang mengampuni atau menghukum dosa 
tersebut. Kemudian dia melakukan dosa itu lagi, dan berkata: 
Ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman: Hamba-Ku 
melakukan dosa dan dia mengetahui bahwa dirinya memiliki 
Rabb yang mengampuni atau menghukum dosa tersebut, 
sungguh Aku telah mengampuninya dan hendaklah dia berbuat 
sesukanya.“ (HR. Muttafag 'alaiah) 


Firman Allah: “Dan hendaklah ia berbuat sesukanya”, maksudnya 
adalah selama dia berbuat demikian, berdosa kemudian bertaubat, 
maka Aku ampuni dia karena taubat dapat menhapus dosa-dosa 
sebelumnya. 


Apik SG on gi SAI) 1 BE Ipin J1 JB Lae) 


0... LN Aa - », - - pa nan Te 23 nu 
AAS US AI ORAL 0 Ogh pyih AS MI AI 


» dlam alay Gl 


Dari Abu Hurairah 25 dia berkata: Rasulullah &: bersabda: Demi 
Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian tidak 
melakukan dosa sama sekali, niscaya Allah akan melenyapkan 
kalian dan mengganti kalian dengan kaum lain yang berbuat dosa 
kemudian mereka memohon ampun kepada Allah ta'ala, lalu 


444 HR. Bukhari (7507) dan Muslim (2758). 


412 


423. 


424. 


fotierunih 
Riyadhus£hatihin 


Allah mengampuni mereka.“ (HR. Muslim) 


Iais BEAN Ipa Eh 1 JB BE Anh oi JIE gal Al 


o 3 0. - 5. Oa 0 DP ne 2 9 BE ENG 
BARA Og MARS 0 Ogah Ul Al ES 4 og AS VI) : 


» ema ala (al 


Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid 25 dia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah #: bersabda: Seandainya kalian tidak melakukan dosa, 
tentu Allah akan menciptakan makhluk lain yang melakukan 
dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Dia 
mengampuni mereka.“s (HR. Muslim) 


Da selat mana Ae Net Ta : £ 
AK si Una 3 ll Jgn ga logad US 1 JB Bb nya al yes 


KE Ui «UB 33 da Ia A3 Ga D5 


Pe ae Te Pa Pe AN Sr Ra 
TAS GP oa Jah SAS Uiaah Uji « Liga alan Ol Uda 
1 - Di EGA Pa 2 9 Pn at 5. Ta 2 08 
Sad 1539... eU Unsla cl MA UOB) ul 

ag 2 3 si ANE mai 5 San ag 


- 


4 7 —. ine Ba ET s3 z 
alay (ESL IIA LE La ni NY IV SI A5 SN 


Dari Abu Hurairah 2 dia berkata: Kami pernah duduk-duduk 
bersama Rasulullah #, di tengah-tengah kami ada Abu Bakar 
dan Umar «9, tiba-tiba Rasulullah &£ berdiri di tengah-tengah 
kami, dan pergi kemudian tidak kembali, sehingga kami khawatir 
beliau diculik tanpa sepengetahuan kami. Maka kami terkejut dan 
berdiri, dan akulah orang yang pertama kali terkejut sehingga aku 
keluar mencari Rasulullah &: hingga akhirnya aku sampai di suatu 


445 HR. Muslim (2749). 
446 HR. Muslim (2748). 


413 


425. 


kebun milik orang Anshar. Abu Hurairah menyebutkan hadits 
yang panjang hingga sampai pada ucapan: Kemudian Rasulullah 
x bersabda: Pergilah, siapa saja yang kamu jumpai di balik 
tembok kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 
yang hag kecuali Allah dan dia meyakini dengan hatinya, maka 
berikan kabar gembira berupa surga kepadanya.“ (HR. Muslim) 


PAN IS WE AS BD Lol or apas 1 allake yag 
AE AB Sab JII HA 5 meal ra 
SAB AA OP FB rin Ojo SNTYA memb TA C3 
PAW LT ASI LN SI Sp sak Ip Die 
Ea EA ANU aa 
SE (OK EA IA M3 AIA IAI Jotr 
SES UN IE — ALA A9 — JIE Lag BEAN Japan GE Jaran 
Wal 3 Be G3 JA ah AA Jar 
» dmn ola (Wing 
Dari Abdullah bin Amru bin Ash «&, bahwasanya Nabi #- 
membaca firman Allah tentang nabi Ibrahim alaihis salam : 


- 
o- Pa 
- 0g Gg au 
. 


PAR p KA Bu Bini 3 . ane 
DA abal MH ab AS HI Sa LAS SALA Sl 5 


"Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan 
kebanyakan manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka 
sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. (OS. Ibrahim (14): 36), 


dan ucapan Isa alaihis salam: 


MA SSI Sa SI SU ga AR OI SSK GB HA II 


447 HR. Muslim (31). 


414 


Tonememh 
RiyadhusShalihin 


Me | 


Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah 
hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka 
sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(OS. Al-Maidah (5J: 118), maka beliau mengangkat kedua ta- 
ngannya sambil bedoa: Ya, Allah, umatku-umatku”, dan beliau 
menangis. Lalu Allah »- berfirman: Wahai Jibril, pergi dan 
temuilah Muhammad -sedang Rabbmu lebih mengetahui- dan 
tanyakan kepadanya apa yang membuatnya menangis? Lalu 
Jibril mendatangi nabi &:, kemudian beliau memberitahukan 
kepada Jibril apa yang telah melia ucapkan, sedang Allah lebih 
mengetahui. Kemudian Allah »- berfirman: Wahai Jibril, pergi 
dan temuilah Muhammad, dan katakan kepadanya: Sesungguhnya 
Kami akan membuatmu ridha dengan umatmu, dan Kami tidak akan 
menyakitimu.” (HR. Muslim) 


JB ka oa Ne JB 0 B3 Jae or laa y2g 
AE SI GS ale AE MI GS SE KA: 
BAG OI SN AS 1 GS SBY JG. AE Bylg Ki: SL (G 
BN GA SAR IA ME AN IS ea 01 


Aan SY Bet MAA UC Ea 4 


sela tan 


ale Gara (( Nee 

426. Dari Mu'adz bin Jabal 2 dia berkata: Saya naik keledai 
berboncengan dengan Nabi &:, kemudian beliau bersabda: 
"Tahukah engkau, apakah hak Allah terhadap hamba-hamba- 
Nya, dan hak hamba terhadap Allah?" Saya menjawab: "Allah 

dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda: "Sesungguhnya 

hak Allah terhadap hamba-hamba-Nya adalah hendaklah mereka 
menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 


448 HR. Muslim (202). 


427. 


449 HR. Bukhari 


pun. Dan hak hamba terhadap Allah adalah hendaklah Dia 
tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun." Saya berkata: Wahai Rasulullah, apakah boleh 
saya memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau 
menjawab: Jangan engkau beritahukan kepada mereka karena 
mereka nanti akan bergantung kepadanya." (HR. Muttafag 'alai) 


ABE ALAM) 1 JB 0 P3 le en eldl ye, 
BEI MI AI Ipin MS Sp NY UII Ags AN 
MAIN IE AI 3 EN BT BI WI LA: 


SE HE MU 3 malah 


Dari Barra' bin Azib -, dari Nabi #- beliau bersabda: Seorang 
Muslim apabila ditanya dalam kuburannya, dia bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan yang hag kecuali Allah semata, dan 
Muhammad adalah Rasul-Nya. Itulah firman Allah «: 


BANI 3 MEN BUSI 3 EN III GET Ja AMI 22 


Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan 


yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.(OS. Ibrahim 
(14): 27) (HR. Muttafag 'alaih) 


CELS Jas II BLU SD) 2 IEEE Jp yee B3 ml 53 
SES Pan JL AISI Gaga Up LAI ja TKA Up ai 
JI) 3 ala Ao (EA le AI 3 G5, MAN AI 
AG SAN La SA MEI jpn Eu 2 


- 
w 


AI SEN 3 IK ee ba 23 SI 


2856) dan Muslim (30/49). 


( ) 
450 HR. Bukhari (4669) dan Muslim (2871). 


#16 


429. 


430. 


428. 


Tenemah 
Riyadhushalihin 
kal (ea da LK SN 


Dari Anas #5, dari Rasulullah &£ beliau bersabda: Seorang Kafir 
apabila melakukan satu amal kebaikan, maka dia akan dibalas 
dengan makanan di dunia. Adapun orang Mukmin, maka Allah 
menyimpan kebaikan-kebaikan mereka di akhirat, dan diberi 
rizki di dunia atas ketaatannya. Dalam satu riwayat disebutkan: 
Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi kebaikan seorang Mukmin 
sedikit pun, dengan kebaikan yang dilakukannya, ia diberi rizki 
di dunia dan balasan di akhirat. Adapun orang Kafir, amal-amal 
kebaikan yang dilakukannya, maka dia diberi rizki di dunia, 
sehingga ketika memasuki akhirat ia tidak memunyai kebaikan 
sedikit pun yang harus dibalas."s! (HR. Muslim) 


5. MN Muara ng Pe Ea ana 
Il Higluali J2) 1 38 all Iyan JB: JB B9 ul s3 
: Ga 20 ae ia 2 : A5 “4 - naa Ta - or TAS 
(IA SAS pa JS Ka Janin SAN IG HE AE Ay JS 
» hema ola) 


Dari Jabir »5 dia berkata: Rasulullah # bersabda: Perumpamaan 
shalat lima waktu bagaikan sungai yang mengalir deras di depan 
pintu salah seorang di antara kalian, darinya dia mandi lima kali 
setiap hari."2 (HR. Muslim) 


Sa D1 Ia BE Ip Ea IE ale sal yag 
Do Gani aa 3 & £ Ai na A3 2. - - 
UU OS ta Y V5 Oya SI AE pak «Sai da Ja 
Adaa (as MI AS 


V1 


Dari Ibnu Abbas «9 dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
xz bersabda: Tiada seorang Muslim yang meninggal dunia, 
kemudian dishalati oleh empat puluh orang laki-laki yang tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah 


451 HR. Muslim (2808). 
452 HR. Muslim (668). 


HIT 


akan memberikan syafaat kepadanya melalui mereka." 


Ao 


Ia GAS AN Ip UUS Jus Pa dgnumad Cp! S3 
IE NABILA): JUS « Jaa 
CE Lb 2 INA NS 3 
Dan aa aa an Aa 


2 Bm SAP tata 
kar: 


- 


431. Dari Ibnu Mas'ud 2» dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah 
#£ dalam sebuah Gubbah (semacam rumah) sekitar empat puluh 
orang, lalu beliau bertanya: Maukah kalian menjadi seperempat 
dari penghuni surga? Kami menjawab: Ya. Beliau bertanya lagi: 
Maukah kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga? Kami 
menjawab: Ya. Kemudian beliau bersabda: Demi Allah yang jiwa 
Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya saya berharap 
kalian menjadi separuh dari penghuni surga, karena surga tidak 
dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri kepada Allah. 
Sesungguhnya kalian di tengah-tengah orang Musyrik bagaikan 
sehelai rambut putih di kulit sapi jantan hitam, atau bagaikan 
sehelai rambut hitam di kulit sapi jantan merah." (HR. 
Muttafag 'alaih) 


Ag SAS ISI) : #5 al dpan dulu 2 GAN! (AS Aya 
£ 8 2 A 2 ps £- £ 3 2. Na 
HS Lia Ipa Lal SI bagai la JS ALA S3 AN 


KN AD : JB ye ay SH. (Gal Ga 


453 HR. Muslim (948). 
454 HR. Muslim (948). 


418 


432. 


Teriemah 
Riyadhus&Shalihin 


(ln lay (GA II LAPAR kiai SEA Henilka GobeaA Ia Jak 


L 8 


SISIS IA : Tnar era Pesan ata SI SD: dj 
Ipa ME SE iya cl Lao BA Va olina GEN oya 
ASI Kala EN YES WI £ SN EN ya AN 
SS SL 3 KASI) inag Keji SUN GA AN 
(B3 pa GA EA NIS Un IN Laka 
AKAN Haa SL AS ep ALS ES SI 3G 
o bel le all 


Pad 


Dari Abu MusaAl-Asy'ari 25, dia berkata: Rasulullah & bersabda: 
"Pada hari kiamat kelak, Allah menyodorkan seorang Yahudi atau 
Nasrani kepada setiap Muslim, kemudian Dia berfirman: Inilah 
tebusanmu dari neraka." Dalam riwayatnya yang lain, dari Nabi 
ge beliau bersabda: "Akan datang pada hari kiamat sekelompok 
manusia dari kaum Muslimin dengan membawa dosa-dosa 
sebesar gunung-gunung, kemudian Allah mengampuni dosa- 
dosa mereka."5 (HR. Muslim) 


Sabdanya: “Allah menyodorkan seorang Yahudi atau Nasrani 
kepada setiap Muslim, kemudian Dia berfirman: Inilah tebusanmu 
dari neraka”, hadits ini dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Hurairah m5: “Setiap orang memiliki satu tempat 
tinggal di surga dan satu tempat tinggal di neraka. Apabila seorang 
Mukmin telah masuk surga, maka tempat tinggalnya di neraka 
akan diganti oleh orang Kafir, karena dia berhak mendapatkan 
siksa api neraka atas kekafiran yang dilakukannya.” 

Makna SISIS8 adalah sebelumnya kamu sudah pantas masuk 
neraka dan ini tebusanmu (pembebasmu), karena Allah :- telah 
menentukan isi neraka sampai penuh. Maka apabila orang- 


455 FR. Muslim (2767) 


.#19 


433. 


434. 


orang Kafir masuk neraka atas dosa-dosa dan kekufuran mereka, 

ibaratnya mereka menjadi pembebas (penebus) bagi kaum 

Muslimin. Wallahu a'lam. 

SAY 1 Iis BEN Jgaag Eka 1 JB 3 Ea ra 
2 Tan ARP, 8. Pn 0 

Spa Ban TS AS CA Baba MEN GS 

sa Je « 3, Harga : data $ is A33 sa F lis 233 aa: 


Hb aki 4 AN HN AAS Up LAI 3 le GIS 35 


Kn Pe Se 
" Ka—g YA (aa) 


Dari Ibnu Umar 2», dia berkata: Saya mendengar Rasulullah &: 
bersabda: Pada hari kiamat kelak, orang Mukmin akan didekatkan 
kepada Rabbnya hingga Dia meletakkan naungan-Nya di atasnya, 
kemudian menetapkan dosa-dosanya kepadanya seraya bertanya: 
Apakah kamu mengenal dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa 
ini? Lalu dia menjawab: Ya, Rabb. Dia berfirman: Sesungguhnya 
Aku telah menutupi dosamu tersebut di dunia, dan hari ini dosa 
itu telah Aku ampuni.”#5 (HR. Muttafag 'alaih) 


pe AA na Tn BB dgan pal 23 
JA Sa AN A5 Na 3 ke Peni Jab ah 
Ga di Jadi JET ma aa | Gan SELAI 

be IE Gas AI ea SEL NI 


Dari Ibnu Mas'ud »-, bahwasanya ada seorang laki-laki yang 
mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, kemudian dia 


456 HR. Bukhari (4685) dan Muslim (2768). 


420 


435. 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


mendatangi Nabi & dan menceritakan hal itu kepadanya, maka 
Allah menurunkan ayat: 


- 


satu S3 cf 


Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan 
petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan- 
perbuatan yang buruk. (OS. Huud(11J: 114) 

Maka orang itu bertanya: Apakah ini hanya untukku, wahai 
Rasulullah? Beliau bersabda: Untuk semua umatku.”” (HR. 
Muttafag 'alaih) 


al Sya, 5 LI AB GAN Jl Jay AJB aa ol 
ayak an PAN Ht Ge LG Ts Eta 

S3 BUS ES AL II J3 G1 JB II 33 UK 
hb er Henna jas 
2 na Men IE GE Sian le TE Ye 
an UN jas AA Te an RI aa 
ASIA (DU 5S Yg INI Jak Y DAS ola OP «Uni 


Dari Anas 2» dia berkata: Seorang laki mendatangi Rasulullah 
# kemudian berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan 
maksiat, maka tegakkanlah hukumannya bagiku." Ketika 
datang waktu shalat, orang itu shalat bersama Rasulullah «t, 
setelah shalat dia berkata lagi: "Wahai Rasulullah, saya telah 
melakukan maksiat, maka tegakkanlah hukum (kitab Allah) 
bagiku!" Rasulullah bersabda: "Apakah kamu menghadiri 


457 HR. Bukhari (526) dan Muslim (2763). 


421 


436. 


437. 


shalat bersama kami?" Dia menjawab: "Ya." Rasulullah ber- 
sabda: "Sesungguhnya dosamu telah diampuni." (HR. 
Muttafag 'alaih) 


Sabdanya: “Saya telah melakukan maksiat”, artinya maksiat yang 
menuntut ditegakkan ta'zir (hukuman peringatan) bukan had 
syar'i yang hakiki seperti had zina, khamr, dan lain-lain, karena 
hudud ini (zina, khamr, dan lain-lain) tidak bisa gugur dengan 
shalat, dan tidak boleh bagi seorang imam meninggalkannya. 


AOA aka anna NN 2 Na ata 
ISBN AI 58 2 JII 0D) 1 BE Alli Jaran JB 1 JB canng 
Sia AE NN Oa LS II 
HARIS JSI Ga BAN Ball yag Bag ai: (CSV) 
Lela aji 


Dari Anas 25 dia berkata: Rasulullah & bersabda: "Sesungguhnya 
Allah meridhai seorang hamba yang apabila makan sekali 
makan, dia memuji Allah :- atasnya, atau dengan sekali minum 
kemudian dia memuji Allah atasnya."5? (HR. Muslim) 


2 KA Fa PEN as $ 
oa Jain JUS MUI ON) 1 JB BE CL 3 am sa 


p P S 53 & @ 
JIN ami H9 MEI AR BL AN & ga Op Jalil 


So - 
- 


o G Para Pagi 

» bemaalay (Lena Ga mn 2 3 

Dari Abu Musa radhiyallahu, dari Nabi &e beliau bersabda: 
"Sesungguhnya Allah ta'ala membentangkan tangan-Nya di 
malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa di siang 
hari bertaubat kepada-Nya, dan membentangkan tangan-Nya 
di siang hari agar orang-orang yang melakukan dosa di malam 
hari bertaubat kepada-Nya, sampai matahari terbit dari Barat." 


458 HR. Bukhari (6823) dan Muslim (2764). 
459 HR. Muslim (2734). 
460 HR. Muslim (2759). 


422 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


(HR. Muslim) 
LE LALAN — Al and gate — LELE Gt ayad mami ya P3 
Manan ang Ju 
ea Ag Jia Eat SENI Badar B9 3 di 
Kiba SA Ja SE LB Alb Ae Sia 
KIP Sg ala LES AS EMAS UB IE Aa 
LS Wa AD 1 JET Is la Ll Guy era 
AN 2 ia gia Je ta sep el: 
Iu uan Bg GEA Oh 
SE BRE Jir BIRA Ina Sa Ling an (CD 
AN ag AS Ni dng Sis GA SP | 
SAI : IE UE Lb 3 aa Ea 3 SAI JI den HI 5 
Ta AN Oa JAS pas AS Ka SB AN Open pas AA JI 
II AN 3 Ala KN ad adlh JAS MAA Ja 1 Las 
«anal Eh «SM WAE HI AE LN G5 «ii 
SEA: JO Las ale LIS 
ear ena Ca : JB (ika BI 
AA NS JAN SEN AHA 
Ga Sa int dgan 3 
Saga AAN ah ha BESI Ala Ii Oa 3 


423 


Nenen Saba SAN BJ? aa : Te 


4 
& 


LI AN GE NA yi Fe adl la 
G3 Laka 1 IE GEN LEAG AE5 oa B3 ja HA 
be LAI IE as) JUS HS ita Erb IE AI 
(eny 
dah UUS 5 AN Ie ai ae 
aan ta Sa da ia gia 
Hg Wa HA Ip GAS Hina Juta AN Gi 
AIA ia IE AN KAL ega AA OB Ad la Ga 
en an BAN 


Para 


&£ Pata 


UI Suami Liga aah uye Ipa bkn (GA A5 Gay tee 
eh tips wad fOha mana 
se au HA JUS SJSN ola an ta! Isis 
AE AA NAS AA SG gai Te Lia 
an 

ulat ESL Ia pa AE SE - WE oa NA 
Wah 3 Ip. bems ola MIS oya JSI Hama ASI) 
Dadakan Dayat 1 AE D3 IE Hall Layanan mama 3 
CD) Tks SALA olany 4 Baygikadl Relay oa « Gensla P6 


- 
8. 
Lsi 
Lal 


124 


438. 


Riyadhus/Shatihin 

Jet A5 1 R3 033 LAB olina 1 JE3 4 Ugal! ea ya 
Peer Ina £ aa AN ME aga 
AI Kama SA 3 ra el 3 AN ASM PRP 
IL Tes agorig KE Jl ja ya SI 


3 5 £ 0 TG eng a 2 

0 dea Sada kah PPU (las (P3 HD BE da3 
PS ANN Ha CG NAN £ Sto 

: J3 Oak « Ng SAN Bye Ia SI olixag 
HA NY 1 digo Ly SAN Al atom oine (033 55) 
(C3) Han olayg € lain ai 5 doeroi! #SL pa (Lu 
BC) 1 pas Rd lap A9 EL meal « andl 
( St 0G 2. 9 AT .1x - 

MAN Spb AI Gi Ia il SU pang 


Dari Abu Najih Amru bin Abasah as-Sulami ms dia berkata: Pada 
masa jahiliyah saya telah mengira bahwa manusia saat itu berada 
di atas kesesatan daan mereka tidak berada di atas kebenaran 
sedikit pun, sedang mereka menyembah berhala. Lalu saya 
mendengar ada seseorang yang memberi kabar berita di Mekkah, 
maka saya naiki hewan tungganganku untuk menemuinya. 
Ternyata orang itu adalah Rasulullah &£ yang sedang bersembunyi 
karena kaumnya berbuat kurang ajar kepada beliau. Maka saya 
menyelinap hingga saya masuk menghadap beliau di Makkah. 
Saya katakan: Siapa anda ini? Dia menjawab: Aku adalah seorang 
nabi. Aku bertanya: Apa nabi itu? Dia menjawab: Saya diutus 
oleh Allah. Aku bertanya lagi: Dengan apa engkau diutus oleh- 
Nya? Dia menjawab: Dia mengutusku untuk menyambung tali 
silaturrahmi, menghancurkan berhala, dan mentauhidkan Allah 
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Saya bertanya lagi: 
Siapakah yang bersama anda di atas agama ini? Dia menjawab: 
Orang merdeka dan budak. Pada waktu itu bersama beliau Abu 
Bakar dan Bilal #8. Kemudian saya katakan: Saya mengikutimu. 
Beliau bersabda: Sesungguhnya engkau tidak akan mampu 


425 


pada saat ini, tidakkah engkau saksikan keadaanku dan keadaan 
orang-orang? Akan tetapi pulanglah kembali ke keluargamu, 
dan apabila engkau mendengar aku telah kuat (menang), maka 
datanglah padaku kembali. Dia berkata: Maka saya pergi ke 
keluarga saya. Ketika beliau #£ datang ke Madinah, saya selalu 
mencari berita tentang beliau dan bertanya-tanya kepada orang- 
orang hingga sekelompok orang dari keluarga saya juga datang 
ke Madinah, maka saya bertanya: Apa yang dilakukan oleh Nabi 
ini yang telah datang di Madinah? Mereka menjawab: Orang- 
orang cepat mendatanginya, kaumnya telah bertekad untuk 
membunuhnya tapi mereka tidak kuasa. Maka saya segera masuk 
Madinah dan menemuinya, lalu saya berkata: Wahai Rasulullah, 
apakah anda mengenal saya? Beliau menjawab: "Ya, engkaulah 
orang yang pernah menemuiku di Makkah." Saya berkata: "Wahai 
Rasulullah, beritahukanlah kepada saya apa yang telah diajarkan 
Allah kepadamu yang masih belum saya ketahui, dan ajarkanlah 
kepada saya tentang shalat? Beliau menjawab: "Lakukanlah shalat 
subuh, dan berhentilah hingga matahari meninggi seukuran 
tombak, karena ketika ia terbit, ia muncul di antara dua tanduk 
syetan, dan ketika itu orang-orang Kafir bersujud kepadanya. 
Setelah itu shalatlah karena shalat disaksikan dan dihadiri sampai 
bayang-bayang tombak merapat padanya, kemudian berhentilah 
shalat karena waktu itu api neraka jahannam dikobarkan. Maka 
apabila bayang-bayang telah muncul, lakukanlah shalat karena 
shalat itu disaksikan dan dihadiri sampai matahari kamu shalat 
Ashar. Kemudian berhentilah shalat sampai matahari terbenam, 
karena matahari terbenam di antara dua tanduk syetan, dan 
pada saat itu orang-orang Kafir sujud kepadanya." Saya bertanya: 
Wahai Rasulullah, ajarkanlah saya tentang wudhu'? Beliau 
bersabda: Tiada seorang pun di antara kalian yang mendekatkan 
air wudhu'nya, lalu dia berkumur dan menghirup air, kemudian 
dia mengeluarkannya kembali, melainkan dosa-dosa wajah, 
mulut, dan dua lobang hidungnya berguguran. Kemudian jika dia 
membasuh mukanya sebagaimana yang diprintahkan oleh Allah 
ws, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya berguguran 
bersama air melalui ujung-ujung jenggotnya. Kemudian jika dia 
membasuh kedua tangannya sampai siku, maka dosa-dosa yang 


426 


Tenemih 
Rivadhus/Shalihin 


dilakukan oleh tangannya berguguran bersama air melalui ujung- 
ujung jari jemarinya. Kemudian jika dia mengusap kepalanya, 
maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kepalanya berguguran dari 
ujung rambutnya bersama air. Dan jika dia membasuh kedua 
kakinya sampai mata kaki, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh 
kedua kakinya berguguran dari ujung jari jemarinya bersama 
air. Apabila dia berdiri melaksanakan shalat, memuji Allah, 
menyanjung-Nya, dan mengagungkan-Nya sesuai dengan hak- 
hak-Nya, dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah & 
ta'ala, maka ia keluar dari kesalahan-kesalahannya bagaikan hari 
ia dilahirkan dari ibunya.” 


Amru bin Abasah menceritakan haditsnya ini kepada Abu 
Umamah salah seorang sahabat Rasulullah #£, lalu Abu Umamah 
berkata kepadanya: Wahai Amru bin 'Abasah, perhatikanlah apa 
yang kamu katakan, dalam satu kesempatan semua ini diberikan 
kepada satu orang?! Lalu Amru bin “Abasah berkata: Wahai Abu 
Umamah, usiaku sudah tua, tulangku telah keropos, dan ajalku 
telah dekat, bagaimana mungkin aku mendustakan Allah dan 
Rasul-Nya, seandainya aku tidak mendengarnya dari Rasulullah 
gs sekali, dua kali, atau tiga kali -hingga ia menghitung tujuh 
kali- tentu aku tidak akan menceritakanya selamanya, akan 
tetapi aku lebih sering mendengarnya dari itu."8! (HR. Muslim) 


Sabdanya, “Kaumnya berlaku kurang ajar padanya”, maksudnya 
mereka mengepungnya, menghalang-halanginya dan tidak merasa 
kasihan padanya. Inilah riwayat yang masyhur. Al-Humaidi dan 
yang lainnya meriwayatkan dengan lafadz 4Js -l- artinya mereka 
marah, murka hingga kesabaran mereka hilang, dan hal itu dapat 
dilihat pada diri mereka. Seperti perkataan orang Arab: Badannya 
mengecil apabila kurang dari rasa sakit, marah, dan sebagainya. 
Yang benar adalah riwayat yang menggunakan huruf Jim (s5). 
Dan sabdanya, “Di antara dua tanduk syetan”, yaitu kedua sisi 
kepalanya, ini sebuah perumpamaan, maksudnya adalah pada 
waktu itu.......... 


Sabdanya, “Mendekatkan air wudhu'nya”, artinya mengambil air 
yang akan digunakan untuk berwudhu'. Dan sabdanya, “Maka 


461 HR. Muslim (832). 


421 


dosa-dosanya akan berguguran”, yaitu berjatuhan, sebagian yang 
lain meriwayatkan dengan lafadz - - dengan huruf jim, dan yang 
benar adalah riwayat yang menggunakan huruf Kha', dan itulah 
riwayat jumhur. Sabdanya, “Mengeluarkannya”, yaitu menge- 
luarkan kotoran yang ada di hidung dengan air wudhu'. 3! 
artinya ujung hidung. 


AU ST IN) 5 JB BE LN ee B3 or Lg cad aa 


3 
Pn BA Tn 3 pd an ai SN AN PN at rat 
Les re Lil Uoy3 Ud Allan Lela Len OA al Lam Jl 
Z 2 2 3G - - K3 PP nanang tea 
S3 la Sm ag Lea 4 LS UAS RSA AI ASUS SI Il « 


NN 


S red 


Pan 


» han lay (GA 13253 0S Jam LSN Kab 


439. Dari Abu Musa al-Asy'ari am» dari Nabi &- dia berkata: 
Apabila Allah menghendaki rahmat pada suatu umat, maka 
sebelumnya Dia mewafatkan nabi-Nya kemudian memberikan 
gantinya. Dan apabila Dia ingin menghancurkan suatu umat, 
maka Dia menyiksanya di saat nabinya masih hidup, maka Dia 
menghancurkan mereka sementara nabi hidup menyaksikannya, 
sehingga Dia menentramkannya dengan kehancuran mereka 
ketika mereka mendustakan dan mendurhakai perintahnya." 
(HR. Muslim) 


eter Jaas 0-0 


BAB 52 
Keutamaan Raja (Berharap) 


OA Ii S5 Jali aa ae DL JUS WI JB 
Meet ae EN ae aa 


462 HR. Muslim (2288). 


428 


440. 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


Allah # berfirman menceritakan keadaan seorang hamba yang 
shalih: Dan Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.» Maka Allah memeliharanya 
dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung 
oleh azab yang amat buruk. (OS. Ghafir|40|: 44-45) 


AMI JB) 1 IE KT BE Ig ye BP ia Aya 


LI AI ISAT SL Ana Up Uya aa Gb Ai 1 1 Ja 
TAS NE GAN DUS Ta AA ia mati KA 
SA IE en IN LE Lea IN GB Ian dea GB 
Hm La Sar) Bil Way «Ale Gia (Opi il LA jai 


DAA 336 Url USS ge daa Ul) 1 era 3 S5 
aa LAN AL (LL Ala 


Dari Abu Hurairah m5, dari Rasulullah &: beliau bersabda: 
Allah w berfirman: "Aku berada dalam persangkaan hamba-Ku 
kepada-Ku, dan Aku selalu bersamanya selama ia mengingat- 
Ku." Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan 
taubat hamba-Nya daripada salah seorang dari kalian yang 
mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. 
Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka 
Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan barangsiapa yang 
mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, maka Aku mendekatkan diri 
kepadanya sedepa. Jika dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka 
Aku mendatanginya sambil berlari.“ Lafadz hadits ini adalah 


HR. Bukhari (7405) dan Muslim (2675). Hadits-hadits ini yang diyakini oleh ahlus sunnah 


463 


wal jama'ah bahwa itu merupakan hak Allah azza wa jalla, akan tetapi kita tidak mengetahui 
bagaimana Allah berlari, dan bagaimana cara Allah mendekatkan diri kepada hamba-Nya. 
Namun, kita tetap meyakininya dan menyerahkan tata caranya kepada Allah azza wa jalla. 


429 


441. 


442. 


salah satu riwayat Muslim. Penjelasan hadits ini telah dijelaskan 
dalam bab sebelumnya. Dalam Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim disebutkan dengan lafadz G ISI GL dna LI 3 dengan 
menggunakanan lafadz (s— (ketika) dan dalam riwayat ini dengan 
menggunakan lafadz &-— (di mana), keduanya adalah shahih. 


IN 33 IE Ogan ol: B3 all ana 3 ale s3 
a58 S EN DA Pa KEI ja Va Tai 2 we 
dero AU GI raba ja NI ASUH Ogan YY 1 Jab « el 


» Haa alay (- 


Dari Jabir #3, bahwasanya dia mendengar Nabi #&£ bersabda tiga 
hari sebelum wafatnya: "Janganlah sekali-kali salah seorang di 
antara kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan berbaik 
sangka kepada Allah azza wa jalla."8# (HR. Muslim) 


ASEAN JB) 3 Iga BEAN Japang Santa 1 JB BE al ye 
Ya AA Sl SE AG SALA SN 
SAP BEN HA IG Se cak De GI AG. Rt 
BAN oa APA Ne 
J3 € Sal ola (Gis La SEN let 2 Pn Pena 
55 Vega J3 0 gl mat (el SY aa Cd) : 
SANG SALAM ya? Jaka Uh SAE BI Sab SN 
Ui gag ul HA Hg Lan Ja «SU peni (GAN 

del SL 


Dari Anas #5 dia berkata: Saya mendengar Rasulullah #£ bersabda: 


464 HR. Muslim (2877). 


450 


Tersiemah 
Rivadhus/Shalihin 


Allah ge berfirman: Wahai manusia, selama kamu berdoa dan 
berharap kepada-Ku, maka Aku pasti mengampunimu, dan Aku 
tidak peduli amalan apa saja yang ada padamu. Wahai manusia, 
seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, kemudian 
engkau memohon ampun kepada-Ku, Aku pasti mengampunimu. 
Wahai manusia, seandainya engkau mendatangi-Ku dengan dosa- 
dosa sebesar bumi, namun kamu tidak menyekutukan-Ku dengan 
sesuatu pun, maka Aku akan mendatangimu dengan ampuan 
sebesar bumi." (HR. Tirmidzi, ia berkata: hadits hasan) 


slom,dlo ar) 3 ara —L —0Y 


BAB 53 
Keutamaan Memadukan Rasa Takut Dan Berharap 


AN 3 Pa Z Pia og Pe 5 . sea Papa 8, Sia 
OgS3 « Lae as OS Ol Aron Jl IN Jebal OI As 
Pan Pang 


GAN AE 3 ALI patah JAPAN IE Ag AA LAI 3S 

EMS AE Falah S3 ab, KAI, SESI oya Ha 
Ketahuilah bahwa pendapat yang terpilih bagi seorang hamba 
yang berada dalam keadaan sehat adalah hendaklah dia bersikap 
takut dan mengharap sekaligus. Rasa takut dan mengharapnya 
seimbang. Namun, dalam keadaan sakit, dia memfokuskan diri 


pada mengharap (raja'). Kaidah syar'i dari ayat-Al-Our'an dan 
sunnah Nabi menguatkan prinsip ini. 


PELAN TA Sayati AA VI 5 Sat SEP: wf as gu 
La 


465 Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (3540), dan dihasankan oleh Albani dalam silsilah 
hadits shahih (127). 


451 


Allah w berfirman: Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali 
orang-orang yang merugi. (OS. Al-A'rraf (7): 99). 


DAS GAN VI AI 35 Ie JAN TI 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 
yang kafir”. (OS. Yusuf (12): 87). 


AS 
33 Bb ym S3 Uc 


OI Aga yI JELS P3h 
Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula 
muka yang hitam muram. (OS. Ali Imran (3): 106). 


3. IA 


2 


Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat saka dan TN dia 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (OS. Al-Araf (7): 
167). 


- LX 6G 2 ag d 
PA Ia Op 4 ai HA OI 


Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada 

dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang 

yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. (OS. Al-Infithar (2): 

13-14). 

Ba nga MEA EA mn MEKA olah Aoa R3 Se Mena Me ab Bat 

cemilan Case ya Lely ALS, Line 3 3gd « djlya Elis Uya LL 
3 


2 3st 


Yu 40 


Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya. Maka 
dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang 
yang ringan timbangan (kebaikan)nya. Maka tempat kembalinya adalah 
neraka Hawiyah.(OS. Al-Oariah (1011: 6-9). 


s3 SD Als HA AA . $,. ai lia NES cl 


452 


443. 


444. 


Teviemah 
RiyadhusShalihin 


Ayat-ayat dalam hal ini sangat banyak sekali, maka khauf dan 
raja tergabung dalam dua ayat, atau beberapa ayat, atau bahkan 
satu ayat. 


On aa na BS nya al 230) 
LA BAN PA 3 IS setan gab UAN ad KU 
dana alay (ASN EA Ya BS UKS Ga AI 


Dari Abu Hurairah 5, bahwasanya Rasulullah &# bersabda: 
Seandainya seorang Mukmin ituu mengetahui adzab yang 
berada di sisi Allah, pasti tidak ada seorang pun yang berharap 
mendapatkan surga-Nya. Dan seandainya orang Kafir mengetahui 
rahmat yang ada di sisi Allah, tentu tidak ada seorang pun yang 
berputus ada dari surga-Nya."s6 (HR. Muslim) 


2133 3) : Ma Mi 5 5 Ha ga ed 23 
« aa SS ab « Ht Par JUAN ej Ket , Aa 
2 li GRES AL ES In HAN oi JB 
F La Lt La NP 2 54 d £ 2 5 Ko 0. rd EN “ 
(GAS Aha P3 ALAN VI 23 IS Li RL La Opa 
WEI ola 

Dari Abu Sa'id al-Khudri ms, bahwasanya Rasulullah #e 
bersabda: Apabila jenazah telah diletakkan di dalam keranda, dan 
dipikul oleh manusia atau orang-orang di atas pundak mereka, 
maka jika jenazah itu orang shalih dia akan berkata: Cepatlah, 
cepatlah, antarkan aku!" Namun jika dia bukan orang shalih, 
maka dia berkata: Duh celaka! kemana kalian akan membawaku? 


Semua makhluk mendengar suara jenazah itu kecuali manusia, 
seandainya manusia mendengar suaranya, niscaya dia akan 


466 HR. Muslim (2755) dan Ahmad (2/334). 


433 


pingsan.“” (HR. Bukhari) 


anna He NG RA 
Si LA CEO) 3 BE AI Jaman JB 1 JB B3 dgramn sal K3 
89 


(rap 05 0 23 -$ 
Gel olay (203 Jia JSI cak Id ja SAH 


445. Dari Ibnu Mas'ud »» dia berkata: Rasulullah &# bersabda 
kepadaku: Sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada salah 
seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Begitu pula neraka. 
(HR. Bukhari) 


2 


AI Wgaba JUS AI 3S ya AKI Juas SL -— ot 


- 


BAB 54 


Keutamaan Menangis Karena Takut 
Dan Rindu Kepada Allah Swt 


2 an AN 20. - 3 ta ni 
Ama! IA ep Ala OK JBS Op P3 JUS AJE 
LA: 


Allah w& berfirman: Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil 
menangis dan mereka bertambah khusyw. (OS. Al-Isra'(17J: 109). 


ANA na Ra ang BUANG j3 PN PRIA . 

LOR al TOK Ng OS) Unit Call laka Uyasl 

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu 
mentertawakan dan tidak menangis? (OS. An-Najm (531:59-60). 


Te ea ae 3 8 Aa Aa al 
: s AA Lg na a na Ba: 5 
ACA AN) JET Ip SA SET Cal Jgn G1 B3 


467 HR. Bukhari (1316). 
468 HR. Bukhari (6488), 


434 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


“.c S0 Lap P2 & na ag. Ce Bon 08 
LI oAA AA At cell 2 gw ale Las (S3 oya Anal 


4 
Gs 


NE: en Aa aa Sa aa BN san Aa AR 

(line ja AE EL Wianh ana Ll JS Ia Ci Il LAS) 

L aEydE BEE aka AI EU (ENI BAL 1 SELAI 
KANAN Eh 


446. Dari Ibnu Mas'ud ms dia berkata: Rasulullah #: bersabda 
kepadaku: Wahai, Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Our'an untukku. 
Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah aku akan membacakannya 
padamu sementara Al-Our'an diturunkan untukmu? Beliau 
menjawab: Sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari orang 
lain. Kemudian aku (Ibnu Mas'ud) bacakan kepadanya surat an- 
Nisa' hingga ayat, “Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), 
apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap 
umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi 
atas mereka itu (sebagai umatmu).” (OS. An-Nisa'(4J: 41), lalu 
beliau bersabda: Cukuplah bagimu sekarang. Ketika aku menoleh 
kepada beliau, ternyata kedua matanya mencucurkan air mata."46? 
(HR. Muttafag 'alaih) 


In Ulin Len UG Kilas BIG ANN Jang laci 1 JB 6 REA mal ye 

2 JB (Oa LSI, NIS Komadad «SAE LS Oya JI) : Jl « 

21 Pn » Rana 03 08 3 NIA 3 ot Ta 

HA Gita. Ii pb 4 hg BE AMI Sya Hen las 
BA IG 

447. Dari Anas #5 dia berkata: Rasulullah &s pernah berkhutbah 
yang belum pernah aku dengar sama sekali sebelumnya. Beliau 
bersabda: Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 


niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Anas 
berkata: Maka para sahabat Rasulullah ## menutupi muka 


469 HR. Bukhari (4582) dan Muslim (800). 


455 


448. 


449. 


mereka, dan suara isak tangis mereka pun terdengar.” (HR. 
Muttafag 'alaih) Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam bab 
Khauf. 


3 : 5 PK Ka Ta Ka NN £ 
SIS WBEM Jaan JB JL 23 Ina Al 33 
2 2 Lo Ky NA Pan Sang £: 2 3. aa KE ae 
Je BE aa Yg Ema 3 YAI Sy23 AI KAS ja 
3 s . an Dean 
: Garee IL SA) 1 J3 «akal ola, (-- HER al 


Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: Rasulullah #: bersabda: 
Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut 
kepada Allah hingga air susu kembali ke putingnya, dan tidak 
akan terkumpul debu (yang diterbangkan) di jalan Allah dengan 
(kepulan) asap neraka jahannam.”' (HR. Tirmidzi) 


NA an ie ay: BE Iga JB: Jeng 
SIA TG Ja JAN Se AU SA JASA U) 


Pn 


NE « ar: BS, ta, Lal AJI £ nek Ear « der 


Ro 


Pa KET «JI Sel 5 "Jas J3 23 S5 ia Pa 


NN aa IN At 
PENA Cesa enuna 


us N 


Sub Bil 


Dari Abu Hurairah 2 dia berkata: Rasulullah &: bersabda: Ada 
tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada 
hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: 
Seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh 
berkembang dalam ibadah kepada Allah w-, seseorang yang 
hatinya selalu tertambat di masjid-masjid, dua orang yang saling 


HR. Bukhari (4621) dan Muslim (2359/134). 


470 
471 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1633), Nasa'i (6/12), dan Ibnu Majah meriwayat- 
kan bagian akhir dari hadits ini (2774), dan hadits ini dishahihkan oleh Albani dalam shahih 
Tirmidzi. 


436 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena-Nya, 
seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita 
bangsawan yang cantik rupawan, lalu ia berkata: Sesungguhnya 
aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah lalu dia 
menyembunyikannya sehingga tangan kirinya sendiri tidak 
mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seorang 
yang berdzikir (mengingat) Allah di tempat yang sunyi kemudian 
kedua matanya mengalirkan air mata."”2 (HR. Muttafag 'alaih) 


Ah Ap BE AN Seng LA TE BEA ALI aa AN an 5 
AN an te TO Kenang 
LAST Ia Jana 5 jas Sl 


: (2 sah Jiladi PP) Sio, ass Pi ola, erat Lag I 


450. Dari Abdullah bin as-Syikhkhir »» dia berkata: Saya pernah 
mendatangi Rasulullah #:, dan ketika itu beliau sedang 
melaksanakan shalat, dan di dalam dada beliau terdengar suara 
tangis seperti suara kuali yang mendidih. (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, dengan sanad shahih) 


SP) SAS ye AN BEAN Jan SE: JB La yg 
JB La sal KH GE FAST AI — Jana je — AMI 
Jin 3 Sa ati MN EA 
451. Dari Anas 2 dia berkata: Rasulullah # bersabda kepada Ubay 


bin Ka'ab »: Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan 
kepadaku untuk membacakan kepadamu surat: 


IG HE JA Ia UAS Sl 


472 HR. Bukhari (660) dan Muslim (1031). 
473 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (904) dan Tirmidzi (2/114) di dalam Asy-Syama'il. 
Hadits ini dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Abu Daud. 


457 


Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik ...(OS. 
Al-Bayyinah(98J: 1). Ubay berkata: Dia menyebut namaku? 
Nabi menjawab: Ya. Maka menangislah Ubay.”4 (HR. Muttafag 
'alaih) Dalam riwayat lain disebutkan: Kemudian mulailah Ubay 
menangis. 


AN Ooo dn Las AMI GS AI Se JB JB Lan 


AI an BE US ii kere AI gai SAN AG KA 25 
ae aa 


s7 


SY Yi su IE BEN Soon TI Al Kie Si 
2 BSA! ISI IA Ia PE LL USA 

Ag MADE NAS ASN TEE AAN ga JA 
LAI JAN bs Hb Gema A3 4 dlam 

452. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Abu Bakar ash-Shiddig 
berkata kepada Umar radhiiyallahu anhuma setelah kematian 
Rasulullah &£: Mari kita pergi ke rumah Ummu Aiman, kita 
mengunjunginya sebagaimana Rasulullah #$ mengunjunginya. 
Maka tatkala keduanya sampai, Ummu Aiman menangis, 
kemudian mereka bertanya kepadanya: Apa yang membuatmu 
menangis? Tidakkah engkau ketahui bahwa yang ada di sisi Allah 

itu lebih baik bagi Rasulullah &£? Ummu Aiman menjawab: "Aku 
menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa yang berada di sisi 
Allah itu lebih baik bagi Rasulullah &£, akan tetapi aku menangis 
karena wahyu telah terputus dari langit." Kemudian Ummau 
Aiman menggugah mereka untuk menangis, dan mereka pun 


menangis bersamanya.”? Hadits ini telah disebutkan dalam bab 
“Mengunjungi orang shalih.” 


KAN 


474 HR. Bukhari (3809, 4960) dan Muslim (799). 
475 HR. Muslim (2454), 


438 


453. 


Terjemah 
ayah Si 


BI 3 RA ES Ig SM US: IE Bra on ye 
aU S2) dist ola (aa IK ui 22) : Jua « NA 


BAY 3 Jah AKU AE SAI ks BJ « 535 IS GI ON: Las 


85 IKU SP SIB Lae yh Lilo ye lily 3 

Haha Jian ASI Ga GEN ma ad Hai 
Dari Ibnu Umar «8 dia berkata: Tatkala sakit Rasulullah #£ 
semakin parah, dikabarkan kepada beliau perihal shalat, lalu beliau 
bersabda: Pennnkdalah kepada Abu Bakar agar mengimami 
orang-orang. Aisyah te: berkata: Sesungguhnya Abu Bakar itu 
adalah orang yang emak hatinya, sehingga ketika dia membaca 


Al-Our'an, pasti dikalahkan oleh isak tangisnya. Lalu Rasulullah 
££ bersabda: Suruhlah dia agar memimpin shalat. 


Dalam satu riwayat Aisyah s berkata: Saya berkata: Apabila Abu 
Bakar itu menggantikan posisi anda (imam), orang-orang tidak 
mendengar bacaan Al-Our'annya, karena dia terus menangis.“ 


B3 Hye 0 Olam,il aue Oi: Han eka 

Aga aa kab ya aa ga Jas « Laslo OLS pas G3 

PL aah Ia ah valen 
— ab Sea Tega Pe en 


Eta ra Asa 


476 HR. Bukhari (687, 713) dan Muslim (418/94-95). 


439 


454. Dari Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf, bahwa suatu ketika 


459. 


Abdurrahman bin Auf diberi makanan padahal dia sedang 
berpuasa, lalu ia berkata: Mus'ab bin Umair &» dibunuh 
padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku, ternyata 
tidak didapatkan kain sedikit pun untuk mengkafaninya 
kecuali burdah (kain selimut dari bulu). Apabila kain itu 
ditutupkan ke atas kepalanya, maka terlihatlah kakinya, dan 
jika ditutupkan ke atas kakinya, maka nampaklah kepalanya. 
Kemudian dibentangkanlah dunia untuk kita sebagaimana 
yang dibentangkan, atau dia berkata: Dunia diberikan kepadaku 
sebanyak-banyaknya. Sungguh kami takut kebaikan-kebaikan 
kita dipercepat balasannya." Kemudian dia menangis hingga 
meninggalkan makanannya." (HR. Bukhari) 


Aan ati 8. Pa Ona 
PBB lee B3 AAL Oles on Gee TAU Gal Leg 
Ia 33 2 Ah ya ja IS WI sean Pa) 


SAS su SO Jd GE ia AS 
Jus « Sia pl Fa (rs JJ AN 3 Lan Latah cab «Ul 
. (G- Sa) : 


Dari Abu Umamah Shuday bin 'Ajlan al-Bahili »», dari Nabi 
&£ bersabda: Tidak ada bekas sesuatu yang paling dicintai oleh 
Allah selain dari dua tetes dan dua bekas, (yaitu) tetesan air mata 
karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang ditumpahkan 
di jalan Allah. Adapun dua bekas itu adalah bekas luka sewaktu 
berjuang di jalan Allah, dan bekas dari melaksanakan salah satu 
kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah ta'ala.8 (HR. 
Tirmidzi) 


HJ BB Lol or Pyad Laakan 1 in 3S Cagalo LI 3 


HR. Bukhari (1275). 


477 
478 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1669), dan dishahihkan oleh Albani dalam shahih 
Tirmidzi. 


RiyadhusShalihin 
Opa ten aah SA Un Alan Utk BEM Span Wae, 
Me AI LI Imah. 


456. Dalam bab ini ada banyak hadits, antara lain: Hadits “Irbath 
bin Sariyah radhiyallah anhu dia berkata: Kami dinasihati oleh 
Rasulullah # dengan sebuah nasihat, karenanya hati ini merasa 
takut, dan mata ini menguraikan air mata." Hadits ini telah 
disebutkan dalam bab 'Larangan dari Bid'ah'.479 


Jab Lets Jaa IE S2 LINI An Jah JL — 0 
al 


BAB 55 
Keutamaan Zuhud di Dunia, dan Keutamaan Fakir 


ana an en 2 PLN AA 0 3 d2 Sia. 2 2 - - 
Tale ALI Ea AT LAS LAI SLS TESIS IN IE 


An BE Lee. & Gn SR Sa Tap - 
EA JAN AA IS SUN LI JISE La GNI LS 


Ha 
2 “Gg 


Me aa Pn an ee Dn aren Se UE 5: 
Lalklasa Dl JI SES UST UI LS 5G Hal 353 EN 
TR ag SN TE Na Ea 
PONSEL G3 NI Jak SS NU GA AI SS Tunas 


Allah :& berfirman: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, 
adalah seperti air hujan yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah 
dengan suburnya Karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya 
ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi 
itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, 
dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya, 
tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, 


479 HR. Abu Daud (4607), Tirmidzi (2678), dan Ibnu Majah (42) 


H4 


lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang 
sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah 
Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-orang 
berfikir. (OS. Yunus (10): 24). 


LA ag KIE MAN Ga RI A3 LN MI JA La 
Dati Ab IS AE DS AG WAE let pbb LAI 
IG Kie 3 LASNAN SGG ENI LAI Ky SPd JU 

Ptt0 1 II Ia 2 Lgi 


Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia 
sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi 
subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, Kemudian tumbuh- 
tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah 
Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah 
perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh 
adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 
menjadi harapan. (OS. Al-Kahfi (18): 45-46). 


- 


Na ga - TT 2 - ee 7 22 - & To 
BSE AKG YA Tip j3 La SAN BLS UI yA 


G3 Ia et, Dea Tati PA ne se - Pep AP ANTA P1 
aan AA mai 3 JUS AE 5 JS NNG INI 


3 


“ 0 B0 se Ka #..& 3 

Vip Blang AI Ga Fik3 Ina CAME TANI 3 DUS 5, 3 

D5 agan Ho PES VI KI 
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah per- 
mainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah 
antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan 
anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. 
Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. 
Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras 
dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini 
tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (OS. Al-Hadid (57 |: 20). 


442 


Riyadhus/Shalihin 

Sel NG AG ALAN Se ea OIL sal 53 
BLS PE3 OI SIAIG MANG GPLAN PEG KAA HAN 
PE Olase di I Fendi PS hara ATA GAN 


Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 
kembali yang baik (surga). (OS. Ali Imran |3): 14). 


& Ni RA Sae Aa INN Al Ss aa 
SL IS BA SA NS HI B5 AS ASN Asti 
LO 3 ASIN yi Ie GAS PS OK 


Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke 
dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 
(OS. At-Takatsur (102): 1-4). 


Me Ato IE A 5 
Pena es 


mawas Ol Ia PSU Cas! la. appa Br AJI 3 AN 
: ol gw Ls & Las B3 le Pas 


Dan tiadalah kehidupan dunia Ini melainkan senda gurau dan main- 
main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang Sebenarnya kehidupan, 
kalau mereka Mengetahui. (OS. Al-Ankabut (291: 64). 

Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak sekali dan masyhur. 
Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengannya lebih banyak, di 
sini kami akan menyebutkan sebagian untuk mengingatkan pada 
yang lainnya. 


F3 


457. 


Dane UI ESA BEA Jaan Ol B3 LAN ge on ar 2 
RAS Ie lauk em ARA Ai SANG 

AU Jgn PG 352 Tian € Tatan sa La SL kata 
da al ME IN BN Tmn lo EL IE 
Hii pai BA V0 genta) IE Ah je 
UU AM: Jla3 MI Iga Ge JA: IU (CoA 

BN MAS AN aa SE AN HN an, 333 


Pa 


Ph - 2 LA ON Teh ohop Tag 0. EA 2 Ye 
OUR US Ap GLS OS IA AS Elang US SUS 


&. bag Pn ge. 25 
LE Yama (HESUS US SKS 
Dari Amru bin Auf al-Anshari »», bahwasanya Rasulullah &: 
mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengambil 
jizyahnya. Maka ia datang dengan membawa harta yang cukup 
banyak dari Bahrain. Para sahabat mendengar kedatangan Abu 
Ubaidah sehingga mereka shalat Subuh bersama Rasulullah 
&£. Ketika Rasulullah selesai shalat, beliau beranjak pergi, dan 
para sahabat pun menghadang Rasulullah #:. Melihat hal itu, 
Rasulullah #&: tersenyum dan bersabda: Saya kira kalian sudah 
tahu bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan membawa 
sesuatu? Para sahabat menjawab: Benar, wahai Rasulullah. Beliau 
bersabda: Sambutlah kabar gembira itu, dan beranganlah apa yang 
dapat menyenangkan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran 
yang aku khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi aku khawatir 
dunia ini dilapangkan bagi kalian sebagaimana ia dilapangkan 
bagi orang-orang sebelum kalian, lalu kalian saling merebut 
dunia sebagaimana mereka saling memperebutkannya, lalu 
dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana ia menghancurkan 
orang-orang sebelum kalian.“ (HR. Muttafag 'alaih) 


2 
35 
2g N 
08X 


480 HR. Bukhari (3158) dan Muslim (2961). 


Riyadhus/#Shatihin 

FI AE Jay be 1 JB 4 B3 ab lara al yen 
Jne su Ba bi 
Mae Gama (leh GAJI ah Gp SAS 


458. Dari Abu Sa'id al-Khudri » dia berkata: Rasulullah #&: duduk 
di atas mimbar dan kami pun duduk melingkar di sekitar beliau, 
lalu beliau bersabda: Sesungguhnya di antara hal yang paling 
aku takuti menimpa kalian sepeninggalku adalah dibukakan 
gemerlapnya dunia dan perhiasannya bagi kalian."! (HR. 
Muttafag 'alaih) 


SE aan bas Ge CU Oo AE dana aa 

Z 25. .? 35 « se AAA TER Para A3 nara Na 
(CL 5G USAI ob OS HS PEG di Sultan 
"ama ola, 


459. Dari Abu Sa'id al-Khudri 2 bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
Sesungguhnya dunia ini indah dan mempesona, dan Allah 
menguasakan kalian atasnya, kemudian Dia melihat bagaimana 
kalian beramal. Karena itu, takutlah terhadap fitnah (godaan) 
dunia dan takutlah godaan wanita." (HR. Muslim) 


(CA 2 VI MAY ILUN) IE BE alot al ea 
PS en Ane : Feng 
sable S 


460. Dari Anas 2», bahwasanya Nabi & bersabda: "Ya Allah, tidak 
ada kehidupan (yang sejati) kecuali kehidupan akhirat." (HR. 
Muttafag 'alaih) 


38 


AE IL ALA ES SIA SO) 1 JB BB Al Jgn ye v0 


481 HR. Bukhari (1465) dan Muslim (1052). 
482 HR. Muslim (2742). 
483 HR. Bukhari (6413) dan Muslim (1805). 


HS 


» 23 2 Aa: So ox 


461. Dari Anas &», dari Rasulullah &£, beliau bersabda: Ada tiga perkara 
yang mengikuti mayit: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dua 
perkara kembali, dan satu perkara tetap menemaninya. Harta 
dan keluarganya kembali pulang, dan amalnya tetap menemani." 
(HR. Muttafag 'alaih) 


JI JA GAN YA eh AD): BE ASI Ing JG 1 Je ate 


Sh ol Sal 6: Je Kb Gab aan gk 


AL HB SG: aa Sasana Aa 
EA RA Ce EA JAN Sa GAN ega 
Tu daa Aa Sd ha dn pass La ya Tara 


ey (ah Ea Eh Yg da SAI ca H «Ul 


462. Dari Anas »» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: Pada hari 
kiamat akan didatangkan orang yang paling mendapatkan 
kenikmatan dunia dari penghuni neraka, lalu dicelupkan ke 
neraka dengan sekali celupan, kemudian ditanya: "Wahai anak 
Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan, apakah kamu 
merasakan kenikmatan?" Orang itu menjawab: "Tidak, demi 
Allah wahai Rabbku!" Dan didatangkan orang yang paling 
sengsara di dunia dari penghuni surga, kemudian dia dicelupkan 
ke dalam surga sekali celupan, lalu ditanya: Hai anak Adam, 
pernahkah kamu melihat suatu penderitaan? Pernahkah kamu 
merasakan kesengsaraan? Dia menjawab: Tidak, demi Allah, aku 
tidak pernah melihat penderitaan, dan tidak pernah merasakan 
kesengsaraan sama sekali." (HR. Muslim) 


484 HR. Bukhari (6514) dan Muslim (2960). 
485 HR. Muslim (2807). 


H6 


463. 


464. 


fonem 
RiyadhusShalihin 


& Lai L)) 3 aU Iga) Je JB ms NAS het T. 3 
(na sara Aa SA SA Jaka Ja 
peta ola, 


Dari Mustaurid bin Syadad as dia berkata: Rasulullah 
bersabda: Sesungguhnya perumpamaan dunia dengan akhirat 
bagaikan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya 
ke dalam air laut maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa 
oleh jari itu." (HR. Muslim) 


“3 « aa Bip Somdl 1 K3 al Ig) al: : 23 rr 3 
AN Came: IE Sh ES Ben id ia 


- - Pn sen 
Pe ai en UM asu: IIS (Sha SIA OS 


Sa 


Iksan Jan en 3 
IA Ia Ega LAU ANT) : Ja es Sl 
HA, Aa ye DED d3. alay (GIE 

OSN ek 


Dari Jabir 2», bahwasanya Rasulullah £ pernah melewati suatu 
pasar dan orang-orang berada di kanan dan kiri beliau. Beliau 
1 melewati anak kambing yang telinganya kecil dan sudah 
menjadi bangkai. Lalu beliau mengangkatnya dan memegang 
telinganya, kemudian bersabda: Siapakah di antara kalian 
yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Mereka 
menjawab: Kami tidak mau membelinya dengan apapun, dan 
apa yang bisa kami perbuat dengannya? Kemudian beliau 
bersabda: Apakah kalian suka kambing ini menjadi milik kalian? 
Mereka menjawab: Demi Allah, seandainya dia hidup, itu adalah 


486 HR. Muslim (2858). 


IA 


465. 


aib, dia memunyai telinga yang kecil, apalagi ketika ia sudah 
menjadi bangkai! Beliau bersabda: Demi Allah, sesungguhnya 
dunia lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai itu dalam 
pandangan kalian.#? (HR. Muslim) 


Bb Mana Jb em alas 
“ds. aids B Ca: HK Im el akan 


se BSE SE nadi LAS IA Pi Fa sale IAI WM) 
lisa de duda 3 HI BN AN Ita 
Mn en oo On 
ika, lisa JL JG 53 Y) RA ap By dh 3 3) 
SRG AG JAN Wali Gay LB jan ag ye (Sa 
SG JA aa BEN (OA SY SAK): 


HA PA ALAN AS Si as bah 


8. 


A3 5 - ae (Ora ae - WM: J3 EKA wi ol S6 
AD) dls IL LI ya Eran Ela 
Ia AG Ya JL. ET Jaye BB) Be la (Gia 
DE Inn Ot Lb ea Gal Jis an HN Ii 

GEN bil lag ALE Gin (G3 Bh 5 0D) 
Dari Abu Dzar »s dia berkata: Saya pernah berjalan bersama 


Nabi & di tanah Harrah yang ada di Madinah, kami menghadap 
ke arah gunung Uhud, kemudian beliau bersabda: "Wahai Abu 


487 HR. Muslim (2957). 


Terremah 
Riyadhus£halihin 


Dzar." Aku menjawab: "Ya, wahai Rasulullah," Belliau bersabda, 
"Aku tidak akan bisa bergembira seandainya aku memunyai emas 
sebesar gunung Uhud ini, setelah berlalu tiga hari aku masih 
menyimpan satu dinar daripadanya kecuali yang aku persiapkan 
untuk membayar hutangku, akan tetapi akan aku bagikan hal itu 
kepada hamba-hamba Allah dan aku katakan begini dan begitu.” 
Dari samping kanan, kiri, dan belakang beliau. Beliau bersabda, 
"Sesungguhnya orang-orang yang paling banyak hartanya (di 
dunia) adalah orang yang paling sedikit (pahalanya) pada hari 
kiamat. Kecuali orang yang menyedekahkan hartanya begini dan 
begini. Yaitu kepada orang-orang kanan, kiri, dan belakangnya. 
Dan orang yang mau bersedekah hanya sedikit. Kemudian beliau 
bersabda kepadaku: "Tetaplah engkau berada di tempatmu sampai 
aku datang kepadamu!" Kemudian beliau berjalan di tengah 
kegelapan malam sampai tidak terlihat. Tiba-tiba aku mendengar 
suara keras sehingga aku khawatir ada orang yang mencelakai 
nabi &# yang membuatku hampir mendatangi suara tersebut, 
namun aku ingat pesan beliau, “Jangan engkau tinggalkan tempatmu 
sampai aku datang kepadamu!” Aku tidak meninggalkan tempatku 
sampai beliau mendatangiku. Lalu aku berkata: Sungguh aku 
tadi mendengar suara keras yang membuatku takut. Kemudian 
aku ceritakan kepada beliau. Beliau balik bertanya: Apakah 
kamu mendengarnya?! Aku menjawab: Ya, aku mendengarnya. 
Beliau bersabda: Itu adalah Jibril, ia mendatangiku, lalu berkata: 
Barangsiapa yang meninggal dunia di antara umatku sedang ia 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti dia masuk 
surga. Aku bertanya: Meskipun dia pernah berzina dan mencuri? 
Beliau menjawab: Meskipun dia pernah berzina dan mencuri." 
(HR. Muttafag 'alaih) Lafadz hadits ini milik Bukhari. 


JA Fa BOS P2 JB BEN Seng 726 B3 Ia al ya 
Lb MW Ab Ta ale JL JAE ME EN aa las 


IA X9 


LE ima (oi ASI 


488 HR. Bukhari (6268) dan Muslim (94/32), 


49 


466. 


467. 


468. 


Dari Abu Hurairah #5, dari Rasulullah & beliau bersabda: 
Seandainya aku memunyai emas sebesar gunung Uhud, tentu aku 
lebih gembira manakala tidak lewat dari tiga hari pada emas itu 
aku tidak memilikinya sedikit pun, kecuali beberapa dinar yang 
aku simpan untuk membayar hutang."? (HR. Muttafag 'alaih) 


- P Abg AN 8, M3 Pe edi 
Yg S6 Jail ja Ia SEN) BE AI Jaa JB JB cg 
ai z ke Ba ea Dona 
(SAS AA LS WS N Ol ASI je 4 SU GA Ja JI 5 
» mlma Jail lag 6 ALE Gina 


en Ra Ana 

JUS BAE Jua 3 II SAI P3 DI 1 Gobel Aly 3 
Tag At ui Fa - kerana. TTL 

(Gia Ji ga Sa JL aa GAS, 


Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah & bersabda: 
Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah 
(hanya) melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena 
hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah 
atas kalian.” (HR. Muttafag 'alaih) Lafadz hadits ini milik 
Muslim. 


Kadal « HN « UI (ea Ke) 5 dk « Ra aa) Pa (ng 
g 2 sena La 5 — - 

Gelelao (3 Jana JO 3 des Ol «mna lh 

Dalam riwayat Bukhari disebutkan: Apabila salah seorang di 

antara kalian melihat kepada orang yang diberi kelebihan nikmat 

berupa harta dan rupamenawan daripada dirinya, maka hendaklah 

dia melihat kepada orang yang berada di bawah dirinya. 

Dari Abu Hurairah 25, dari Nabi & berliau bersabda: Celakalah 


hamba dinar dan dirham, hamba pakaian sutra dan pakaian berbulu, 
jika diberi ia senang (ridha), dan jika tidak diberi, ia jengkel."?' 


489 HR. Bukhari (2389) dan Muslim (991). 
490 HR. Bukhari (6490) dan Muslim (2963). 
494 HR. Bukhari (2886). 


450 


469. 


470. 


(PIA 
Rivadhus/Shalihin 
(HR. Bukhari) 


2 2 84 0 0 - 1 el OT Tt 4 
An 


He AG Kia Ha Ahn ALS UN EA 
Ea SN Ta Sana KAA yA En Us 
Gedlela,. 


Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: Saya melihat 70 orang dari 
ahli Shuffah, tidak seorang pun dari mereka yang mengenakan 
selendang (surban), adakalanya hanya kain sarung dan selimut 
yang mereka ikatkan di leher mereka, ada yang sampai separuh 
kaki, dan ada juga yang sampai mata kaki, lalu ia kumpulkan 
dengan tangannya karena khawatir auratnya nampak.#? (HR. 
Bukhari) 


oya Gea KAN) 1 BE II Jen JB 1 JB d0 AI bh te 


5 bama ol3) (GK Aap 


Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: Rasulullah & bersabda: Dunia 
adalah penjara bagi orang Mukmin dan surga bagi orang Kafir.“ 
(HR. Muslim) 


IN IU HA BEE Sea Ja IE KB ha soal ye 
1 Ika BS el (Janti ME Lai ME 
Ap casan Bb eng aa Bag 
AE ea lay» SA SLS age EA Ie Ip 
Yg bp MARS YG II ISP 1 ala Call Lia 33 


492 HR. Bukhari (442). 
493 HR. Muslim (2956). 


1 


471. 


472. 


. 


- kem 0 0... 
Vla 3S La AAN Yg Upah SI Jelas SL S5 
Aa PEN aa JS ea aya bau IS 
Ge AAL cat JI MEA Ia II LA 


Dari Ibnu Umar «2? dia berkata: Rasulullah &- memegang kedua 
pundakku, lalu bersabda: "Jadilah engkau di dunia ini seperti 
orang asing atau seorang perantau." Dan Ibnu Umar #3 berkata: 
"Apabila kamu berada di waktu sore, maka janganlah menunggu 
pagi hari, dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah 
menunggu sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa 
sakitmu, dan masa hidupmu untuk matimu."# (HR. Bukhari) 


Para ulama' dalam menjelaskan hadits ini mengatakan (yang 
intinya): Janganlah engkau condong kepada dunia ini, dan 
jangan pula menjadikannya sebagai tempat tinggal, jangan kamu 
bisikkan pada dirimu bahwa kamu akan tinggal selamanya di 
atasnya, dan jangan pula mencurahkan perhatian kepadanya, 
serta jangan terikat (menggantungkan diri) kepadanya, kecuali 
sebatas apa yang diperlukan oleh orang asing di negeri lain, dan 
janganlah engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang orang 
asing yang hendak pulang menemui keluarganya tidak peduli 
dengannya. Wa billahit taufig. 


AAS: JA SALA ta or Jan AE 3 


G3 EN 


BAG Ja le S3 AN Ip Lu 3 


Ge 


xe La SANG «JI Eka Las & IS) : dls « Kei SE 


R2 Aoillah ayat Aonla Gyal ola) Kamen Lage (GA Eka ab 


Dari Abul Abbas Sa'ad bin Sa'd as-Sa'idi a» dia berkata: Ada 
seseorang yang datang menemui Nabi & kemudian berkata: 


494 HR. Bukhari (6416). 


452 


473. 


474. 


Teriemalt 
Riyadhus/Shalihin 


"Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan 
yang apabila aku mengerjakannya, maka Allah kemudian 
manusia mencintaiku." Beliau menjawab: "Bersikap zuhudlah 
terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan berlaku 
zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia 
mencintaimu." (HR. Ibnu Majah) 


Kat AA PE IE BB aa oya Oles ag 
SI Jing B3 AN Jep LG ARI 1 JUS SAN Ja JAN DASI 
8-9 Hn PN z6 S5 IN An 

aka (IAIN) pakan lay » Kila 4 YAKG La JAN Sa Aang Lo aah 
Da asn 1 Sllla kaga JSI 


Dari Nu'man bin Basyir «? dia berkata: Umar bin Khattab 2 
bercerita tentang dunia yang telah diraih oleh orang-orang, seraya 
berkata: Sungguh, aku melihat Rasulullah &: seharian perutnya 
melilit, beliau tidak mendapatkan buah kurma meskipun yang 
paling buruk untuk mengganjal perutnya." (HR. Muslim) 


AS EM Jaa SE Uas al oa Ale ye) 


Kd 


- 
B, A0 


Ong £ - SA - Ca Seng 2s 
ae dn Uya ba VI IRIS ats ya 
NN. ae NA K AA Unas Th Ge Kap 
Pb (par AA) 2 Adaa AE Gita. Ga KAS GLS JL 

AD) ee GAS NIS 01 ppi ja 


Dari Aisyah ws» dia berkata: Ketika Rasulullah &: wafat, maka 
tidak ada sesuatu pun dalam rumahku yang dapat dimakan oleh 
manusia kecuali secuil gandum yang ada di dalam rakku, hingga 
saya makan gandum itu dalam waktu yang lama, kemudian saya 
takar kurma itu, maka habislah ia." (HR. Muttafag 'alaih) 


495 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4102) dan dishahihkan oleh Albani dengan 


496 
497 


banyak jalurnya dalam Shahih Ibnu Majah (3310). 
HR. Muslim (2978). 
HR. Bukhari (3097) dan Muslim (2973). 


453 


475. 


476. 


S3 Img! SI na Raiga A menkag v9 
MAS Yao Yg Dis MA Ke BEA gann 33 Tete 
La AL SI SE AAA TV YG ip 

GEN alay» LD Jl NI GAS 


Dari Amru bin Harits saudara Juwairiyah binti Harits ummul 
Mukminin «8 dia berkata: Ketika Rasulullah &: meninggal dunia, 
beliau tidak meninggalkan dinar, dirham, budak laki-laki, budak 
perempuan, dan apa pun kecuali keledai yang dulunya beliau 
pakai, senjatanya, dan tanah yang telah dishadagahkan kepada 
Ibnu Sabil.'8 (HR. Bukhari) 


Ka APN 
Ia Ja Sa ja Uas WI KUAT Sp IS 3 


S2 0 3 


An aah plot abal 

del Lai ai Up St bg oh EL 
Ne LI 
(G3) le Gita. na Uni SI 2 Ega 


325 0 L098 


Eh Ebi (5x) : an Spa Io opa Al 1 


o 


RA "Old Lag Jladi "3 #UJI — PS (tap) : MAT 
LAM aya petaka IG AA ga Lal Bolasad alay 4 Mp5 Ugklak 
3 3, 


Dari Khabbab bin “Art &» dia berkata: Kami berhijrah bersama 


498 HR. Bukhari (4461). 


454 


477. 


478. 


499 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


Rasulullah &: karena mengharap wajah Allah ta'ala. Maka pahala 
kami dicatat di sisi Allah w. Di antara kami ada yang meninggal 
sebelum menikmati hasil pahalanya, di antara mereka adalah 
Mus'ab bin Umair 25, dia terbunuh pada pereng Uhud dan hanya 
meninggalkan selimut berwarna dari bulu domba. Maka ketika 
kami tutupkan ke kepalanya, terlihatlah kakinya, dan apabila 
kami tutupkan kepada kakinya, terlihatlah kepalanya. Maka 
Rasulullah &£ memerintahkan kepada kami untuk menutupkan 
kain itu kepada kepalanya, dan menutup kakinya dengan daun 
idzkhir (tumbuhan). Dan di antara kita ada yang telah masak 
buahnya, lalu dia memetiknya."? (HR. Muttafag 'alaih) 


JD EA Ogan JB 1 JB 025 (Ao aan cp Ja 03 


BA as DAS AU Lai pe Abi SE Ja EA 


. (ce Pe ed) Ja « Sia pl ola, (Ls 


Dari Sahl bin Sa'id as-Sa'idi #5 dia berkata: Rasulullah #- 
bersabda: Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah seberat 
sebelah sayap nyamuk, pasti Dia tidak akan memberi minum 
orang Kafir meskipun hanya seteguk air." (HR. Tirmidzi) 


SY : nia EA Sya Eta: Je « F9 Sak al 3 
An NA aa 
Wo ara) 1 Jp 4 Keakayal alyy (Maket) 

Dari Abu Hurairah 25» dia berkata: Saya mendengar Rasulullah &: 
bersabda: Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat, 
dan terlaknat (pula) semua apa yang ada di dalamnya, kecuali 


dzikir kepada Allah dan segala apa yang dapat mendekatkan diri 
kepada-Nya, orang alim, dan orang yang menuntut ilmu.” (HR. 


HR. Bukhari (1276) dan Muslim (940). 


500 


501 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2330) dan Ibu Majah (4110). Hadits ini dishahih- 
kan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi, lihat pula silsilah hadits shahih (686). 
Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (2322), Ibnu Majah (4112). Hadits ini dishahihkan 


A55 


479. 


480. 


502 


503 


Tirmidzi) 
Ida GW BE Iyan JG 1 JB laa 
(SD) 1 J4 eeaka lap (MI 3 13 LAN 


Dari Abdullah bin Mas'ud gs dia berkata: Rasulullah # 
bersabda: Janganlah kalian terlena dengan sawah ladang kalian 
(Dhai'ah), karena hal itu akan membuat kalian cinta dunia."502 
(HR. Tirmidzi) 


5 “ (Naa DP 
SE Jaan CS SA 1 JB 3 cp og aya up AU a53 


8 or 


JAS ag B3 EA (OUR 1 JS SLS Ulo 35 
gl» gal lay» CSS Ha TEE VAN Si MW) 1 JB Ii 


- 


Game Tgk) £ Gap! Jp 4 pekanay Gbu! Ska (ea, 


Ge 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash 2» dia berkata: Suatu ketika 
Rasulullah 5 pernah melewati kami ketika kami sedang 
memperbaiki rumah kami, lalu beliau bersabda: Apa ini? 
Kami menjawab: Rumah ini sudah hampir roboh, maka kami 
memperbaikinya. Beliau bersabda: Aku tidak melihat ajal itu 
melainkan lebih cepat dari ini.”8 Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad Bukhari dan Muslim. 


ON) 2 Iin BE Iga La JB B3 elus op AS yag 


oleh Albani dalam shahih Tirmidzi, lihat pula shahihul jami' (3414). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2328). Hadits ini dishahihkan oleh Albani dalam 
Shahih Sunan Tirmidzi, lihat pula silsilah hadits shahih (12). Dhai'ah adalah ladang dan 
perkebunan, sesungguhnya manusia banyak terlena dengannya daripada urusan akhirat, 
padahal seyogyanya seorang manusia harus bersikap zuhud di dunia dan cinta akhirat. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2536), Tirmidzi (2335), Ibnu Majah (4160), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud (5236). Sabdanya yang berbunyi: 
al artinya memperbaiki, Las artinya rumah yang terbuat dari kayu, ssY! sj L artinya aku 
tidak melihat kematian 


456 


481. 


482. 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


SA 1 Ig 4 Cahaya alay (JL: 


Dari Ka'ab bin “Iyadh 2s dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
#£ bersabda: Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki 
fitnah (cobaan), dan fitnah umatku adalah harta.” (HR. Tirmidzi) 


JAE la Ia AN JUS lol 3 


2 P 3 SL nh ba 2 SA 8 
Gaara alay Kekatlg AN 3 6 1T1IS Cadas II LSI Tag 


A0 


SLS 335 BI ES 1 Gelar JG. (geo LA) 1 Ja « 
8 0 e 3 og » z 2 A ah aa Pns 
HI Ig AE Ip AI Ea 1 Saji IN JS Gp 
2 P aka 2 . Ting 2g - - -. An. 
2 Gl Jus. FI Sada ja 1 OA Jas € ISL ARA JI AI : 
2 LA 2: ya ka - - 

IA TG IIS AJI Aas Ka aa 
Dari Abu Amru -—ada yang mengatakan Abu Abdillah, dan 
ada pula yang menyebutnya Abu Laila- Utsman bin Affan 25, 
bahwasanya Nabi #&: bersabda: Anak Adam itu tidak memiliki hak 
kecuali dalam hal berikut ini: Rumah yang dia tempati, pakaian 
yang menutupi auratnya, roti kering (makanan), dan air. (HR. 
Tirmidzi) Tirmidzi berkata: Saya mendengar Abu Daud Sulaiman 
bin Salim Al-Balkhi berkata: Saya mendengar an-Nadhrah bin 
Syumail berkata: Al-Jilf adalah roti kering yang tidak pakai kuah 
atau lauk. Sedang yang lainnya mengatakan: Al-Jilf adalah roti 


kering yang sangat keras. Al-Harawi berkata: Yang dimaksud di 
sini adalah tempat atau wadah roti. Wallahu a'lam. 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2336), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 


504 


505 


Sunan Tirmidzi, lihat pula silsilah hadits shahih (592). 
Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2341), hadits ini didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif 
Sunan Tirmidzi, lihat pula silsilah hadits dhaif (1063). 


457 


483. 


484. 


Ji D8 TE) atadi Pakan dea 


-T LL So 


RN, In ot et ain sie 


Dari Abdullah bin Syikhkhir 2s dia berkata: Saya pernah 
mendatangi Nabi & ketika beliau membaca arah ssi (Bermegah- 
megahan telah melalaikan kamu: (OS. At-Takatsur (102): 1), 
beliau bersabda: Anak Adam berkata: Hartaku! Hartaku! Wahai 
anak Adam, engkau tidak memiliki hartamu melainkan apa yang 
kamu makan kemudian kamu habiskan, atau apa yang kamu 
pakai hingga usang, atau yang kamu sedekahkan hingga engkau 
menghabiskannya?!”8 (HR. Muslim) 


denga La JB JEAA e ae y 
Hadits 3 JB KG IA KAL SB) » IE IN SG 


SMA 


nias Ji AS 2 Ap Sa SA it 
AAA Ag MEA NYA Sa Ia NG HN Ob 
Iu Gp Ita AI Pt (Sin) . (opa Lega) SE, 
NI u ea Gear pe Hi JA DS A3 en 

KE bat Aa 


Dari Abdullah bin Mughaffal »s dia berkata: Ada seorang laki- 
laki yang berkata kepada Rasulullah &: Wahai Rasulullah, demi 
Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Maka beliau 
bersabda: Perhatikanlah apa yang kamu ucapkan?" Orang itu 
berkata: Demi Allah, sungguh aku mencintaimu (sebanyak tiga 


506 HR. Muslim (2958). 


458 


485. 


486. 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


kali). Lalu beliau bersabda: Jika engkau benar-benar mencintaiku, 
maka persiapkanlah tijfaf (penangkal) untuk menghadapi 
kemiskinan, karena kemiskinan lebih cepat datang kepada orang 
yang mencintaiku daripada aliran air bah menuju muaranya.'” 
(BR. Tirmidzi) 


Tijfaf adalah sesuatu yang dipakai oleh kuda guna melindungi 
dirinya dari gangguan, dan terkadang dipakai oleh manusia. 


OLSLE OLES La): BE Iya JB: JB IM ye oa 
(ed IG JI IE SAN sa AA 


. (no SJ) : . J3 « Say ola, 


Dari Ka'ab bin Malik »» dia berkata: Rasulullah #&: bersabda: 
Tidaklah pengrusakan yang dilakukan oleh dua srigala yang 
dilepas di tengah-tengah rombongan kambing lebih besar 
daripada pengrusakan yang ditimbulkan oleh sifat tamak manusia 
kepada harta dan jabatan terhadap agamanya." (HR. Tirmidzi) 


pai SER AN yan PE OI «RE 2gnaan DA Aa ca 
2 GS. Abay MU CAS Al 25 6: an aga 
As AB SS EA ISS UU PE ID) 


(0 0 HAN 1 JE3 «Skep ola, (45533 


Dari Abdullah bin Mas'ud a dia berkata: Rasulullah &: tidur 
di atas sebuah tikar, ketika bangun, nampak bekas tikar itu 
di pinggangnya, kemudian kami berkata: Wahai Rasulullah, 
bagaimana seandainya kami membuatkan kasur untukmu? 
Beliau menjawab: Apalah artinya dunia ini bagiku! Sesungguhnya 
aku di dunia ini tidak lain kecuali seperti seorang musafir 


Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2350), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 


507 


508 


nan Tirmidzi, lihat pula silsilah hadits dhaif (1681). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2376), Ahmad (3/456), dan dishahihkan oleh Al- 
bani dalam Shahih Sunan Tirmidzi, lihat pula shahihul jami' (5620). 


459 


487. 


488. 


yang berteduhdi bawah sebuah pohon kemudian pergi dan 
meninggalkannya.509 (HR. Tirmidzi) 


LAN AA IE) : SI Joan) Ju 2 TG «R5 donk & 3 
. Na SaJ—)) : J3 « Sea JI ola, (Ge “— 2 j3 


Dari Abu Hurairah » dia berkata: Rasulullah & 3 bersabda: 
Orang-orang miskin masuk surga lima ratus Aha sebelum 
orang-orang kaya memasukinya."”' (HR. Tirmidzi) 


IE ye Ata PAN op OlAe3 ala al 23 
aa) 
GE abaya 6 Getas al Ala ya ale Gaza (GAN Lahal sesi 

KA  Olpas dala oya Lai 


Dari Ibnu Abbas dan Imran bin Hushain -&- , dari Nabi 2: beliau 
bersabda: aku melongok surga, dan aku melihat kebanyakan 
penghuninya adalah orang-orang miskin, aku melongok neraka, 
dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita.s!' (HR. 
Muttafag 'alaih) dari riwayat Ibnu Abbas. Imam Bukhari juga 
meriwayatkan dari riwayat Imran bin Hushain. 


EA DG IE ENY UB Ae 23) An) gp Lala y33 
AA Salamah 
 GYS. Se Gama GUI SA 


4S 
£ 
| 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2377), Ibnu Majah (4109), Ahmad (1/391), dan 


509 


510 


511 


dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (3317) 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2353, 2354), Ibnu Majah (4124), dan lihat Shahi- 
hul jami' (8076). 

HR. Bukhari (3241, 6449) dan Muslim (2737). 


460 


RiyadhusSfalihin 


489. Dari Usamah bin Zaid 2, dari Nabi &: beliau bersabda: Saya 
berdiri di depan pintu surga, ternyata yang paling banyak mema- 
sukinya adalah orang-orang miskin, sementara orang-orang 
kaya masih tertahan, hanya saja para penghuni neraka telah 
diperintahkan untuk masuk neraka.”? (HR. Muttafag 'alaih) 


Hadits ini telah dijelaskan secara rinci dalam bab Keutamaan 
orang-orang lemah (miskin). 


ket sg AU 0 £ # 75 ra Sa ah 2 
Tel AJE AS GD) JB ee BD ing Al ea 
- ' TA La SN LB IA 3 AP 
LIS jasa (OB AM NE La arah JS VI ad LIS 
490. Dari Abu Hurairah »», dari Nabi &: beliau bersabda: Kalimat 
paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah 
kalimat yang pernah diucapkan oleh Labid (yaitu): Ketahuilah, 


bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil (binasa). (HR. 
Muttafag 'alaih) 


PA Tipatay goni Jul Ak —01 


yel Ha meal JS Lal Pa) Jeli pa Jha3YI 
Hem | D,3g metil! LD gl parut 


BAB 56 
Keutamaan lapar ,kehidupan yang keras ,dan 
mencukupkan diri dengan sedikit makan, 
minuman ,pakaian ,dan lain-lain dari kepentingan 
diri sendiri dan meninggalkan berbagai syahwat 


512 HR. Bukhari (5196) dan Muslim (2970, 2970/20). 
513 HR. Bukhari (6147) dan Muslim (2256). 


461 


yA NI pa ca BAK) Iya Eng ea ANE 
2,6 Be d3 Ga DE Ia Y es aa aa AI 
z “ - 0 -g 0 3 8 & 

(NA nya 3 Or Yo TEJ Ooh 

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia- 
nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak 
akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan 


beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya 
(dirugikan) sedikit pun.” (OS. Maryam (19): 59-60). 


Ka La Dau? Sab JB Ah 3 AA 2G 
ai ai Sai J5 Pan 2 AN SI Dal Pr) Ls Jia Ti Setu 
LA —va AN! raw 13 A3 AT) 23 dr 


“Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Ber- 
katalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga 
kiranya kita memunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun, 
sesungguhnya ia benar-benar memunyai keberuntungan yang besar." 
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang 
besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh 
orang-orang yang sabar. " (OS. Al-Oashash (281: 79-80). 


IA ASIN AI Aing JS Nara 


“Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan 
(yang kamu megah-megahkan di dunia itu).” (OS. At-Takatsur (102): 8). 


bayi DAN BUS Na Up Al MISA JA Ini OS ya PS Jb 


SAI 2 Dybala Lagaka KO LED Ulat 5 
Anakan al 


462 


491. 


492. 


514 


Tenemah 
Riyadhushatihin 


“Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 
segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang 
yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahanam: ia 
akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir” (OS. Al-Isra' 
(171: 18). 

Ayat-ayat Al-Our'an tentang bab ini sangat banyak dan telah 
diketahui. 


PA Pai yA Ia BEA EU Aa aa 


(IP 


LE Gata A3 A3 bd ya 


Dari Aisyah #5 berkata, “Keluarga Muhammad #£ tidak Sea 
kenyang makan roti dari tepung gandum selama dua hari 
berturut-turut, sampai beliau wafat. (HR. Muttafag “alaih)54 


Naa NG Ipis SSS Ui ee Sasle yS 39,3 sg 
SU ak ai il SG JA Te gi IS 
Ju Kris AAA KE AN Iga AT 


LL 90. Gia € 


AAN G2 Lt Na ni Y IG ASI S52AN 
Ka et Jae Im Mboke 565 ta ad 


Dari Urwah dari Aisyah »s bahwasanya ia berkata, “Demi Allah 
us, hai anak saudara perempuanku, kami dahulu melihat bulan 
sabit, lalu bulan sabit berikutnya, lalu bulan sabit berikutnya, jadi 
sebanyak tiga kali bulan sabit dalam waktu dua bulan. Sementara 
di rumah-rumah istri-istri Rasulullah &£ tidak dinyalakan api 
(tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak).” 


Urwah bertanya, “Wahai bibi, lalu apa yang kalian makan?” 


Dikeluarkan oleh Bukhari (5416) dan Muslim (2970). 


463 


493. 


494. 


515 
516 
517 


Aisyah menjawab, “Dua makanan hitam, yaitu kurma dan air. 
Hanyasaja terkadang ada beberapa tetangga dari kalangan Anshar 
yang memunyai kambing perahan atau unta perahan. Mereka 
mengirimkan air susunya kepada Rasulullah &£, sehingga beliau 
memberikannya kepada kami untuk diminum.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


nokateteuk BE yA cah P4 CA aman al 53 
SAN Ga ON Jp 3 JG3 III AA 3 :L3 


GE olay . mai yA 8 Aa 


Dari Abu Sa'id Al-Magburi dari Abu Hurairah »» bahwa ia 
melewati kaum yang di hadapan mereka terhidang daging sate 
kambing. Mereka mengajak Abu Hurairah untuk ikut makan, 
namun Abu Hurairah menolak. Ia berkata, “Rasulullah & keluar 
dari dunia (wafat) sedangkan beliau belum pernah kenyang 
dalam memakan roti dari tepung gandum.” (HR. Bukhari). 


#. - Tang 2 3 An EN R03 2 £ 
ANU fana Naa Pad "al dst IIS BB ml 53 
| Gi PN P3 ET Tr Par ASI Lag LA 

Sa bata Gbu 


Dari Anas a5 berkata, “Nabi # belum pernah makan di atas meja 
makan sampai beliau wafat. Beliau juga tidak pernah memakan 
roti yang bagus lagi lembut sampai beliau wafat.” (HR. Bukhari)” 
Dalam riwayat lain dari Al-Bukhari dengan lafal, “... dan beliau 
sama sekali tidak pernah mellihat daging kambing yang direbus.” 


4 
0 


Gn ar 3 el? LT, a Dan . 
Sm —N Sana "J3 « BD Pa O— Olaox II S3 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2564) dan Muslim (2972). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (5414) 
Dikeluarkan oleh Bukhari (5386, 5421, dan 6450) 


ICA 


495. 


496. 


518 


RiyadhusShatihin 
. ama ola, . bs A3 b war Ls JAN 3 dna Lag « Aa 
PN MU) 


Dari Nu'man bin Basyir 2s berkata, “Saya telah melihat Nabi 
kalian &, sedangkan beliau &£ tidak memunyai makanan peng- 
ganjal perut, walau sekedar kurma yang buruk.” (HR. Muslim)?" 


Ia SAEN BE II Sarang ob GOL 0S aa ya db s0 
Pn ee ee 32 
de en JL Ja Seaiaga si OLS 


- S Bor, 
Well al 3 BA ja AA Ta 
PE Ra dag SJ Agak, BU pa Ol maa Tag (3) d3 
Cole el, 2 «akan es 3 (Cet 2). a33 : BE Hang « GI 
Ea El Dop OS pb 
Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi »» berkata, “Rasulullah #£ tidak 
pernah melihat makanan yang lembut sejak diutus oleh Allah 4 
sebagai rasul sampai waktu beliau wafat.” 

Sahl ditanya, “Apakah kalian pada masa Rasulullah #£ memunyai 
makanan (tepung gandum) yang diayak (disaring)?” 

Sahl menjawab, “Rasulullah &: tidak pernah melihat makanan 
yang disaring lembut, sejak diutus sebagai rasul sampai beliau 
wafat.” 

Sahl ditanya, “Bagaimana bisa kalian memakan tepung gandum 
yang tidak disaring?” 


Dikeluarkan oleh Muslim (2987) dan Tirmidzi (2372) 


465 


Sah! menjawab, “Kami menumbuknya lalu meniupnya, maka 
sebagian akan beterbangan, sedangkan sisanya kami masak 
sebagai adonan roti.” (HR. Bukhari)” 


Makna 'an-nagiy” adalah tepung atau roti yang halus lagi lembut. 
Makna “tsarraynaahu' adalah kami membasahinya lalu mem- 
buatnya sebagai adonan roti.” 


sape Tn es SE Ta Sa JB Be ina Ad ye 
KE KEAN akn Lage Ga USAN YES B 5A5 K 
cl AI son ii SIG ED IBI Jaan CHA NG 
Snp RB PAUS Me LN 
353 Gd Al Japan LI J3 Sa nada Ph 
Iii daan Ba BL AMI La Ae 
HE US EA GI ALI LAN IE AL 
Na enda hb Ap AG bah ah Gin (AA 
Tn dag Ga IS 3 HA (SA AU 
A3 NE Jan 5 GAS SU Api Sal 
BEN APA PRA 2 


Bata Saga has 5 amen! JAN Ta Sa sa 
IN LAIN ISA nga ea ar GEA, 


519 Dikeluarkan oleh Bukhari (5413) 


466 


497. 


Tememal 
ah 
el (4 « aa S5 NN) s1 « Pai cl yah ai As 


ay Gia ily 3 La 


Dari Abu Hurairah »s berkata, “Pada suatu siang atau suatu 
malam, Rasulullah #& keluar dari rumah, lalu bertemu dengan 
Abu Bakar dan Umar. Beliau &: bertanya, “Apa yang membuat 
kalian berdua keluar dari rumah dalam waktu seperti saat 
ini?” keduanya menjawab, “Rasa lapar, wahai Rasulullah.” 
Beliau &£ bersabda, “Saya, demi Allah Yang nyawaku berada 
di tangan-Nya, juga keluar oleh sebab yang sama dengan 
kalian berdua. Bangunlah!” Abu Bakar dan Umar bangun 
lalu menyertai Rasulullah &, mendatangi rumah seorang 
shahabat Anshar. Ternyata ia tidak ada di rumah. Ketika 
istrinya melihat Rasulullah &£, ia berkata, “Oh... mari, 
selamat datang.” Rasulullah ## dan kedua shahabatnya 
bertanya kepada wanita itu, “Di mana fulan (suaminya)?” 
la menjawab, “Ia pergi untuk mencari air minum tawar bagi 
kita.” Tak lama kemudian shahabat Anshar tersebut datang. 
Melihat Rasulullah 8 dan kedua shahabatnya, maka ia 
berkata, “Segala puji bagi Allah. hari ini tidak ada tuan rumah 
yang mendapat tamu paling mulia seperti saya.” Ia segera 
pergi lalu kembali dengan setangkai kurma yagn setengah 
matang, kurma kering, dan kurma basah. Ia berkata, “Silahkan 
kalian makan!” Ia lalu mengambil pisau, maka Rasulullah &£ 
bersabda kepadanya, “Janganlah engkau menyembelih induk 
yang bisa diperas susunya!” Ia menyembelih seekor kambing, 
sehingga Rasulullah & dan kedua shahabatnya bisa makan 
dan minum. Setelah kenyang oleh makanan dan minuman, 
Rasulullah &: bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, “Demi 
Allah Yang nyawaku berada di tangan-Nya. Sungguh kalian 
akan dimintai pertanggung jawaban atas kenikmatan ini 
pada hari kiamat. Rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari 
rumah kalian lalu kalian baru kemballi setelah kenikmatan 


A67 


520 


ini mengenai kalian.” (HR. Muslim)'2 


Makna yasta'dzibu adalah mencari air yang baik lagi tawar. 
Idzg adalah tangkai atau dahan. Mudyah adalah pisau. Halub 
adalah induk hewan yang memiliki air susu. Pertanggung 
jawaban tentang nikmat tersebut adalah pertanyaan yang berupa 
penghitungan nikmat, bukan pertanyaan yang berupa cercaan 
dan siksaan. Wallahu a'lam. 

Nama shahabat Anshar tersebut adalah Abul Haitsam bin 
Tayyihan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat At- 
Tirmidzi (no. 2369) dan lain-lain (Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, 
4/131 dan Al-Baihagi dalam Syu'abul Iman no. 4602 dari riwayat 
Abu Hurairah) 


Ine aena ntar JB DAN LE on ME yes 
BA obi EP Ju tpennar AA JAS aa IE 


- 


Pr 
@ A5 01 


SNI GaS 2 Ye 33 Nana Ap ga SG 
MAU ABIS HN DE In ALA 
Men ae aan na 

Sea Se aa oa 3 


LL GA Hwa Ken DSA Ip Uas ya udah 
AA la bb AN AA o jua - Ap ena Sal 
BIS in pa CAN Ea! Ha PAN Soy 


Aa SAS SU aj AA SG al WEAR Sp) EA « 
man Selai SANA aa una 
An Aing 4 Lambat gais 3 DS at Au 3) Ap AN 5 


Dikeluarkan oleh Muslim (2038). 


468 


498. 


madladanah 

(en 233 EL 1G AYI In A (ES 2 Lek 
PA Hd li MA AL Ag au patas 
1 4 Bagan HI 4 Balita Laaaa Jb GH € Tonyaka Ulaga elo 
RIS » Tomat! TER 1 ag Wlagpadi Ola senar (GALANG » ayun 
MERE Lgnnnna 1 AA Jd AI Agak P (AS) 
SAI a53 UE mak GA (E 53) sala Jeena es 
OA le 


Dari Khalid bin Umair Al-Adawi berkata, “Gubernur Bashrah, 
Utbah bin Ghazwah 2» berkhutbah di hadapan kami. Setelah 
memuji Allah &, ia berkata: “Amma ba'du. Sesungguhnya 
dunia telah memberitahukan kehancurannya dan berlalu dengan 
cepat. Tiada yang tersisa dari dunia selain sedikit sisa yang 
dikumpulkan oleh para pemburu dunia. Sesungguhnya kalian 
akan meninggalkannya menuju negeri yang tidak pernah hancur. 


Maka hendaklah kalian berpindah dengan bekal terbaik yang ada 
di hadapan kalian. Karena telah disebutkan kepada kami (oleh 
Nabi sz) bahwa sebuah batu yang dilemparkan dari bibir neraka 
Jahannam telah melayang di dalamnya selama tujuh puluh tahun 
namun belum juga mancapai dasar neraka Jahannam. Demi Allah 
12, neraka benar-benar akan dipenuhi. Apakah kalian heran? 


Sungguh telah dijelaskan kepada kami (oleh Nabi &t) bahwa jarak 
antara dua daun pintu di antara pintu-pintu surga adalah sejauh 
perjalanan empat puluh tahun. Sesungguhnya akan datang suatu 
hari, saat itu pintu surga akan dipenuhi oleh orang banyak yang 
berdesak-desakan. 

Dan sungguh aku telah menjadi orang yang ketujuh dari tujuh 
orang yang menyertai Rasulullah &z. Saat itu kami sama sekali 
tidak memunyai makanan kecuali daun pepohonan, sehingga 
sudut mulut kami bernanah. Saat itu saya menemukan sebuah 
kain selimut, maka aku membaginya dua bagian setengah bagian 


469 


499. 


500. 


521 
522 


aku gunakan sebagai sarung, dan setengah bagian lainnya untuk 
sarung Sa'ad bin Malik (Sa'ad bin Abi Wagash -pent). Hari 
ini, tiada seorang pun di antara kami melainkan telah menjadi 
penguasa atas sebuah negeri. Aku berlindung kepada Allah w 
dari menjadi orang besar dalam pandangan diriku sendiri, namun 
menjadi orang kecil di hadapan Allah #2.” (Muslim). 


Makna lafal adzanat adalah memberitahukan. Makna bishum 
adalah dengan keterputusan dan kehancurannya. Maka wallat 
hadz-dzaa adalah berlaku dengan cepat. Makna shubaabah adalah 
sisa yang sedikit. Makna yatasha-buha adalah mengumpulkannya. 
Makna al-kazhizh adalah banyak dan penuh. Makna @arihat 
adalah bernanah. 


Pe Aa ya RO Baba BE EA : & 2 
IS LAI LAI IE aa Gemga Ll 2 
Te PP Pan ira s EA ANGIN 2 - 2 1 
SAS Gaia. ada 3 BE AMI Sgaay ye JG « Unls U IS 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, “Aisyah 2» mengeluarkan 
sebuah baju dan sarung yang kasar kepada kami, lalu ia berkata: 
“Rasulullah #: wafat dengan mengenakan dua kain ini.” 
(Muttafag “alaih)2 


IS SEL SIN II “JL 25 Gelas pl Oa laa UE 
ena ena 


- 


1 


aa Gina BUANA LAU pa VA SS OI EKA 
ALI GA Hionya! ASI Duda Alay! elo ad (CSI) 

AA aa Ip Maha WE 
Dari Sa'ad bin Abi Wagash 2» Ben “Aku adalah orang 
Arab pertama yang meluncurkan anak panah dalam perang di 


Dikeluarkan oleh Muslim (2967) 


Dikeluarkan oleh Bukhari (5818) dan Muslim (2080) dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari, bukan dari Abu 
Musa Al-Asy'ari. 


470 


501. 


523 
524 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


jalan Allah 4. Kami pernah berperang bersama Rasulullah 
#5, saat itu kami tidak memiliki makanan apapun selain daun 
Hublah dan daun Samur ini, sehingga salah seorang di antara 
kami mengeluarkan kotoran seperti kotoran kambing tanpa ada 
campuran.”'28 (HR. Muttafag 'alaih). 

Hublah dan Samur adalah nama dua pohon yang sangat terkenal 
di daerah pedalaman padang pasir. 


Ji Sy yes it) BE Iyan JB JG 0 BE ina Lal y23 
SA AA ena TAI JAN Ja Gina Cai m2 

Beng Nan 
Dari Abu Hurairah 2s berkata, Rasulullah #8 berdoa, “Ya Allah, 


jadikanlah rizki keluarga Muhammad adalah makanan pokok.” 
(HR. Muttafag 'alaih).2 


Para pakar bahasa Arab berkata, “Makna Ouut adalah sekedar 
makanan pengganjal perut.” 


LK oA 9 - 2 - 51 1 aa ana : 
JALAN LIS Il GAY ILY GA ANG 1OE B3 Tayo cal ye 


LAN 


- 
& 


Ia AE AE RAN UN LIS IG GRI ya YAN IE ca 
An BEAN GAN Tatu Ji Lag DI IG ba 
Bi BEI bb LB Bi 
BAG A1 (GI IE AI Jaan KEL EL Ga di IE 
Ia 2 ea UB A3 LA 3 S3 SA JAN 
“J3 (Ga o IE S6 Ie us 6 (£ Kan Ke 2 
IE H3 HA JA JSI IE Op 6 II 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6453) dan Muslim (2966) 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6460) dan Muslim (1055) 


4/1 


502. 


ae Y, Ju Y, 1 PPA AI Sesi jab 


Cun 


1 
e 


Pa 


ea gaaua Aa Oi 
5 KAIN Olga ap belang Kang: na Al ja 


G 


A3 ca Aa Kamal SL GAN SIS an ya us Ga 
Pt Ol uekas lagt Hesti U ea SA SL SB 3 SAI 
H3 TN ON dn KAN NA ip S5. Pat Aa 
, AN Ia AIA Tatar Pe sks Asa nat : AAU 
IE (alat IG AI Jan CI ES CA UH) IE 
Me Ha SIS 
ah dea Bos SAS PN ami ca GE 
NI SN PA 3 Ja 
AS an SES BN HER BELA 
ai IE Lal Ogan GAS (Ga D0 AG Sl 

SAN (AA ob Ali sn te LG 
0 CAN, JB EA (TA JS ES 
(aan (3) si tesla al 3 Y SAIL al Si CN 

ea: Gn ok da LA Bh 
Dari Abu Hurairah &» berkata, “Demi Allah Yang tiada Ilah 
yang berhak diibadahi selain Dia, sungguh dahulu saya pernah 
bertumpu dengan perutku ke atas tanah karena kelaparan. Saya 


juga penah mengikatkan batu ke perut karena kelaparan. Pada 
suatu hari saya duduk di jalan keluar orang-orang (dari masjid). 


472 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Rasulullah gg berjalan meliwati saya, maka beliau tersenyum 
ketika melihatku dan mengetahui apa yang ada pada wajahku 
dan hatiku. 


Beliau lalu berkata, “Hai Abu Hirr!” Saya menjawab, “Aku penuhi 
panggilanmu, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “Ikutlah!” 
Beliau berjalan, maka saya mengikutinya. Beliau masuk rumah, 
maka saya meminta izin. Saya diberi izin, maka saya masuk rumah. 
Beliau mendapati sebaskom air susu, maka beliau bertanya, “Air 
susu dari mana ini?” Keluarga beliau menjawab, “Fulan atau 
fulanah menghadiahkannya kepada Anda.” Beliau berkata, “Hai 
Abu Hirr!” Saya menjawab, “Saya penuhi panggilanmu, wahai 
Rasulullah!” Beliau bersabda, “Carilah dan panggilkan Ahlush 
Shuffah untukku!” 


Ahlus Shuffah adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak memiliki 
keluarga, harta, maupun siapa pun untuk bersandar. Jika datang 
harta sedekah, Nabi 2: biasa mengirimkannya kepada mereka, 
dan beliau sedikit pun tidak mengambil bagian. Adapun bila 
datang harta hadiah, maka beliau mengambil bagian darinya, lalu 
mengirimkan sebagian lainnya kepada mereka. 


Hal itu menyedihkanku. Dalam hati saya berkata, “Kenapa air 
susu ini untuk Ahlush Shuffah? Aku lebih berhak meminum 
seteguk air susu ini agar badanku lebih kuat. Jika mereka datang 
dan Nabi #: menyuruhku memberi mereka minuman susu, boleh 
jadi saya tidak mendapat bagian dari air susu ini.” 


Namun taat kepada Allah « dan Rasul-Nya & adalah wajib. 
Maka aku mengundang Ahlus Shuffah, sehingga mereka datang. 
Mereka meminta izin masuk, maka Nabi #: memberi mereka 
izin, lalu mereka mengambil tempat duduk dalam rumah Nabi 
gt. Nabi &: berkata, “Wahai Abu Hirr!” Saya menjawab, “Saya 
penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah!” Beliau &: bersabda, 
“Ambil dan berikan air susu ini kepada mereka!” 


Saya mengambil wadah air susu tersebut, lalu saya mulai 
memberikannya kepada salah seorang di antara mereka, lalu ia 
minum hingga kenyang. Wadah itu lalu dikembalikan kepadaku. 
Begitulah sehingga orang terakhir minum hingga kenyang, lalu 
wadah dikembalikan kepadaku. 


473 


503. 


525 
526 


Seluruh orang telah minum sampai kenyang, lalu tibalah giliran 
Rasulullah #£. Beliau &£ mengambil dan memegang wadah 
itu di tangannya. Beliau memandang kepadaku, tersenyum, 
dan berkata, “Wahai Abu Hirr!” Saya menjawab, “Saya penuhi 
panggilanmu, wahai Rasulullah ££!” Beliau #5 berkata, “Tinggal 
saya dan kamu!” Saya menjawab, “Benar, wahai Rasulullah.” 
Beliau bersabda, “Duduk dan minumlah!” 


Maka saya duduk dan minum, tapi beliau bersabda: “Minumlah!” 
sehingga saya kembali minum. Namun beliau terus-menerus 
bersabda, “Minumlah!” sampai saya menjawab, “Tidak, Demi 
Allah Yang telah mengutus Anda dengan kebenaran. Perut 
saya sudah tidak muat lagi.” Beliau bersabda, “Kalau begitu 
bawalah kemari!” Saya menyerahkan wadah berisi air susu itu 
kepada beliau. Beliau # memuji Allah, membaca basmalah, dan 
meminum sisa air susu itu.” (HR. Bukhari)? 


SI ba HE Sa Ga OP oa or La 
AE taka es Hino TAS IA Ja Aa 3S Ka AI 
AOA AO 3 AE UI HA AE gn 

Wan PAN ae Ia 


Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah berkata, “Saya 
telah menyaksikan diriku sendiri tersungkur pingsan di antara 
mimbar Rasulullah &£ dan kamar Aisyah »» lalu ada orang yang 
datang dan meletakkan kakinya di leherku. Dia mengira saya 
gila, padahal saya tidak gila. Saya hanya kelaparan saja.” (HR. 
Bukhari)2$ 


ao0 Pra, 


2 2. : 2 Ian 
Gs XS Liya ajaa S3 AMI Joan) S3 JB tes Atile usg 


AA gita and Gp elo 


5 Dikeluarkan oleh Bukhari (6246) 


Dikeluarkan oleh Bukhari (7324) 


474 


504. 


505. 


506. 


527 
528 
529 


Teriemah 
RiyadhusXhalihin 


Dari Aisyah &» berkata, “Rasulullah &£ wafat, sementara baju 
perang dari besi milik beliau digadaikan dengan tiga puluh sha' 
tepung gandum (sekitar 75 kg) pada seorang Yahudi.” (HR 
Muttafag “alaih)” 


SN IN Ea pat kep 5 LA 55 JB aloe 


z 


JY AA »)) Ne an IN Pok DA aa an Ne 
(alay AA RL 5 (AN Aa aib 


Dari Anas ws berkata, “Nabi &£ menggadaikan baju besinya 
dengan tepung gandum. Saya datang kepada Nabi &£ dengan 
membawa roti gandum dan gajih yang sudah mencair. Saya 
telah mendengar belliau &£ bersabda, “Pagi hari ini dan sore 
hari ini, keluarga Muhammad tidak memunyai makanan walau 
sekedar satu sha'. Padahal beliau memunyai sembilan istri. (HR. 
Bukhari)? 


s 


HO Ra | JAN aa Inna SA LI 4 BB aya Gal ye 
a33 5 
Jab an na US ae 3 


S8 0 


SU Kas » ON MAA Aan HA ASI AS Leah 5 Sai 
WE ola. 3S 


Dari Abu Hurairah as berkata, “Saya telah melihat tujuh puluh 
orang Ahlush Shuffah, tiada seorang pun di antara mereka yang 
memiliki syal. Pakaian yang mereka kenakan hanyalah sarung 
atau baju panjang. Mereka mengikatnya pada leher mereka. Di 
antaranya ada yang mencapai pertengahan kedua betis, dan ada 
pula yang mencapai kedua mata kaki. Ia menyatukannya dengan 
tangannya, karena tidak ingin auratnya terlihat.” (HR. Bukhari). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2916) dan Muslim (1603). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (2508) dan Tirmidzi (1215). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (422) 


7/5 


507. 


508. 


530 
531 


“ 0 2 3 nia Kg 3 — 3 es 
Tn ara pal opa 3 Iga) cat os “IG € (Tg asile 3 
GI ola . 


Dari Aisyah »» berkata, “Alas tidur Rasulullah &: terbuat dari 
kulit yang disamak dan diisi dengan rumput-rumput kering.” 
(HR. Bukhari)” 


8 o Pan ke aa & 8. - TT 

IS 23 Isaay R3 Lagke US IG ED ja oa yaa 
Pine 2 Ge 3 Pa ox 22 Pan Ba - - 

G5 all Jay JUS LSI SI 3 AE GAS LI Ga 


Ogan IU & JILS 1JUS (EA AAS at HS ANIS 
S 


Se Kat Ka Tee NT s3 AP BR RA Tata 
OAS Taun Gg cak C3 Bls (SK ongag Ga) BE JIN 
9 8 Bngia Bul ie 3 Setan 

M5 TAN Cena Maa Yg 0 NG Yg 0 Bls Ng 4 Jls US Ls 
MIA 5 KN 8. 0. 9 290 ata 7 Site $. 18 
Lem olay ARA SI Ma PAN 


Dari Ibnu Umar 2» berkata, “Kami sedang duduk-duduk bersama 
Rasulullah st, lalu seorang shahabat Anshar datang sambil 
memberi salam, lalu berbalik untuk pergi. Maka Rasulullah &- 
bertanya, “Wahai saudaraku dari golongan Anshar, bagaimana 
keadaan saudaraku, Sa'ad bin Ubadah?” shahabat Anshar itu 
menjawab, “Baik.” Rasulullah bertanya, “Siapa di antara kalian 
yang mau menengoknya?” Beliau &£ bangkit, dan kami pun ikut 
bangkit. Kami berjumlah belasan orang. Tidak seorang pun di 
antara kami yang memakai sandal, sepatu, peci, maupun baju 
panjang. Kami berjalan di atas jalanan yang lembab, sampai 
kami tiba di rumah Sa'ad bin Ubadah. Kaumnya segera mundur 
dari sekeliling Sa'ad, sehingga Nabi & dan para shahabat yang 
bersamanya bisa mendekat kepada Sa'ad.” (HR. Muslim)?" 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6465) 


Dikeluarkan oleh Muslim (925). 


476 


509. 


510. 


532 
533 


Riyadhus/Salihin 

SP SD IN Ti ee yA sp Oris yg 
Sae ena NN Aan n Dee Aan aan 
IE Gl La HOtp3e JB (aa Sal 5 4 abi Sad 5 
ST Ba merk aa Ti Ka Da Ban TE aSD TAS LD, Rt 
& OA gELI V, Ogah 233 Ala UjS JI) UYG gl aa BEE 


TE Ep BREAD ae BAPER TAN aa BE AGS Aa Aa 
S3 (oya! Anta 23 4 Usia V3 Ogpakn3  Ogpaspa V3 Op 3 
Hae 


- 


Dari Imran bin Husain » dari Nabi &: bersabda, “Sebaik-baik 
kalian adalah generasiku, lalu generasi sesudah mereka, lalu 
generasi sesudah mereka.” Imran berkata, “Saya tidak tahu 
apakan Nabi #: menyebutkan dua generasi atau tiga generasi.” 
Nabi &: bersabda “Setelah itu muncul sebuah kaum yang memberi 
kesaksian padahal mereka tidak dimintai kesaksian, mereka 
berkhianat dan tidak bisa diberi amanat, mereka bernadzar 
namun tidak memenuhinya, dan kegemukan menjadi hal biasa 
di antara mereka.” (HR. Muttafag 'alaih)”?? 


LT 9 


D3 tol ARA ag. an an en - 
JS OI LI pol Opi) 38 aU Jam JE 2JE 233 kalah al usg 
Ia IG SLS AE SU Vg BOS Ani Ipa SUS Judi 
: “ 

(ne ma LAS) 1JE3 4 Gahar elay (Oga5 


Dari Abu Umamah 2» berkata, “Rasulullah &: bersabda: “Wahai 
manusia, jika engkau menginfakkan kelebihan hartamu maka 
hal itu lebih baik bagimu, dan jika engkau menahannya maka 
hal itu lebih buruk bagimu. Engkau tidak akan dicela karena 
hidup berkecukupan, dan mulailah infak dengan memberikannya 
kepada orang-orang yang dalam tanggunganmu!” (HR. Tirmidzi, 
dan ia berkata: “Hadits hasan shahih). 


JB LE ma Tabs Hola NI aobka 0 ALI MAP ye 


532 Dikeluarkan oleh Bukhari (2651) dan Muslim (2535). 


Dikeluarkan oleh Muslim (1036) dan Tirmidzi (2343). 


A77 


511. 


5:12, 


513. 


534 


535 


- - 2 3 & 3 Sana Pa ke 
- Giaa « pet aa 3 tuah : Sma 2 Pl —) 335 a AI Jo) 


Pan” Ten. ! 
LI z1 Ho Kesie anayag 2393 oli « ag 2) 


£ Gem C3 —) 533 € Sabar 2 ola, (Heli Eh 


aan Ja laga "pemudi pam (x-) 


Dari Ubaidillah bin Mihshan Al-Anshari Al-Khathmi 2» 
berkata, Rasulullah &: bersabda: “Barangsiapa di antara kalian 
memasuki waktu pagi dengan jiwa yang aman, badan yang sehat, 
dan memiliki makanan untuk hari tersebut, maka seakan-akan 
seluruh dunia telah diserahkan kepadanya.” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: hadits hasan). 


ID) IE BEAN Seng Oi Bola ag api on dl ae 


Kar 4 kaan 3 SA 2 aa ST of 0 Para 
hands, (GET Lan IN 4139 4 BLESS) OLSG «SI ja bl 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwasanya Rasulullah 
bersabda, “Telah beruntunglah orang yang masuk Islam, rizkinya 
kecukupan, dan Allah - menjadikannya puas dengan karunia- 
Nya kepadanya.” (HR. Muslim). 


olay (a33 BUS LELE SG « DAU Gak 3 SM dah HE 


Dari Abu Muhammad Fadhalah bin Ubaid Al-Anshari bahwasanya 
ia mendengar Rasulullah &£ bersabda: “Beruntunglah orang 
yang diberi petunjuk kepada Islam, penghidupannya kecukupan, 
dan ia rela dengan karunia Allah #- (walaupun sedikit).” (HR. 


“Shahih: dikeluarkan oleh Tirmidzi (2346) dan Ibnu Majah (3349). Dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani 


dalam Shahih Sunan Abni Majah (3340) dan Silsilah Shahihah (2318). 
Dikeluarkan oleh Muslim (1054). 


4/8 


514. 


515. 


536 
537 


538 


Teater 
Riyadhus/Shal'hin 


Tirmidzi, ia berkata: “Hadits hasan shahih).5 


HER JM Ls BEI Jam BE TE Jake sana 


see Pe APA Ogan abs TAM UU 
Me js Ta an 
aa aa : 


Dari Ibnu Abbas berkata, “Selama beberapa malam berturut- 
turut, Rasulullah #g menahan lapar, dan keluarga beliau tidak 
memiliki makanan untuk makan malam. Kebanyakan roti mereka 
adalah roti gandum.” (HR. Tirmidzi. Ia berkata,”Hadits hasan 
shahih). 


Na an De Penata ta Aa 
JAR 0 oa JL II SS BE AM Im OR AS ep IL 03 


83 H0, mg Kg Ka 
2 ara al S3 AA Ga DAA 3 Ke Ia dl 
- LA AN Pa K 2 Ana Ta Ja 1 :. 
SN BA Joong coban IS Sela Na UAN Ori AS 


PAN 35 SN al Aan Uang 2 at GAB Bea Tn 
9355 OP LEN  IK MI Ke SI Ugal DD) dls «ea 
ea esa) IE «ea alay (GAS SU 


Dari Fadhalah bin Ubaid bahwasanya jika Rasulullah #£ 
mengimami shalat, ada beberapa orang ahlush shuffah- yang 
tersungkur jatuh dalam shalat mereka akibat kelaparan. Sehingga 
orang-orang Arab badui berkata, “Mereka adalah orang-orang 
gila.” Jika telah selesai shalat, Rasulullah &: mendatangi mereka 
dan bersabda, “Seandainya kalian mengetahui balasan bagi kalian 
di sisi Allah &, tentulah kalian lebih senang apabila kemiskinan 
dan kebutuhan kalian lebih besar lagi.” (HR. Tirmidzi dan ia 
berkata, “Hadits shahih.”)»?8 


Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2349), dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah (1506). 

Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2360) dan Ibnu Majah (3347). Dinyatakan hasan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih 
Sunan Ibni Majah (2703). . 

Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2368) dan Ibnu Hibban (724). Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahihah (2169), 


4/9 


516. 


5 


539 


540 


B3 DK Ana Up pliial Ran al 33 
ana 2 aa ny Ta - 0 PE 22 2 
SSI II ayal mia 4 ubah Ora Va oles Gas YG U)) 1g « 


z 


AI da Sena s3 « 


- 


9 33 Hm 33 ON ne NA - » SAS 03 
C9 Kal, SE € anlalal Eli3 Alma Y OLS UB «elo 
Giga tnpa) 1S 4 Ska lay (aki 


Dari Abu Karimah Migdad bin Ma'di Karib »» berkata, “Saya 
mendengar Rasulullah &£ bersabda, “Manusia tidak pernah 
memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah 
bagi manusia beberapa suap makanan yang menegakkan tulang 
rusuknya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka hendaklah 
sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, 
dan sepertiga untuk bernafas.” (HR. Tirmidzi: hadits hasan). 


2 aa Bata Ip x & : -- 4 : 
SIB m3 Sl DSN Kal 17 sel BU Ul sa 
Y) BE AI Japang JS AAN 32 Lagi BE AN Jgy CS 

25 ga) . 5 Laga K5 Pa 
(OLI Gan FAN SI 4 OLI Ga BII OI GAS YP GLS 


ta “GG 
3 w 


Lag gol Ja ag 


Dari Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah Al-Anshari Al-Haritsi 25 
berkata, “Para shahabat ramai bercerita tentang dunia pada suatu 
hari di sisi Rasulullah #&. Maka beliau bersabda, “Tidakkah kalian 
mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya pakaian 
yang lusuh termasuk bagian dari iman. Sesungguhnya pakaian 
yang lusuh termasuk bagian dari iman.” Maksud berpakaian 
lusuh (al-badzadzah) adalah kehidupan yang keras dan tidak 
mewah (at-tagahhul). (HR. Abu Daud).'" 


ES Sa AJE AI Aas ot aer Alas Gl yen 


Shahih: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2380). Ibmu Majah (3349), Ibnu Hibban (5213) dan Al-Hakim (4/121). Dis- 


hahihkan Al-Albanni dalam Shahih Sunan Ibni Majah (2704). 
Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud (4161) dan Ibnu Majah (4118): dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Sunan 
Abi Daud. 


480 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


ata - 


PP Ip Wa USG 3 ATA Lae ca Ka Ke UEA, 
1 Gp ja pe batamn A8 es dia 
Da al as AN aki KS WA IU lp Oya 

Ne aa JA Ga aa 
JA “ AS Ja IE JG, US slah 
IE Ah AAS GEA nok Ad 
Je Io BEI 3 3S LAS Jp VE Bat H3 
Ea SEE 3 bab ala Sl Bapa ab 


Loe 8 


JAS AAN Ba 3 GAN SI ab ae SA 3 
HS 3 Dia MSN JA ASI 
Me 
bea ja DEAD KANAN 
ag IE EA MI Ig IN SE (CU R3 wd 
eng AI yag Bah alan ab: AHY ha 
POT (EN 3 el aa (65) 233. - Pecah 
e 1 SI JAN 3 (5. IS UE SIA 
(IM), Sea 2 ng AL 2G Lesung SI Oul3 all 
(A3 ID AAN LINI ay AU 3 (GAM . La 
Lara! Gel (GAS - JSI le SP el Hit 


481 


Nara ad es Sa S3 Bu 2 SB 


518. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah »» berkata, “Rasulullah 


#& mengirim kami dalam sebuah pasukan dan mengangkat Abu 
Ubaidah sebagai komandan pasukan dengan tujuan mencegat 
rombongan dagang Ouraisy. Nabi #: membekali kami sekantung 
kurma karena tidak ada bekal lainnya. Maka Abu Ubaidah 
memberi kami sebutir kurma setiap orang.” 


Jabir ditanya, “Bagaimana cara kalian memakannya?” Jabir 
menjawab, “Kami mengulumnya sebagaimana bayi mengulum, 
lalu kami meminum air, dan hal itu sudah cukup sebagai 
makanan kami sampai malam. Kami memukuli daun Khabath 
dengan tongkat kami, lalu kami basahi dengan air, kemudian 
kami makan. 


Kami berjalan di pantai, lalu terlempar ke bibir pantai seekor 
ikan seperti gunungan pasir yang tebal. Kami mendatanginya, 
ternyata ia adalah hewan yang disebut ikan paus. Abu Ubaidah 
berkata, “Ini adalah bangkai. Ah... tidak, kita adalah pasukan 
yang diutus oleh Rasulullah sz dan kita berada di jalan Allah «-. 
Kalian dalam kondisi terdesak, maka makanlah!” 


Kami memakannya selama sebulan penuh, padahal jumlah kami 
adalah tiga ratus orang, sehingga kami menjadi gemuk. Saya telah 
melihat kami menciduk minyak dari kelopak matanya dengan 
guci dan kami memotong daging dari badannya potongan- 
potongan seukuran sapi. Abu Ubaidah telah memerintahkan tiga 
belas orang untuk duduk di atas kelopak mata ikan itu. Ia juga 
mengambil salah satu tulang rusuknya dan menegakkannya, lalu 
ia memerintahkan agar unta terbesar kami yang dipenuhi beban 
berjalan melewati tulang rusuk tersebut. Ternyata unta itu lewat 
di bawah tulang rusuk itu (tulang rusuk itu lebih tinggi dari unta 
yang membawa muatan penuh-penj). Kami mengambil sebagian 
dagingnya untuk dibuat dendeng. Ketika kami tiba di Madinah, 
kami mendatangi Rasulullah #- dan menceritakan peristiwa 
itu kepada beliau. Beliau bersabda, “Itu adalah rizki yang Allah 
keluarkan untuk kalian. Apakah kalian masih membawa sebagian 
dagingnya untuk kami makan?” Kami segera mengirimkan 
sebagian dagingnya kepada beliau, lalu beliau memakannya. 


482 


Tememah 
Rivadhus/Shalihin 


(HR. Muslim)" 

Makna kosakata: 

Jirab: kantung yang terbuat dari kulit 

Khabath: Daun sebuah pohon yang biasa dimakan oleh unta. 
Katsib: Gunungan pasir. 

Oilal: Tempayan, guci. 

Fidar: Potongan-potongan. 

Wasyaig: Daging yang dipotong-potong untuk dibuat dendeng. 


BMI Jgnay aah FS DLS JI bek Jaja Tab ola 303 
Ma LA J9 ensalapI Sao 451 ala» LAN ) 
KAI, Kerana 5 IhakaN 3 Te gel 2G sll (2) 


519. Dari Asma' binti Yazid am berkata, “Lengan baju panjang 
Rasulullah #&: mencapai pergelangan tangan.” (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi, ia berkata: “Hadits hasan.”)'? 


Ar-Rushghu: Sendi pemisah antara lengan tangan dan telapak 
tangan. 


5 PEN Nan 
Hpa AS Ebi GAS GAN aU Ud B3 al ag 
"ea pengap a aa A a 
maan AL aa $ Soo SA 


"das « Nee Isra AA KIAT 
HL Eh SN Sl as ala 


N 


LA UB ai al LS 3 5 Sab P0 MI SU 


541 Dikeluarkan oleh Muslim (1935) dan Ahmad (3/331). 
542  Dha'if: Dikeruarkan oleh Abu Daud (4027) dan Tirmidzi (1765). Dinyatakan lemah oleh Al-Albanni dalam Dha'if 
Sunan Abi Daud, karena ualam sanadnya ada perawi yang lemah bernama Syahr bin Hausyab. 


A83 


Ie En BAN AAN EKA AE san Lina GEA 
lbs an ai #3 
£ (Ga 3) ta 5 3 Ka At 2 Ci Hanna Pt 
Ia BEN NG AN BEN Ji Lb Ta) JL I LS 
Te SN Oa ola «(isa ,D) JL G Pa 
AAA an NG Gap $ BAN AA Sl La GIS 
PE BASE V3 1S) IE SE 1 Ita Ja de! 
Aa MEN) 3G IA AK SN aa Jasa JA 
Pa AE A5 SIN PURA JI S5 
Ha (Gila EAST GEN SI 4 saat LA JO) JS 


ML B3 Ta LI GAN ya Lakon JI Hala ae 


- 


Pn 


In dpan SI EA Akte jala iba Ji alis 
Ha Tp pa Ia Pl A3 Ur BIA gai Las 
Pe ea 
IN Ipang PSA VI AN Iyan SE pa laa 
an aa 
AU dpan Ga MEA 33 SIT JUS 0 nd Ipa kel Li. 
(SEA 3 Sin 5 GA Jai D) sdt aa 


- 
reg 


CA NK GE (KE ar) BE JR 


ALIUS TA En Ae ga PA BE AN Ae Li 


A84 


Terjemah 
RiyadhusSalihin 


pen enagaa pu naua atur, 
NA OI Haa NA 

25 Ja Ing He int SS ne 
US AS Kami Ip Ga US ad UI AG S3 
(EA lea LI Il Ola BU ata GS 3D 
(ASIN 0 Ji Ls KA AN Ga ah Ala Ga, 


Te 


8. 


NA aa Sai Lasu UM SLS HA 3G JAAN Fa 
ea (AD, « Maa WE SS Aa JEI (BD, 
AE ai (GAN ket gag « aa (GALIW 
CL LIS LAI SUK HN Head Logo 
(GAUD), Hg maka Ser GAY IE eka AI ad 
GA II AN AN e) Ren CNG II di A P3 
La RUN Cent NAN er Ra AA 
S3 RAN aU Lal ga SAN aa 
sal Fa ola Iya BS IA TA AT GS ga 
Mod ma Gp La IU Ga (GD mat NG 
HA $ AA 15 (3. 13 tak Naa sn 


. Isl ATP « tar KI 1G (Ng. kal 


520. Dari Jabir »» berkata, “Pada waktu (menjelang) perang Khandag, 
kami menggali parit. Saat itu muncul satu batu yang besar dan 
keras, maka para shahabat datang kepada Nabi # dan berkata, 


485 


“Ada batu yang keras di dalam parit.” Nabi #: berkata, “Saya akan 
turun.” Beliau lalu berdiri, sedangkan perut beliau diikat dengan 
batu. Sudah tiga hari kami tidak merasakan makanan apapun. 
Nabi sz mengambil sekop dan memukul batu keras itu, maka 
batu itu lebih lunak. 


Saya berkata, “Wahai Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah.” 
Saya berkata kepada istriku, “Saya melihat keadaan Rasulullah & 
memprihatinkan, ia tak bisa diundur (ditahan) lagi. Apakah kau 
punya makanan?” Ia menjawab, “Aku memiliki anak kambing 
dan gandum.” Maka saya segera menyembelih anak kambing, 
lalu menumbuk gandum, lalu kami memasak daging di panci. 
Saya pergi mendatangi Nabi &, adonan roti gandum sudah 
pecah, sedang panci daging di atas tungku sudah hampir masak. 
Saya berkata, “Saya ada sedikit makanan. Mari, datanglah wahai 
Rasulullah, bersama satu atau dua orang saja.” Nabi 2: bertanya, 
“Berapa banyak makananmu?” Saya menyebutkannya kepada 
beliau. 


Beliau & bersabda, “Makanan yang banyak dan baik. Katakan 
kepada istrimu untuk tidak mengangkat roti gandum dan panci 
daging dari atas tungku.” Beliau & lalu bersabda, “Berdirilah 
kalian?” Maka orang-orang Muhajirin dan Anshar, berjalan 
mengikuti Nabi &:. Saya menemui istriku dan berkata, “Aduh 
bagaimana ini, Nabi #&- datang bersama kaum muhajirin, Anshar, 
dan lain-lain.” Istriku bertanya, “Apakah beliau menanyaimu?” 
Saya menjawab, “Ya.” 

Nabi &£ bersabda, “Masuklah kalian dan jangan berdesak- 
desakan!” Beliau membagi-bagi roti, menaruh daging di atasnya, 
dan menutup panci dan tungku jika beliau mengambil makanan 
darinya. Beliau mendekatkan makanan kepada para shahabatnya, 
lalu beliau mengambil. Beliau terus-menerus membagi roti dan 
daging, sehingga mereka semua kenyang, dan masih tersisa 
makanan. Beliau bersabda kepada istriku, “Makanlah dan 
hadiahkanlah, karena masyarakat mengalami kelaparan.” (HR. 
Muttafag 'alaih).'8 


Dalam riwayat yang lain: 


543 — Dikeluarkan oleh Bukhari (4101) dan Muslim (2039). 


486 


Terjemah 
Rivadhus/Shalihin 


Jabir berkata, “Ketika menggali parit, saya melihat Rasulullah 
gt sangat lapar. Maka saya mendatangi istriku dan berkata, 
“Apakah kau memiliki makanan? Saya melihat Rasulullah &tz, 
sangat lapar.” Istriku mengeluarkan kantong kulit berisi satu sha' 
(sekitar 2,5 kg) gandum. Kami memiliki anak kambing, maka 
saya segera menyembelihnya. Saya lalu menumbuk gandum, lalu 
kembali mengurusi sembelihan, memotong-motong dagingnya, 
dan memasaknya dalam panci. Saya hendak menemui Rasulullah 
#, maka istri saya berkata, “Jangan kau beritahukan kepada 
Rasulullah & dan para shahabat yang bersamanya!” 


Saya datang kepada Rasulullah #&- dan membisikkan kepada 
beliau, “Wahai Rasulullah, kami telah menyembelih kambing 
kami dan saya telah menumbuk satu sha' gandum. Datanglah ke 
rumah kami bersama beberapa orang saja!” Namun Rasulullah 
gt justru berteriak, “Hai orang-orang yang menggali parit, 
sesungguhnya Jabir telah membuat jamuan untuk kalian. Mari 
kita mendatanginya!” 


Nabi #- bersabda kepadaku, “Janganlah engkau menurunkan 
panci daging dari tungku dan janganlah engkau membuat roti 
dari adonan tepung kalian sampai aku datang.” 


Saya segera pulang, sedangkan Rasulullah &: berjalan paling 
depan memimpin orang-orang. Saya mendatangi istriku, tapi ia 
berkata, “Bagaimana kamu ini?” Saya menjawab, “Saya sudah 
melakukan apa yang tadi engkau katakan.” 


Istriku mengeluarkan adonan tepung, lalu Nabi & meludahi dan 
mendoakan keberkahan atasnya. Beliau lalu mendatangi panci 
daging kami, lalu meludahinya, dan mendoakan keberkahannya. 
Nabi & bersabda kepada istriku, “Panggilkan wanita yang 
bisa mambuat roti untuk membuatkan kita roti, ciduklah dari 
panci daging tapi jangan kalian turunkan dari tungku!” Saat itu 
mereka berjumlah seribu orang. Aku bersumpah dengan nama 
Allah, mereka makan sampai kenyang dan bergeser dari tempat 
duduk mereka. Namun panci daging kami tetap menggelegak di 
atas tungku seperti sedia kala, dan adonan tepung kami terus- 
menerus dibuat roti.” 


544 — Dikeluarkan oleh Bukhari (4102). 


Arti kosakata: 
Kudyat: gundukan tanah keras dan tidak mempan oleh kapak. 


Katsib: Asal maknanya adalah gunungan pasir. Maksudnya di sini 
adalah menjadi tanah yang lunak. 


Atsafi: Batu-batu (tungku api) untuk memasak. 
Tazhaghatu: Berdesak-desakan 

Maja'ah: kelaparan. 

Khamash: Lapar. 

Inkafa'tu: Saya kembali 

Buhaimah: Anak kambing. 

Dajin: Jinak, peliharaan di rumah. 

Su'r: Makanan jamuan untuk orang banyak. 
Igdahi: ciduklah. 

Taghithu: suara periuk yang mendidih. 


Iga SS Ea A5 mis Aib Yu JB sala 
(NB Ip Io Jab CAN SA ine Ad 
tek YAN Sab UAS SAS Se pai Ja loh SE 
BN dgan SAS AN na 
ag ALAN LITE Iga SIA K1 EK 
SL yi Ula BEI Jana og JL cipta Eits 
BE Iga, ne “kas (G salin IU AI las ( 
Je AL Sin Fm 35 EH ALI (33) 
Kite HE PA BEA Ip AI la Ai pd 3 
ai So . AN B3nn dn LIS $ Hilal Lo 
Sang IE 6 ES FS ABI Iyan ISU AI Iyan 


488 


521. 


Terjemah 
Pan 


AG AN Sa SE WS 


- 


Y Ike LA) di 

Pe PE AA YANG PE 
HB LGA SIN #IE Le Opi IN AS UE dgan 
AA al Sal GAS Ha) JB PA SIA LS 
ME Gama. Oya Na SA PAN asi 
aa Bas Ga Aa JAN UGUS l a 
Wa ST Gt Ulin Ga IS Lala AA SN 


5 Bar 
4 


M5 SEL DI JS AL Ii ab SE dp ba 
AS sea JS US EA IN 
en Se Ae ge 
LL Kata , Las 25 AT) Iyan Lan JB El ge ala "3 
Pan Ig Aa 
ALA ml IA ERA ga 33 
did ha Gta oh el AS sh 
N cenilan AAS 4 das JA SS am Kar na ng Et 
Sena PA uk na 
Die Net Tang dan NE IE yA Ip KS 
end AE 333. HIS JB aa 

Dari Anas berkata, “Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim 


(Istrinya), “Saya mendengar suara Rasulullah &£ lemah karena 
lapar. Apakah kau punya mekanan?” Ummu Sulaim menjawab, 


489 


“Ya.” Ummu Sulaim mengeluarkan berberapa potong roti dari 
gandum. Ia mengambil kain kerudungnya, lalu membungkus roti 
dengan sebagian kain itu, menyelinapkannya di balik bajuku, 
lalu menarik kembali sisa kain kerudungnya. Ia menyuruhku 
mengirimkannya kepada Rasulullah &:. Saya mendatangi 
Rasulullah #& dengan roti tersebut. Beliau sedang duduk di 
masjid bersama orang-orang. Rasulullah &: bertanya kepadaku, 
“Apakah Abu Thalhah menyuruhmu?” Saya menjawab, “Ya.” 
Beliau bertanya, “Apakah untuk makan?” Saya menjawab, “Ya.” 
Rasulullah #- bersabda kepada orang-orang, “Berdirilah kalian!” 


Mereka berangkat, dan saya berjalan di depan mereka sehingga 
aku menemui Abu Thalhah dan memberitahukan kepadanya. 
Abu Thalhah berkata, “Hai Ummu Sulaim, Rasulullah & datang 
bersama orang-orang, padahal kita tidak punya makanan untuk 
menjamu mereka.” Ummu Sulaim menjawab, “Allah dan rasul- 
Nya yang lebih mengetahui.” 

Abu Thalhah pergi dan menyambut Rasulullah &:, lalu beliau 
dan Abu Thalhah masuk ke rumah. Rasulullah & bertanya, 
“Tunjukkan kepadaku makanan yang engkau miliki, wahai Ummu 
Sulaim?” Ummu Sulaim mengeluarkan roti, maka atas perintah 
beliau roti itu dipecah-pecah. Ummu Sulaim lalu memasak kuah 
panas dan dituangkan kepada roti. Rasulullah & lalu membacakan 
doa atas roti tersebut, lalu beliau bersabda, “Beritahukan kepada 
sepuluh orang untuk masuk rumah!” Maka sepuluh orang masuk 
ke dalam rumah, memakan roti hingga kenyang, lalu keluar dari 
rumah. 


Nabi #& lalu bersabda, “Beritahukan kepada sepuluh orang untuk 
masuk!” Maka sepuluh orang masuk ke dalam rumah, memakan 
roti sampai kenyang, lalu keluar dari dalam rumah. Mereka 
semua akhirnya makan sampai kenyang, padahal jumlah mereka 
tujuh puluh atau delapan puluh orang. (HR. Muttafag 'alaih).”", 


Dalam riwayat lain: Sepuluh orang masuk dan makan, lalu keluar. 
Demikianlah hingga tidak tersisa seorang pun kecuali telah 
masuk dan makan hingga kenyang. Beliau lalu menyuguhkan 
sejumlah hidangan yang sama, ternyata ia tetap sebagaimana 


545 — Dikeluarkan oleh Bukhari (3578, 5450) dan Muslim (2040). 


490 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


semula saat mereka makan. 


Dalam riwayat lain: Mereka makan berkelompok-kelompok, tiap 
kelompok terdiri dari sepuluh orang. Hingga jumlah mereka 
mencapai delapan puluh orang. Nabi #- kemudian makan 
bersama tuan rumah, dan mereka masih meninggalkan banyak 
sisa. 


Dalam riwayat lain: Mereka lalu memberikan kelebihan makanan 
kepada tetangga-tetangga mereka. 

Dalam sebuah riwayat dari Anas »- berkata, “Saya datang kepada 
Rasulullah &: pada suatu hari, meka saya mendapati beliau tengah 
duduk bersama para shahabat. Beliau telah mengikat perutnya 
dengan tali pengikat, maka saya bertanya kepada beberapa orang 
shahabat. “Kenapa Rasulullah &: mengikat perutnya?” Mereka 
menjawab, “Karena lapar.” Saya lantas mendatangi Abu Thalhah, 
suami dari Ummu Sulaim binti Milhan. Saya berkata, “Wahai 
ayah (ayah tiri-pent), saya melihat Rasulullah s&: telah mengikat 
perutnya dengan tali. Saya bertanya kepada para shahabat, maka 
mereka menjawab, “karena lapar.” 


Abu Thalhah pun segera menemui ibuku (Ummu Sulaim) dan 
berkata, “Apakah ada makanan?” Ia menjawab, “Ya. Saya memilliki 
beberapa potong roti dan beberapa kurma. Jika yang datang 
adalah Rasulullah &: sendiri, kita bisa mengenyangkan beliau. 
Tapi jika datang orang-orang lain bersama beliau, makanan tidak 
mencukupi....” Anas lalu menyebutkan lanjutan hadits secara 
lengkap. 


SLSYI, kebal & sla3YI 9 Hll9 Asus Le —0V 


BagonP Ba Jl P3 


BAB 57 


Bab Oana'ah)Puasa dengan Karunia Allah 
Is Walaupun Sedikit), Menjaga Kehormatan 
Diri dari Meminta-minta ,Hidup Sederhana, 


491 


Sederhana dalam Berbelanja, dan Celaan atas 
Meminta-minta Tanpa ada Keperluan Mendesak 


IU tnya Hah II EYE 2S Je Up JS AMI JE 
Firman Allah :-, 

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah 
yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang 


itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang 
nyata (Lauh mahfuzh).” (OS. Hud (11): -. 


y Hitam Arka SES Sa AA 5 jas an AN 23) 
DV sad BL) SES 


“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah, mereka tidak dapat mencari nafkah di muka bumi: orang 
yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri 
dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, 
mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta 
yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui.” (OS. Al-Bagarah (2): 273). 


yA Tana TA Oz ap 2 o 2g Bete 7 rd Naa Tana - 

SUS G3 OS Gt H3 anta Jd Lal Il Sad PA JUS J3 

DIV 08, Log 

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak 

berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di 
tengah-tengah antara yang demikian.” (OS. Al-Furgan (251: 67). 

2 5 0 Per 0. 2 7 Pa P 

2 En aa NP AG as Pu, 


2 5 
. 9 og, 3 £ S3 10 o P3 o 
$ Lev-—o1 SU Ugwrlas ol Al lsg By Sai He 


492 


522. 


525, 


546 
547 


feremah 
RiyadhusShalihin 


ipa GI Lag 4 Upon! AN 3 Lgalina maa « Cal Up 


“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka 
dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.” (OS. 
Adz-Dzariyat (511: 56-57). 

Hadits-haditsnya sebagian besar telah disebutkan dalam dua 
bab sebelumnya. Adapun hadits-hadits yang belum disebutkan, 
antara lain adalah: 


Vai 


SEN GI BE pai pp 4 BP papah al ore 

SAP San MIA PE nan 
2 : 5 

HJ G3 eh yel aa (SAN) 

Dari Abu Hurairah »» dari Nabi &£ bersabda, “Kekayaan (yang 


sebenarnya) bukanlah banyaknya harta, akan tetapi kekayaan 
(yang sebenarnya) adalah kaya hati.” (HR. Muttafag 'alaih).546 


33 BE 2) HB BE Sang OB aras op Al he 0 
2 ma lay (GET Uap al 1333 « BLS S1 « akal 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwasanya Rasulullah & 
bersabda, “Sungguh telah beruntunglah orang yang masuk 
Islam, diberi rizki yang cukup, dan Allah # menjadikannya puas 
dengan karunia Allah (walaupun sedikit-penj).” (HR. Muslim). 


Pt PE AP 8 XS gan 
5 E- asa 


Kisa Kia Tg - ») JET las Tape « las aa 


TN Ta 0. Pe Tank naa POR UE OT "5 eg 
Sbb AA Ia add gg) abi Bolu JA 33 IE 2S 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6446) dan Muslim (1051), juga oleh Tirmidzi (2373) dan Ahmad (2/243). 


Dikeluarkan oleh Muslim (1054) dan Tirmidzi (2348). 


493 


524. 


Bia aa 


P3 Dana AN ba Isak 


SIA LING AAN dya G El s1 JG CHA AN Ga 


Pe 25 


Se aa Git Ar Ang KY GL 


PEN EL JA IS Ab alan LS Al 


3 
0 


SMA Sala AR Td . Tai AS 


MANA SAN gih Ira AA TS 


- 
(eg 


ba AB AK AN Gelas ES Tp Tang 2 
HE Genap 


Dari Hakim bin Hizam »» berkata, “Saya meminta kepada 
Rasulullah &:, maka beliau memberi saya. Saya lalu meminta 
kepada beliau, maka beliau memberi saya. Saya lalu meminta 
kepada beliau, maka beliau member saya. Beliau &- lalu 
bersabda, “Sesungguhnya harta ini hijau lagi manis. Barangsiapa 
mengambilnya dengan jiwa yang rela, maka ia diberkahi dalam 
harta tersebut. Adapun orang yang mengambilnya dengan jiwa 
yang tamak, maka ia tidak akan diberi berkah, dan ia seperti 
orang yang makan tanpa pernah merasa kenyang. Tangan yang 
di atas (pemberi) adalah lebih baik dari tangan yang di bawah 
(peminta-minta).” 

Saya berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah Yang telah mengutus 
Anda dengan kebenaran, saya selama-lamanya tidak akan pernah 
mengurangi harta orang lain (dengan meminta-minta kepadanya) 
sampai aku meninggal dunia.” 


Pada masa kekuasaannya, Abu Bakar Ash-Shiddig memanggil 
Hakim bin Hizam untuk memberinya jatah subsidi Negara, 
namun Hakim bin Hizam tidak mau menerimanya. Pada masa 
berkuasa, Umar bin Khathab memanggil Hakim bin Hizam 
untuk memberinya jatah subsidi Negara, namun Hakim bin 
Hizam enggan menerimanya. Maka Umar berkata, “Wahai kaum 
muslimin, aku menjadikan kalian sebagai saksi atas Hakim bin 


AI 


525, 


548 Dik 
549 


Terjemah 
RiyadhusShal'hin 


Hizam, bahwa aku telah menawarkan kepadanya harta Allah 
yang dikaruniakan-Nya kepadanya dalam fa'I, namun ia enggan 
mengambilnya.” Sejak Nabi & wafat, Hakim bin Hizam tidak 
pernah meminta-minta kepada seorang pun.” (HR. Muttafag 
'alaih).5“ 


Jan Heni JB B3 GAN gaga osn alan 


AG LEG Aa on DN PER CNG 


KAI (Oa ON Tag ag Ea Abaya Sad 


AS 


w 


BAU EN nan Lea 
PA Ga AA Ci US SA GA ati 
SU Sg BS 03 Desa ia ga AN SAS AS 
Gama MEN AE ja 3 UAN DS SEN ES IL SA 


Dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy'ari 2» berkata,” Kami 
keluar dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah &-. Kami 
memiliki seekor unta yang kami kendarai bergantian oleh enam 
orang. Telapak kaki kami lecet-lecet, dan kuku-kuku kaki saya 
lepas, maka kami memperban kaki-kaki kami dengan sobekan 
kain. Perang tersebut disebut perang Dzatur Riga' (perang 
tambalan-tambalan kain) karena kami memperban kaki-kaki 
kami dengan sobekan kain. 

Abu Burdah berkata, “Abu Musa pernah menceritakan peristiwa 
ini, namun kemudian ia tidak suka. Ia berkata, “Mestinya aku tidak 
menceritakannya.” Nampaknya ia tidak suka menyebarluaskan 
cerita tentang amal shalihnya.” (HR. Muttafag 'alaih).5 


Lamanal Iordl OSal3 G3 Alta AI peti — AS 3 ayat s3 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1472) dan Muslim (1035). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (4128) dan Muslim (1816). 


495 


526. 


550 


AH anus aga sal dhan Ye 35 At 


Ear JI TA JA 2 dit ea LN 1d 2 kau, 


It 


SS W Lgi Bt es 3 « at SN Ia HI Tea e' 
so Ungu Sub ap ge Merk 
kala Da dd ang IN 


Dari Amru bin Taghlib bahwasanya Rasulullah &£ diberi harta 
atau tawanan, maka beliau membagi-bagikannya. Ada orang- 
orang yang diberi, dan ada pula beberapa orang yang tidak diberi. 
Sampai kabar kepada beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi 
harta tersebut menggerutu. Maka Nabi &£ berkhutbah dengan 
memuji Allah, lalu bersabda, “Amma ba'du. Demi Allah, sungguh 
aku memberi seseorang dan tidak memberi orang lain. Padahal 
orang yang tidak saya beri lebih saya cintai daripada orang yang 
saya beri. Aku memberi beberapa orang karena aku tahu hati 
mereka sering mengeluh dan berputus asa. Dan saya menyerahkan 
beberapa orang kepada rasa kecukupan dan kebaikan yang Allah 
tanamkan dalam hati mereka. Di antara mereka adalah Amru bin 
Taghlib.?” Amru bin Taghlib berkata, “Demi Allah, aku tidak suka 
jika sabda Rasulullah #&£ tersebut ditukar dengan unta merah 
(harta bangsa Arab yang paling mahal-penj). (HR. Bukhari). 


SA AAN ASN) 2 RAN AG Un SL YP 


Sa pb GA DSN GS Ip Ts: AAN ag 


sae Men Na SAN mn ea Sa 


Dikeluarkan oleh Muslim (923). 


496 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


527. Dari Hakim bin Hizam »» bahwasanya Nabi &£ bersabda, “Tangan 


528. 


591 
552 


yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, mulailah 
dengan memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu, 
dan sebaik-baik sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan hidup. 
Barangsiapa yang menahan diri dari meminta-minta niscaya 
Allah akan memelihara kehormatannya, dan barangsiapa yang 
merasa cukup niscaya akan dijadikan cukup oleh Allah .” (HR. 
Muttafag 'alaih. Ini adalah lafal Bukhari, adapun lafal Muslim 
lebih ringkas). 


Jgaay JB JB 6 BS Ola Gg ya Tesla Olanil ana ah 03 
Bi P3 3g 2 dea an ata aa Ae Pia Pn 
AAS SL AS IGY M3 4 IL 3 Lima V)) 186 Al 

Kg 2g - 2 3T a25 SANA ANN AT 
day (Gelael La OS DS DU WS Aa IL yA 


Dari Abu Abdurrahman Mu'awiyah bin Sufyan bin Shakhr bin 
Harb as» berkata: Rasulullah #: bersabda, “Janganlah kalian 
meminta dengan mendesak-desak! Demi Allah, tidaklah salah 
seorang di antara kalian meminta sesuatu kepadaku sehingga 
permintaanya menyebabkanku memberinya sesuatu padahal aku 
tidak menyukainya, melainkan Allah pasti tidak memberinya 
berkah dalam apa yang aku berikan kepadanya. (HR. Muslim).'? 


Bo ea ag Kep TK . 5 : 
Je USB 3 CA LL 3 Bgt Ula—)l IS al yaa 
F £ “4 8g aa HN Eri PE Bin aa 2 

AISI Japang gagal ND) Ja «1 LAI A15 B3 MI ym 
& Te SA MA AAL MERK BL 3 2 
SAM Saung 5 SIESGG AB HULAS 4 IRL age Pas US (GE 


Oa Ska AS AF € bal 1 (MI any OyrdS VD) :JE 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1427) dan Muslim (1034). 


Dikeluarkan oleh Muslim (1038), An-Nasa'i (5/98), dan Al-Hakim (2/62). 


497 


529, 


530. 


553 
554 


Sg deh ta 5 MI Isa Ta Pa JG 8 IG 


(M3 HA IS Yg) £ kai KS SL, an Is HAN 


Lag 


Peta AN usu gai La bahaya jai SI AG 


» ema alay » 2G 


Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asyja'i »» berkata, 
“Kami bersama Rasulullah &: berjumlah sembilan orang, atau 
delapan orang, atau tujuh orang. Beliau bersabda, “Tidakkah 
kalian membai'at Rasulullah #c?” Saat itu kami baru saja 
berbai'at kepada beliau. Kami berkata, “Kami telah membai'at 
Anda, wahai Rasulu lah &-. Jadi, untuk apa kami membai'at 
Anda?” Beliau &- menjawab, “Untuk kalian beribadah kepada 
Allah semata Tn tidak menyekutukan-Nya dengan selain- 
Nya, melaksanakan shalat lima waktu, dan kalian menaati 
(pemimpin).” Beliau &- lalu membisikkan satu kalimat, “Dan 
janganlah kalian meminta sesuatu pun kepada manusia!” 


Auf bin Malik berkata, “Saya telah melihat sebagian orang yang 
berbai'at tersebut, cemetinya jatuh (dari kendaraannya), namun 
ia tidak meminta bantuan seorang pun untuk memungutnya.” 
(HR. Muslim). 


- - 
$$ Hana 


Sa dana Lah Ju 7 wy JG UI: sn Alk 


- 
3 


ea Ia (Sh 0 Mena aa 23 : 
KAI @agal ck si Ola all (GEA) 


Dari Ibnu Umar &» bahwasanya Rasulullah &: bersabda, “Salah 
seorang di antara kalian selalu meminta-minta sehingga ia 
menghadap Allah «- sedangkan di wajahnya tiada sekerat daging 
pun.” (HR. Muttafag 'alaih).” 


Dikeluarkan oleh Muslim (1043) dan Abu Daud (1642). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (1474) dan Muslim (1040), juga An-Nasa'i (5/94). 


498 


531. 


592, 


533. 


Tenemah 
RivadhusShalihin 


PN KE en uk, SN La Se Ae bu 3, 
HARI BIL 5533 0 Cal AE ja JB BEM Jay Ol 07 


- 


2 -0 4 - 5 0 -£ 3. 3 
SA KELANA & AAA AI Ga PE AI ATM Ela 52 


T-3 ANA Mena S5 
sate Gama (GSLASN Ga ae AA 


Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah &- berkhutbah, di atas 
mimbar tentang shadagah, dan menahan diri dari meminta- 
minta. Belliau #- bersabda, “Tangan yang di atas lebih baik dari 
tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang berinfak, 
dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta.” 
(HR. Muttafag 'alaih).” 


33 


aa B1 IA LA 


SAN JL 50) BE AI Iga JB JL MB Iya el yen 


o c 0... 8, Pi 

. Laoly, (GKI GI Ra at J3 Last 

Dari Abu Hurairah » berkata: Rasulullah #- bersabda, “Barang- 

siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak 

harta, sesungguhnya ia sedang meminta bara api neraka. Maka 

silahkan ia meminta-minta yang banyak ataupun sedikit.” (HR. 
Muslim).5$ 


2 - 
- 


3 


IS Ata ob) RE AN Iya) Je JG 33 SIA Ya Gasa 3 
NN NG of Pa 1 8 9. “ Pan sa aan - 22 
(ala NY 3 HI LUAS JELAS SY 3 IE Uas 
(0 ma LA) Je ea ola, 


Dari Samurah bin Jundab 2 berkata: Rasulullah &- bersabda, 
“Sesungguhnya tindakan meminta-minta adalah cakaran, seorang 
(peminta-minta) mencakari wajahnya sendiri dengannya. Kecuali 
jika ia meminta kepada penguasa atau untuk hal yang harus ia 
minta.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini hasan shahih). 


555 
556 
557 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1429) dan Muslim (1033), demikian pula Abu Daud (1648) dan An-Nasa'i (5/61). 
Dikeluarkan oleh Muslim (1041) dan Ibnu Majah (1837) 

Shahih: dikeluarkan oleh Abu Daud (1639) dan Tirmidzi (681), dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Jami" 
Shaghir (1947). 


499 


534. 


535. 


558 


559 


ea 30 


ip haji da BE pon 


3 (Ge Saa—)) JB, « Sea, asls A ola, (JA Pi Jt 


Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah £&: bersabda “Barangsiapa 
mengalami kemiskinan, lalu ia menyandarkan (jalan keluarnya) 
kepada manusia, niscaya kemiskinan tersebut tidak akan tertutupi. 
Adapun siapa yang menyandarkan (jalan keluarnya) kepada Allah 
us, niscaya Allah akan memberinya rizki, baik secara cepat atau 
lambat.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: Hadits 
hasan). 


sa - 


IN “en HE aw 1 La 2 2 3 


& esa sena $ 


Dari Tsauban 2» berkata: Rasulullah &£ bersabda, “Barang- 
siapa memberi jaminan kepadaku bahwa ia tidak akan meinta- 
minta sesuatu pun kepada manusia, niscaya aku akan menjamin 
surga baginya.” Tsauban berkata: “Saya.” Sejak itu Tsauban tidak 
pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain. (HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih).””” 


Ai 


ee IE 3 LAN op kai ja da 
. za JUS aa JL JI Ia 
(SES. AN ME Ole Lai DE £ 5 Mg 


te 


OI A6 BAN UE 


ea al SU Telah Nee ea 


Shahih: dikeluarkan oleh Abu Daud (1645) dan Tirmidzi (2326), dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi 


Daud. 
Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud (1643), An-Nasa'i (5/96), Ibnu Majah (1837), dan Ahmad (5/281). Dishahi- 
hkan Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud. 


500 


536. 


Teriemah 
Riyadhus/Shalihin 


5 - AL 0g. 8 - s 
aa 3 Le oat Aga Di jaea ar Ona EU DAN Oa 
Wo an 


Pe SL poy ne 2 IS eta TE ab 2 De - 
KS JA AS ABU ALAN Jp — SS Ia lala JG jl — Jing 
3 KA TN IN An an ai ana ng Aa : Lg 
JULI AS load A36 USG SLS AS tan Ia SAI 33 Ia 


Li 


Sta Us utas aa Pelit SO eks OLS na 
: 33, ae AE pr 
» en lay (SA Ul USU 6 ESA Land G Ula Ga 


£ KAN NN KA ena Aa KE . Aa 
Ha yaa H3 Pag JS EU Se maa MLS) 
In Fa er "3 Pen 8, Penata - T- o aga 3 Ea 
BNI (GABUNG mi AE MAA MA JUS AE HA OLI 
8 -a 


“ Ki LA peiy BEN 3 GAM. OLI Jia bas 
Tara era Hadi pama (SIAAIOYG  agoei3 Jl Hpo OLI GA 
8 9 o- ae - o o 
MEA AN Ba 


Dari Abu Bisr @abishah bin Mukharig 2» berkata, “Saya me- 
munyai tanggungan harta perdamaian, maka saya mendatangi 
Rasulullah &: untuk meminta bantuan beliau. Beliau bersabda, 
“Tinggal saja engkau di sini sampai datang harta sedekah yang 
bisa kami berikan kepadamu!” Beliau lalu bersabda, “Wahai 
Oabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali 
bagi salah satu dari tiga kondisi: (a) seseorang yang memunyai 
tanggungan harta untuk perdamaian dua pihak yang berselisih, 
maka ia boleh meminta-minta hingga ia mendapatkan, lalu ia 
harus berhenti meminta-minta. (b). Seseorang yang mengalami 
musibah yang menghabiskan hartanya, maka ia boleh meminta- 
minta sampai ia mendapatkan mata pencaharian hidup, dan (c) 
Seseorang yang hidup melarat hingga tiga orang yang berakal 
cerdas dari kaumnya bersaksi “Sesunggguhnya fulan hidup 
melarat.” Maka ia boleh meminta-minta hingga ia mendapatkan 
mata pencaharian hidup. Selain ketiga kondisi tersebut, wahai 
Oabishah, meminta-minta adalah harta yang haram, pelakunya 


501 


memakan harta yang haram.” (HR. Muslim)" 
Arti kosakata: 


Al-Hamalah: Terjadi peperangan atau perselisihan lainnya antara 
dua kelompok, maka seseorang mendamaikan mereka dengan 
membayar sejumlah harta dari dirinya pribadi. 


Al-Jaihah: Bencana yang meludeskan harta seseorang. 
Oinam: Pokok dan sendi dasar kehidupan. 

Sidad: Apa yang mencukupi kebutuhan hidup. 

Fagah: Kemiskinan 

Hija: Akal dan kecerdasan 


II Ia JA) JL 4 3 Al Ir Sab ina elsa 
an sa SANG DEKAN In 233 aU Ss 
Yg la Gia “ee 2 


- 


9 


537. Dari Abu Hurairah 2 bahwasanya Rasulullah &- bersabda, 
“Orang yang miskin bukanlah orang yang berkeliling ((meminta- 
minta) kepada manusia, lalu dia tidak diberi walau satu atau 
dua suap makanan, satu atau dua biji kurma. Akan tetapi orang 
miskin adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi 
kebutuhan (pokok) hidupnya, ia tidak diketahui (oleh 
masyarakat) sehingga ia tidak diberi sedekah, dan ia juga tidak 
meminta-minta kepada masyarakat.” (HR. Muttafag 'alaih).””' 


AI) (dkt Yg Bl ab ayo JSI Sr SL —0A 


BAB:58 
Bolehnya mengambil harta pemberian yang 


560 Dikeluarkan oleh Muslim (1044), Abu Daud (1640) dan An-Nasali (5/89). 
561 Dikeluarkan oleh Bukhari (1479) dan Muslim (1039). 


502 


Tenjemah 
Rivadhus/Shalihin 


diperoleh bukan karena meminta-minta dan 
bukan pula karena ambisi terhadapnya 


IP yag age IL An Ah yag 1 AI AS or pile ya 
dasi Spa AGAN sabah S5 Ig Ju aa 
JUS MLS Ia SALA BP BLS) SJUS ia a) JAS GA ja 
US SS Oh Up MAS Jaa Ya Sia AE th 
SEE LS IE AE Ta WAN on Bilah CI 
Ma Tina ai 3 IV 3 LN LG ln X3 


LI aklana GI Raon dll (3) 
538. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya, Abdullah bin 
Umar, dari Umar » berkata, “Rasulullah &- pernah memberiku 
sebuah pemberian. Maka saya berkata, “Berikan saja ia kepada 
orang yang lebih membutuhkan daripadaku.” Maka beliau & 
bersabda, “Ambil saja ia! Jika sebagian dari harta (baitul mal) ini 
datang kepadamu bukan karena engkau berambisi terhadapnya 
dan bukan karena engkau meminta-minta, maka ambil saja ia dan 
kembangkanlah ia! Jika engkau mau, kau bisa memakannya dan 
jika engkau mau, kau bisa mensedekahkannya. Adapun selain 
itu, jangan engkau bercapek-capek untuk meraihnya.” 
Salim berkata, “Sejak itu, Abdullah bin Umar tidak pernah 
meminta sesuatu pun kepada orang lain, dan ia juga tidak pernah 
menolak pemberian apapun.” (HR. Muttafag 'alaih).””? 


aa Bika sada Ja oya JONI oke AI IL 04 
sUas yu Pala Jl good! 


562 Dikeluarkan oleh Bukhari (1473) dan Muslim (1045). 


5W 


set 


563 


BAB 59 
Anjuran Makan dari Hasil Usaha Sendiri 
dan Menahan Diri dari Meminta-minta dan 
Mengharapkan Pemberian Orang lain 


3 LAN AN Sh PASU SWA as ls 2 AT Je 
TB ml! 2 po 


“Apabila telah ditunaikan shalat Jum'at, maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- 
banyak supaya kamu beruntung.” (OS. Al-Jum'ah (621: 10). 


3m) HA al Iya) Ju JB Ke Aa og mail AN ana pl 3 

9 . 2 nan £ Is... ce. 
ab HE pa kada Ja GEA SAS ih 
SARA AN LIST Sa 3 Sg RA lens 


Io Se 


GI ol, (Co gni 


Dari Abu Abdillah Zubair bin Awwam @» berkata: Rasulullah 
gt bersabda, “Salah seorang di antara kalian membawa tali-tali 
dan pergi ke gunung, lalu pulang dengan memanggul seikat 
kayu bakar yang ia jual, sehingga Allah menjaga kehormatannya 
adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia 
baik mereka memberinya maupun tidak.” (HR. Bukhari). 


PA An Iga) di Na 25 2 3 P3) 3 


San da ea JS ob an ob Ae ina 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2373). 


504 


Teriemah 
RiyadhusShalihin 


540. Dari Abu Hurairah 25 berkata: Rasulullah #& bersabda, “Salah 


541. 


542. 


543. 


564 
565 
566 
567 


seorang di antara kalian memanggul seikat kayu bakar di atas 
pundaknya (untuk dijual) adalah lebih baik daripada ia meminta- 
minta kepada orang lain, baik ia memberinya maupun tidak.” 
(HR. Muttafag 'alaih).58 


a 83 gia LA ae 
SAN ISEN — DI Ale — 3315 OS) 2JL BE LI ye Kang 
Gb ola, (ono Jas 
Dari Abu Hurairah #5 dari Nabi & bersabda, “Nabi Daud 2 


tidak pernah makan kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri.” 
(HR. Bukhari)s6s 


olyy (GS — Dll ke — US SS) 1JE «BE AI Iya Ol Hay 


Dari Abu Hurairah ws» bahwasanya Rasulullah #£ bersabda, 
“Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu.” (HR. Muslim)sss 


IA JST MY IE BE yee B3 LA AAA oya la yg 
OLS BE 535 AU G3 OL c on JRS Sa ISU Ol Ia LS da3 lelah 
5 Aa, 
Gl ola, (ono Jas ya JS 


Dari Migdam bin Ma'dikarib 2» dari Nabi &£ bersabda, “Tidaklah 
seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan 
dari hasil pekerjaannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud 2» 
hanya memakan makanan dari hasil perkerjaannya sendiri.” (HR. 
Bukhari)? 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2374) dan Muslim (1042). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (3417). 
Dikeluarkan Muslim (2379) dan Ahmad (2/396). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (2072) 


505 


PAS ageng BSN ap SI KL 
Jas al at 


BAB 60 


Dermawan dan Berinfak untuk Jalan- 
jalan Kebaikan karena Percaya 
Sepenuhnya kepada Allah -- 


£ Na SR DO ear Pan Aan 
IPA LH Kila jab 33 Ia anal Up PA JUS dl JU 


Firman Allah ::, 


"Dan apa saja yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka Allah akan 
menggantinya.” (OS. Saba' |34J: 39). 


“3 IE 2 na PA Ja 


Ivy : Lau san Y 


“Bukanlah kewajibanmu menjadikan peka PA Sabah akan 
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan 
(di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah 
kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah. 
Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan 
diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan 
dianiaya (dirugikan).” (OS. Al-Bagarah (2): 272). 


AVI BAJA SAS 4 LI SB 2S Ja ea 3 IS 


“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (OS. Al-Bagarah (2): 
273: 


506 


544, 


545. 


546. 


Riyadhus/Shatihin 

35 ja 3 3 21 : Ag Aha EA z Pn tr nd 2 

Ba aa 
e £ HE IE Eng 

PN Per le Ea A3 1 

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi &: bersabda, “Tidak boleh iri kecuali 
dalam dua keadaan: Seorang yang dikaruniai harta oleh Allah « 

lalu ia infakkan sampai habis di jalan kebenaran, dan seseorang 

yang dikaruniai hikmah oleh Allah «- lalu ia memutuskan perkara 

dengannya dan ia mengajarkannya.” (HR. Muttafag 'alaih) 88 


La” ai Ne Sa 


(an ea nd D BEAN Jaan JB TE caeg 
Pn Rena il JLN! Ia Edi da Ts 


Dari Ibnu Mas'ud 2 berkata: Rasulullah &: hang, “Siapakah 
di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada 
hartanya sendiri?” Para shahabat menjawab, “Wahai Rasulullah, 
tiada seorang pun di antara kami melainkan ia lebih mencintai 
hartanya sendiri.” Beliau #- bersabda, “Harta seseorang adalah 
harta yang telah ia elinaka. dan harta ahli warisnya adalah 
harta yang ia tinggalkan.” (HR. Bukhari)?” 


5ata 3 SUN YA) 2 43 Al Jung Ol 2 GIS ya GAS 3 


ea 03 PG 
Le Gata (inas 


Dari Adi bin Hatim &- bahwasanya Rasulullah &: bersabda, 
“Berlindunglah dari siksa api neraka walau dengan menginfakkan 
setengah biji kurma.” (HR. Muttafag 'alaih)?” 


Aoa 


- 


568 
569 
570 


Dikeluarkan oleh Bukhari (73, 7141) dan Muslim (816). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (6442) dan Nasai (6/237). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (1417) dan Muslim (1016). 


507 


547. 


548. 


549. 


550, 


571 
572 
573 


Dari Jabir »» berkata, “Rasulullah &: tidak pernah dimintai 
sesuatu pun, kemudian beliau menjawab, “Tidak.” (HR. Muttafag 
'alaih) 7! 


Nan Hala AA Jaa IE se KS Bal 3 
J pp UE Lagi Jas LA amp adp apa 
Kara Gia (GE Usah Jas Al 25 


Dari Abu Hurairah # berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Tidak 
datang satu hari pun, melainkan ada dua malaikat yang turun 
(ke bumi). Salah satu malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah 
ganti harta bagi orang yang berinfak." Malaikat yang lain berdoa, 
“Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada (harta) orang yang 
menahan hartanya (tidak berinfak).” (HR. Muttafag 'alaih)”? 


SEAT BN sat BE AN ID) IE AN Iyan Ol 00 
la jim (UE 


Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Rasulullah #: bersabda, Allah 
Is berfirman, “Wahai manusia, berinfaklah engkau, niscaya 
engkau diberi infak.” (HR. Muttafag 'alaih)”” 


PM Ian Ja aoi BE SALA yr ayat op AU Ane gg 
33 Ea PI Te « Kan 2x5) JB ES F5 PI 
Rara Gama (53,35 2 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash »» bahwasanya ada seorang 
laki-laki bertanya kepada Rasulullah &:, “(Amalan) Islam yang 
manakah yang lebih baik?” Beliau &: menjawab, “Engkau 
memberikan makanan (kepada orang-orang yang kelaparan- 


& " 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6034) dan Muslim (2311). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1442) dan Muslim (1010). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (4684) dan Muslim (993). 


508 


551. 


552. 


Teriemat 
Riyadhus/Shalihin 


pent) dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau 
kenal dan orang yang tidak engkau kenal.” (HR. Muttafag 'alaih)”” 


JAN Toni US HIS DAD) SEE AI Jgn JB 10U 0 
In Sd LA A5 aa AAA Ja at da 
Shan NA Oil Game JB) » Lana ola, Ga SE JSI 

PA IE 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata, “Rasulullah & 
bersabda: “Ada empat puluh amalan, yang paling tinggi adalah 
meminjamkan kambing untuk diperah susunya. Tiada seorang 
(mukmin) pun yang melaksanakan salah satu dari amalan-amalan 
tersebut, karena ia mengharap pahalanya dan membenarkan 
janjinya kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga dengan 
amalan tersebut.” (HR. Bukhari)” 


Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam bab “Penjelasan 
tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan.” 


a LL Lan - P3 £w P2 Ba £ 

DP al Jaa JB 1JE 3 ES 3 Bao TAI yss 
SE Yg SU 53 AKI Ol «SI PE Jual Ji ol SL GS Sal 

20. Pe Kant ORG B3 Na naat aa 
alay (ami AJI PP Ul Ad, « J5 Sya (dnla « BUS eks 
Dari Abu Umamah Shuday bin Ajlan berkata, “Rasulullah &: 
bersabda, “Wahai manusia, jika engkau menginfakkan kelebihan 
hartamu maka itu lebih baik. Jika engkau menahan-nahannya 
maka itu lebih buruk bagimu. Engkau tidak akan dicela hanya 


karena hidup seadanya, mulailah dengan memberi orang-orang 
yang dalam tanggunganmu. Dan tangan yang di atas lebih baik 


574 Dikeluarkan oleh Bukhari (12.28) dan Muslim (39). 


575 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2631). 


509 


Da0: 


554. 


576 
577 


daripada tangan yang di bawah.” (HR. Muslim)?” 


MAN VI 3 SUN IE BE Al Jaan JA La 1 B3 al ye 


- 


Na Ka — za Gs 2 ea Lg Ia Dn 
JUS 0 A03 II Aan ni Gp Aib las «Jr el AI « 


DS Ope AAN AAN ya PUS alan laa OP Lala 3 U 
- 23 s3 Pa S3 el 35 5 £ 3 
SAE OS SE Lawa VI AG LB 4 LAIN VI ap 5 AAS Ja 

Lela lay AE Lap NI Ga ai AS 


Dari Anas berkata: “Nabi &: tidak pernah dimintai apapun setelah 
Islam kecuali beliau memberinya. Terkadang seorang peminta- 
minta datang kepada beliau, maka beliau memberikan kepadanya 
kambing-kambing di antara dua gunung. Maka ia kembali kepada 
kaumnya dan ia berdakwah, “Wahai kaumku, masuklah kalian 
ke dalam agama Islam, karena Nabi Muhammad memberi satu 
pemberian tanpa takut miskin.” Pada masa itu ada orang-orang 
yang masuk Islam karena menginginkan kenikmatan dunia, 
namun tak lama kemudian, agama Islam lebih ia cintai daripada 
dunia dan seisinya.” (HR. Muslim)'” 


- 03 z AN tra Ke Saran P 
Iyan GLS 4 Las BE AMI Jgany di JE  B yas yag 
SI AIA 3) JUS Gaia GS ng An Pe MI 
AN atenngn UA LP 
Ha Olay (Jt ES «islan IA id 


Dari Umar berkata, “Rasulullah #: membagi-bagikan pem- 
berian, maka aku berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah &:, 
orang-orang selain mereka lebih berhak menerima pemberian 
ini daripada mereka (yang saat ini menerimanya).” Beliau &£ 
menjawab, “Mereka (memaksaku untuk) memilih salah satu dari 
dua pilihan: mereka meminta-minta kepadaku dengan cara kasar 


Dikeluarkan oleh Muslim (1036) dan Tirmidzi (2344). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2312). 


510 


555. 


556. 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


sehingga aku memberi mereka, atau mereka membuatku kikir. 
Aku bukanlah orang yang kikir.” (HR. Muslim) 


iya Ain BE LAN 3 Inmas PAN 2 aa pala 2 er 0 


Pa 25 EA Ha 
Be sea loka SAE JO js Sobi: J3 BE SN 


P2... 


Gl LA GE UN aa SG, en 
jet (C3 . Rn 5 (Er: wyn Jl 31 (ara) 
Ka 


Dari Jubair bin Muth'im, ia berkata bahwa tatkala ia tengah 
berjalan bersama Nabi &: selesai perang Hunain, banyak orang 
Arab badui yang menempel beliau dan meminta-minta kepada 
beliau sampai memojokkan beliau ke pohon Samurah. Mereka 
lalu merampas syal beliau. Maka beliau & berdiri dan bersabda, 
“Berikan kepadaku syalku. Sekiranya aku memunyai binatang 
ternak sebanyak duri di pohon “Idhah yang berduri ini, tentulah 
aku telah membagi-bagikannya di antara kalian. Lalu kalian 
tidak akan mendapatiku sebagai seorang kikir, pendusta, dan 
pengecut.” (HR. Bukhari)” 


Ia 309 Eh OB BE Al Sya Ol A3 Ana Gal s3 


KUN A13 VI AM SET AL ag Tie Y) yk Tata ON SI Lag «Ja 


» ba ola (k 


Dari Abu Hurairah 2 bahwasanya Rasulullah & bersabda, 
“Sedekah sama sekali tidak mengurangi harta, Allah hanya akan 
menambah kemuliaan orang yang memberi maaf, dan tidaklah 


578 
579 


Dikeluarkan oleh Muslim (1056). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (2821). 


577 


5. 


580 


seorang rendah hati karena Allah ss melainkan Allah us akan 
mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim)" 


5 25 a25 Bm en Ag Pm 
JL ai La Tegas Unas SUANG « Syeaks psi DU) Ha 


Ve Wa 5 KAA IS AE la Gaal 


P2 


A5 LAS - Aa NY ana 3 
AU Ep at: AK LN CN LP) JB dyRIAU la S3, 


Hn ad PA dana aa D3 AANG 


Sol ja VC Sp Par ilals AN pen 2. II Isl Lies 
Bra PA La 3 Jaa SL YG SI ia sa 


Kas 
- 


PA yi bang ji ala Bip Iu dn oa Aa 
di Ui ag AI PA Yg A3 Jani Yg Hd Be an 
JII HA Ul GL Ep J5. IE es AH 
Siap ay (GG Bj eta SA pas dl 


Dari Abu Kabsyah Amru bin Sa'ad Al-Anmari bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah #&# bersabda, “Aku bersumpah atas tiga 
hal, dan aku akan memberitahukan kepada kalian suatu berita, 
maka jagalah ia. Harta seorang hamba tidak akan berkurang 
karena sedekah, tidaklah seorang hamba dizhalimi dengan suatu 
kezhaliman lalu ia bersabar melainkan Allah akan menambah 
kemuliaannya, dan tidaklah seseorang membuka pintu meminta- 


Dikeluarkan oleh Muslim (2588) dan Tirmidzi (2029). 


212 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


minta melainkan Allah akan membuka pintu kemiskinan baginya. 
Dan aku beritahukan kepada kalian suatu berita, maka ingat- 
ingatlah ia! 

Sesungguhnya dunia itu hanya untuk empat golongan: 


(a). Seorang hamba yang Allah karuniakan harta dan ilmu 
kepadanya, maka ia pergunakan untuk bertakwa kepada Rabbnya, 
menyambung tali silaturahmi, dan mengetahui hak-hak Allah 
dalam hartanya. Inilah golongan yang paling mulia. 


(b). Seorang hamba yang Allah karuniakan ilmu kepadanya, 
namun Allah tidak mengaruniakan harta kepadanya. Dengan 
niat yang jujur, ia berkata, “Jika aku memunyai harta, aku akan 
beramal dengan hartaku seperti amal si fulan.” Ia menggapai 
amal sesuai niatnya, dan pahala kedua golongan ini sama. 


(c). Seorang hamba yang Allah karuniakan harta kepadanya, 
namun Allah tidak mengaruniakan ilmu kepadanya. Ia memper- 
gunakan hartanya sesuka hati tanpa landasan ilmu, tidak mem- 
pergunakannya untuk bertakwa kepada Rabbnya, tidak me- 
nyambung tali silaturahmi, dan tidak mengetahui hak-hak Allah 
dalam hartanya. Ia adalah golongan yang paling buruk. 


(d). Seorang hamba yang Allah tidak mengaruniakan harta dan 
ilmu kepadanya. Ia berkata, “Seandainya aku memiliki harta, aku 
akan beramal seperti amalan fulan.” Ia beramal sesuai niatnya, 
maka dosanya sama dengan dosa fulan c.” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan Shahih)'"' 


LO) 23 GI JL LS IR Ge et itsle oo 


Ap kes Y) Lai G3 Ur eU (Ui F5 


. Hengag San) 133 « 7. ola, (pi5 Te Ws 
CE Oo aan PE TU ana tolinag 
558. Dari Aisyah Dena mereka tengah menyembelih seekor 


581 — Shahih: Dikeluarkan Oleh Tirmidzi (2325) dan Ahmad (4/230). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan 
Tirmidzi). 


599, 


582 
583 


kambing, maka Nabi #&: bersabda, “Apa yang tersisa darinya?” 
Aisyah menjawab, “Tidak ada yang tersisa, kecuali daging bagian 
pundak.” Maka Nabi #&: bersabda, “Semuanya masih tersisa, 
kecuali bagian pundaknya.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini 
shahih)? 

Makna hadits ini, mereka mensedekahkan semua dagingnya 
kecuali daging pundaknya. Maka Nabi #&- bersabda bahwa di 
akhirat semua daging itu menjadi milik mereka, kecuali daging 
pundaknya. 


Jk sela « Pa Kara Per 2 aan Bln emil 3 
NO Lo Man Se 


2 Renag og £ 4 £ Ra - 2 
aa Y, « SPL at SPA 3 ea) a—ala) ta 


. 


3 Ha (SEA go ai Ne ME AN aa 


(3) MIS, (52) ra ag «Wage (33 


Dari Asma' binti Abi Bakr » berkata: “Rasulullah #&: bersabda 
kepadanya, “Janganlah engkau menyimpan-nyimpan hartamu 
(tidak engkau infakkan) sehingga jatah rizkimu disimpan-simpan 
(oleh Allah).” 

Dalam riwayat lain: “Berinfaklah dan janganlah engkau hitung- 
hitung (infakmu) agar Allah tidak menghitung-hitung rizki-Nya 
untukmu. Janganlah engkau menyimpan hartamu (tidak kau 
infakkan) sehingga Allah menyimpan rizki-Nya untukmu.” (HR. 
Muttafag 'alaih)" 


JI Du PEN Igaay gawai : 29 023 Aa F3 
Ani Ia Aa Ia WEE UE ya JS GE 


- 


Shahih: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2471), dan dishahihkan oleh Al-Abani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1433, 1434) dan Muslim (1699). 


574 


560. 


561. 


584 
585 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


A99 


sa Je mag : na 


Pa 


V3 GL IS ISU SA Ong 3 

DE Jina (G5 S3 Up jade aa jul 
Dari Abu Hurairah 2 bahwasanya ia mendengar Rasulullah &: 
bersabda, “Perumpamaan orang yangkikir dan orangyang berinfak 
adalah seperti dua orang yang memakai baju panjang dari besi, 
dari dada sampai leher. Adapun orang yang berinfak, tidaklah 
ia berinfak melainkan bajunya bertambah panjang dan lebar 
hingga menutupi jari-jari kedua kakinya dan bekas langkahnya. 
Adapun orang yang kikir, tidaklah ia enggan berinfak, melainkan 


setiap bagian bajunya menjepitnya erat-erat. Ia berusaha untuk 
melebarkannya, namun tidak bisa.” (HR. Muttafag 'alaih)?8 


Ts 


Hb HS pp H3 Jaan GA Ga) BAM Jgaag JE JB 
4 Z SE NN A3 8. Gu Big 2 
KL 3 G3 nat LA AAN SIB 0 Lada YAN JAN 
| Ta Haa Tan De Ba get Sana ». 
HE Gita (YES JB HS EGA SAN GS 


Dari Abu Hurairah 2s berkata: Rasulullah ss: bersabda, “Barang- 
siapa berinfak senilai satu biji kurma dari hasil usaha yang baik, 
dan Allah hanya akan menerima yang baik-baik-niscaya Allah 
akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Allah 
mengembang-biakkannya seperti salah seorang di antara kalian 
mengembang-biakkan anak untanya, sehingga menjadi sebesar 
gunung.” (HR. Muttafag 'alaih)85 


Ia Dia gk 5 IE KD IE LA ee) 


AI AB Li Bas ya aa bags CAN 
SERA aa SN Ia KEB GI GA Ba GIS SAN 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1443, 1444) dan Muslim (1021). 


Dikeluarkan oleh Bukahri (1410) dan Muslim (1014), demikian juga At-Tirmidzi (661), An-Nasai (5/57), dan Ibnu 
Majah (1842). 


Aa J3 SAS 3 SU JAS lb AI Ed ALI SI 
SAI AS Oa AJE PA Ie pdl ee G0 JS 
JUS Sma 3 IS de as bad Jas Reba Rak 


AS 


DN Kpd Had (Ii 43K GAN ARI 3 Ego Chat ji 
i te Ba ang bag Ta 3 5 - & ' 
UI SN Bb 6 ika SB SPN JUS € Up bi UB EN 

22 Bis aga sni Ta ip oat at -9 : Ka 
alay (SU Upah 25  dle23 UI Ia catu GI lela as 


562. Dari Abu Hurairah 2 dari Nabi x: bersabda, “Ketika seseorang 
berjalan di padang pasir yang sunyi, ia mendengar suara pada 
awan: “Siramilah kebun fulan!” Maka awan itu bergerak, lalu 
mencurahkan airnya pada sebuah tanah tandus berbatu-batu, 
ternyata salah satu saluran air (parit) telah menampung semua 
air hujan tersebut. Orang tersebut mengikuti aliran air hingga 
bertemu dengan seorang petani di kebun itu yang sedang 
mengatur aliran air dengan cangkulnya. Orang tersebut bertanya, 
“Wahai hamba Allah, siapa namamu?” Petani itu menjawab, 
“Fulan.” Sebuah nama yang sama dengan nama yang disebutkan 
kepada awan. Petani itu bertanya, “Hai hamba Allah, kenapa 
engkau menanyakan namaku?” Orang itu menjawab, “Tadi aku 
mendengar sebuah suara pada awan yang airnya mengalir ini," 
Siramlah kebun Fulan!” yaitu namamu. Apa yang akan engkau 
lakukan?” Petani itu berkata, “Jika engkau bercerita begitu, 
maka aku meneliti kembali hasil panenannya. Sepertiganya aku 
sedekahkan, sepertiga lainnya untuk makananku dan keluargaku, 
sedang sepertiganya untuk ditanam kembali.” (HR. Muslim):8$ 


ah Na asa 3 —L — M 


586 Dikeluarkan oleh Muslim (2984). 


516 


563. 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


BAB 61 
Larangan Berbuat Kikir 


Ma eh L SA AANG Ja ja UG JA JUS JI JU 
INA JAMIN 5 BI Neta au 

Firman Allah &, 

“Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta 

mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan 


baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya 
apabila ia telah binasa.” (OS. Al-Lail (92|: 8-11). 


4 “ng pa Nara Ta 2 3 0 eat & 
IM PETI OA Adab kn 3 Is 3 JUS JB, 
HJ UJI 3 Lea lo anda Lal Ll, 


“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 
dengarlah serta taatlah: dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. 
Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka 
itulah orang-orang yang beruntung.” (OS. At-Taghabun (64J: 16). 


Adapun sebagian haditsnya telah disebutkan dalam bab sebe- 
lumnya. 


: G 


AAN GB 4 alan, 20) IE CE AN Jang Ol 1ME3 al 0 


HIS ja SAN GAN IP ANA PT LA Gp SE 
» laa ola, (can Pe ae Mein 


Dari Jabir bahwasanya Rasulullah #& bersabda, “Jauhilah kezha- 
liman, karena kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari 
kiamat. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan 
orang-orang sebelum kalian. Kekikiran telah menyebabkan 
mereka menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan 


kehormatan sesama mereka.” (HR. Muslim)?” 
#ahgadls JUNI Hb —Y 


BAB 62 


Mendahulukan Kepentingan Orang 
Lain dan Memberikan Santunan 


sa C Sana ana EP Ta Tita Ke ai aa 
Hi kos — os 33 Hi Nata OS 3 ! ls al Ju 
Ket) 

Firman Allah &-, 
“Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka 


sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).” 
(OS. Al-Hasyr (59): 9). 


- 


(bela Laetg leKA AR AE Alba Oodalars ) LS J3 
LA adil 


“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” (OS. Ad-Dahr (76: 8). 


Teka SI EA JS Abe 29 Talas 
Ta Y Kel Le GI IK KEJU EL YAN Jl JOB 
VA Ja BS BA IE ja IE JA 
LK An) BD JB AL ale EA Il 


- KEB 0 G - na 5 5 » 2 aa ra 
IS IL GUS UI Sea GET DST G2 JS das (SAI 
587 Dikeluarkan oleh Muslim (2578). 


518 


564. 


Tesiemah 
RiyadhusShatihin 


ja aN Je kl B3. BN Iga R3 ai AN de 
Ip kb me JG. PP AYI ES O inh Ihis 


Ibu (AN AJE ALI 35 
ya Hai? aa anak Wae BT 


Dari Abu Hurairah 2 Ka Seorang laki-laki datang kepada 
Nabi #- dan berkata, “Saya lapar sekali.” Maka beliau datang ke 
rumah seorang istri beliau, namun istri beliau tersebut berkata, 
“Demi Allah Yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya 
hanya memiliki air minum saja.” Beliau mendatangi istri yang 
lain, namun memperoleh jawaban yang sama. Beliau mendatangi 
semua istri beliau, namun jawaban mereka semua sama, “Demi 
Allah Yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya hanya 
memiliki air.” Maka Nabi & bertanya, “Siapa yang siap menjamu 
tamu ini pada malam ini?” 

Seorang laki-laki dari kalangan Anshar menjawab, “Saya, wahai 
Rasulullah.” Ia pulang ke rumahnya, lalu berkata kepada isrinya, 
“Muliakanlah tamu Rasulullah 2!” 


Dalam riwayat lain, ia bertanya kepada istrinya, “Apakah kamu 
memiliki makanan?” Istrinya menjawab, “Tidak, kecuali sedikit 
makanan untuk anak-anak kita.” Suaminya berkata, “Hiburlah 
mereka dengan mainan, dan jika mereka hendak makan, buatlah 
mereka tertidur! Jika tamu kita telah masuk rumah, maka 
matikanlah lampu dan tampakkan kepadanya bahwa seolah-olah 
kita ikut makan!” 


Mereka duduk di meja makan, lalu tamu itu makan malam, 
sementara suami-istri itu menahan lapar. Keesokan harinya 
ia menemui Rasulullah &:, maka beliau bersabda, “Allah telah 
kagum kepada kalian berdua atas perlakuan kalian kepada tamu 
kalian.” (HR. Muttafag 'alaih)?88 


588 


Dikeluarkan c oleh Bukhari (3798) dan Muslim (2054). 


519 


565. 


566. 


589 


JS NAD) San LA 
| 2 GE GM re KAN A3 SI 
JI 1) TEA ye aa Po em la 3 
sa AAN dee AS EN Pepe NI AK 

MI 


Dari Abu Hurairah 2» berkata: Rasulullah &- bersabda, “Makanan 
dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup 
untuk empat orang.” (HR. Muttafag 'alaih)559 


Dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir, dari Nabi xtc bersabda, 
“Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua 
orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang 
cukup untuk delapan orang.” 


B3 SA BARA PU SE Kyai aa cal 
Ja en Lena Aa Jala AE JAS AI 
OI jab V 3 oli ag AAU Ab JA ROE 30) BEA Jaan 
HE Ia 3S (J3 3 AL AR 3 Ia Ia Aoi Hai 


3 


» Hama alay. IS SN BTS SU 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, “Ketika kami sedang bersama 
Nabi ss: dalam sebuah perjalanan jauh, datang seseorang dengan 
kendaraannya sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka 
Rasulullah sz bersabda, “Barangsiapa memiliki kelebihan tempat 
tunggangan pada kendaraannya, hendaklah ia memberikannya 
kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Barangsiapa 
memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia memberikannya kepada 
orang yang tidak memiliki bekal.” Beliau menyebutkan jenis- 


Dikeluarkan oleh Bukhari (5392) dan Muslim (2058, 2059), demikian juga Tirmidzi (1821) dan An-Nasai (3245). 


520 


567. 


590 
591 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


jenis harta yang lain, sehingga kami menyangka tiada hak apapun 
pada diri salah seorang di antara kami dalam kelebihan hartanya.” 
(HR. Muslim)?” 


ja AT) NA To an kawa ip Jt 33 
LA A3 PN WAE SAS Gin WE EU ag 
LI MUAL LAS ob JB BI eh UI) GAS UI 
Ga JS BLS AS BE LI AS 
Ibadat Naaah nan 
PEN SGG JUS SEL KA) Eng Ita 


SPAN Uut. 


Gee lay A1 LSG Nara A3 oa 


Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya seorang wanita datang 
kepada Rasulullah #£ dengan selimut tenunan. Ia berkata, “Saya 
menenunnya dengan tangan saya sendiri agar anda pakai.” Nabi 
& mengambil dan memakainya, karena beliau #: memerlukannya. 
Beliau memakainya sebagai sarung saat beliau keluar menemui kami. 
Tiba-tiba fulan berkata, “Berikan ia kepadaku, alangkah bagusnya 
kain ini!” Nabi &: menjawab, “Baik.” Beliau duduk dalam majlis, 
lalu kembali ke dalam rumah dan melipatnya, lalu menyerahkannya 
kepada laki-laki itu. Orang-orang berkata kepada laki-laki itu, 
“Bagus sekali tindakanmu! Nabi #- memakainya karena beliau 
memerlukannya, tapi engkau justru memintanya, padahal engkau 
tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta?” 
Laki-laki itu menjawab, “Aku memintanya bukan untuk aku pakai, 
tapi untuk kain kafanku.” Sahl bin Sa'ad berkata, “Kain itu akhirnya 
menjadi kain kafan laki-laki itu.” (HR. Bukhari)?” 


7 £ NA 2 Nina : " “ c 
Aek SI AN ON) SEA Ian JB JG B3 nga Al 2 


Dikeluarkan oleh Muslim (1728). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1277, 2093). 


521 


568. 


592 


IA IE HNS IS AAS KAL te dub JA 
: | o P3 e (an 2 : . ' - sa Sae 

KE Gita (0 Up Haa 3 KI AA ELIA HA aga AS 
“F ae l e “ PM NA 8 

AA Yi 335 3 UN) 

Dari Abu Musa berkata, “Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 

suku Asy'ari (Arab dari Yaman-pent) jika hampir kehabisan bekal 

dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah tinggal 

sedikit, maka mereka mengumpulkan makanan mereka dalam satu 

kain, lalu mereka membagi-baginya di antara mereka dalam satu 


wadah secara sama banyak. Mereka termasuk golonganku dan aku 
termasuk golongan mereka.” (HR. Muttafag 'alaih)” 


Ag 3 pg Lara JEANS gal 3 pe SL NY 


BAB 63 


Berlomba-lomba dalam Urusan Akhiratd an 
Memperbanyak Hal-hal yang Membawa Berkah 


AA Aib IN OB 3G S5 33 PJK AN JB 


Allah berfirman, 


“Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.” (OS. 
Al-Muthaffifin (831: 26). 


Heni nanak BA Opa di: B5 An on Jan 3 
OA) 5) au JUS « Cal og 3 58 kanan ) 
Pena Ntar AT Pu J3 € -. asi 

Ae jan. ai EN Joan J3 NELa kote 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2487) dan Muslim (2500). 


522 


503. 


570. 


593 
594 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah #: diba- 
wakan minuman, lalu beliau meminumnya. Di samping kanan 
beliau ada seorang anak laki-laki dan di samping kiri beliau 
ada beberapa orang tua. Beliau bertanya kepada anak laki-laki 
tersebut. “Apakah engkau mengizinkanku untuk memberi orang- 
orang tua ini?” Anak laki-laki itu menjawab, “Tidak. Demi Allah, 
wahai Rasulullah #&:, aku tidak akan mengutamakan orang lain 
atas diriku sendiri dalam hal yang menjadi bagianku darimu.” 
Maka Rasulullah #- menyerahkan minuman itu kepada anak laki- 
laki itu. (HR. Muttafag 'alaih)? 


— dl kale — Laga KR) JL BE ll yee B3 Iya al sa 


Bea PER RP PA NAN Tea pel AA TT an ana 
any Bu gal Jab CA ya aan ank jan US Jamin 
3 


Pen AN NS NP NT Ani kena 
233 AJE 3 Sa IST Ll Gk ap 5 
WE ol (LS 3 2 PSI, 


Dari Abu Hurairah »» dari Nabi # bersabda, “Saat nabi Ayub 
25 mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba ada seekor belalang 
emas jatuh di dekatnya. Maka nabi Ayub segera menangkapnya 
di bawah bajunya. Rabb -: berfirman kepadanya, “Wahai Ayub, 
bukankah Aku telah membuatmu kaya (tidak memerlukan 
lagi) dari apa yang engkau lihat tadi?” Nabi # Ayub menjawab, 
“Tentu, demi kemuliaan-Mu, namun aku senantiasa memerlukan 
keberkahan dari-Mu.” (HR. Bukhari)” 


SAE AI Jasad Lt 
Lg sell AR 4209 & A3 P3 Agan9 Opo Jledl JI P3 


BAB 64 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2451) dan Muslim (2030). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (279, 7493). 


523 


Keutaman Orang Kaya yang Bersyukur ,yaitu 
Orang Kaya yang Mendapatkan Harta dari 
Jalan yang Benar dan Mempergunakannya 

untuk Jalan-jalan yang Diperintahkan 


Aaaata MAS ALL 23 sa akan 33 Er. NG MI je 
Iv-0 JM eU 


Allah # berfirman, 

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan ber- 
takwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka 
Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.” (OS. Al-Lail 
(921: 5-7). 


A9 


Hr AN Up SBU IP SN EN en PUS J3 
AV JAN S3 SI JAN H5 453 AKAN VI G3 KI Jp 
Lx 


“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, 
yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, 
padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya 
yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena 
mencari keridaan Rabbnya Yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar- 
benar mendapat kepuasan.” (OS. Al-Lail (921: 17-21). 


AKAN 33 Uya BIS ca 3 SELAI GAS ON LS J3 
Sa aa ea aa an NAN Be Ani Gan 
(IS Oak UAN SU ip KE SA SA ye 
LYVY 23,2 


“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan 
jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang 
fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan 


524 


S1, 


595 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (OS. Al-Bagarah (2): 271). 


La ena AL KAS TEA Pe Ba na 
Ia BAK Up Orlad Un Lia AL SE SU di 
SBY Jas BSN TAY Ol jas JH TEE IS “3 
“ka gas 2 m3 CleUali 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebahagian yang kamu cintai. Dan apa 
saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 
(OS. Ali Imran (31: 92). 
Ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan infak dalam amal- 
amal ketaatan sangat banyak dan sudah diketahui bersama. 


Vas Lp 1 SA Iya) Sta Hn 133 dgan Gpp AU Ane Uye 
ae ea naa HA 
ky pa . KE Hita (GA Up oat A5 Gan Aa 


Pd 
- 


“ta 


Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidak 
boleh iri kecuali dalam dua perkara. Seorang yang diberi harta 
oleh Allah «2 lalu ia menghabiskannya di jalan kebenaran, dan 
seorang yang # diberi hikmah oleh Allah « lalu ia memutuskan 
perkara pkai dan mengajarkannya.” (HR. Muttafag 'alaih)?”5 


5 ua Kana Ap Pa AI menga . SisadI AI SA 
AAS Gia (GLEN ACT JA ST Kiat? 


Dikeluarkan oleh Bukhari (79, 1409) dan Muslim (816). 


525 


572. Dari Ibnu Umar dari Nabi &£ bersabda, “Tidak boleh iri kecuali 


5/3. 


596 


dalam dua perkara: Seorang yang dikaruniai hafalan Al-Our'an 
oleh Allah & lalu ia shalat membacanya baik di waktu siang 
maupun malam, dan seorang yang dikaruniai harta lalu ia 
menginfakkannya di siang hari dan malam hari.” (HR. Muttafag 
'alaih)5?5 


AI BEA Jam BEAN AA Da ana A3 
3 Cp) J3 « AI ara ea AU ba ai 33 
Ys Oa MPa US Ora Aa Ls aa Luas (£ 
Carter IE) BE Jam JUS SY, Opah « GLS 
IA DN EA Ih DA RA Ja Si 
NA HA He La. 


- 


ada 


(3 533 LE NS (5 Tt Ianaar bea 2) 
gai GA aa LA Jawa7 3 Sort A33 ea 
In js 2 SE AN Japan JUS $ An Mp8 ia UJAN 

dh Tolay Bai ML «IE jan (AS Had 


Dari Abu Hurairah »» bahwasanya orang-orang miskin dari 
kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah #: dan berkata, 
“Orang-orang kaya memborong derajat-derajat tinggi dan 
kenikmatan yang kekal (di surga).” Beliau bertanya, “Kenapa?” 
Mereka menjawab, “Mereka shalat sebagaimana kami shalat, 
mereka puasa sebagaimana kami puasa namun mereka bersedekah 
sedang kami tidak mampu bersedekah, dan mereka memerdekakan 
budak sedang kami tidak mampu memerdekakan budak.” Maka 
Rasulullah &£ bersabda, “Maukah kalian apabila aku beritahukan 


Dikeluarkan oleh Bukhari (5025, 7529) dan Muslim (815). 


526 


597 


Tee 
RiyadhusShatihin 


kepada kalian amalan yang dengannya kalian bisa menyusul 
(amalan) orang-orang sebelum kalian, mendahului orang-orang 
setelah kalian, dan tidak ada orang yang lebih utama daripada 
kalian kecuali orang yang mengamalkan amalan yang kalian 
lakukan ini?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” 
Rasulullah & bersabda, “Kalian bertasbih, bertakbir, dan 
bertahmid masing-masing tiga puluh tiga kali (33x) seusai setiap 
shalat.” 

Orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin itu kemudian 
mendatangi Rasulullah &: dan melapor, “Saudara-saudara kami 
yang kaya mendengar amalan yang kami lakukan, sehingga 
mereka juga melakukan amalan yang sama.” Rasulullah #- 
bersabda, “Itulah karunia Allah yang diberikan oleh-Nya kepada 
siapa yang Dia kehendaki.” (HR. Muttafag 'alaih, dan riwayat ini 
adalah dengan lafal Muslim)?” 


HI 239 Lg! S3 — —10 


BAB 65 


Mengingat Kematian dan 
Memendekkan Angan-angan 


BEN en SA SAR Ap Sal Hah yo J3) Be 


Sg 


pa Y, Li Ame) Lag AE Haa See Tn hal os e 33 


LAo sol... Nai 
Allah # berfirman, 


“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada 
hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan 
dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah 
beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 


Dikeluarkan oleh Bukhari (843) dan Muslim (595). 


327 


memperdayakan.” (OS. Ali Imran (3J: 185). 


Ai 


L Ia wo Lag ME IS Hai Lgi AL J3 


3 « 


Trs 0oLH Sa 


“Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati.” (OS. Lugman (31): 34). 


- 0. - 2. va 2 £5 Se una - 2 
| Opa RAI Ng KAL OLI Y GA 2 Iib PLS J3 


LM ji 


“Maka apabila telah tiba waktu (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah 
mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) 
mendahulukannya.” (OS. An-Nahl (16): 61). 


AAS SG EA Ga UG BIA, 
ang ya Pnara ap 
Ga A25 ai AW 5 dah SN AG ol 
En sx YLSA, PAT SAIAN Se 33, 

INA toy IN Ol 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak- 
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang 
melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan 
belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu 
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu: lalu ia 
berkata: "Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematian 
ku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku 
termasuk orang-orang yang saleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan 
menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (OS. Al- 


528 


Tere 
RiyadhusKhalihin 


Munafigun (63): 9-11). 
TAS AR 5 JB SAN PAKE SY LE Id, 
PIA NA Ha Ian GEA Ts GS Ef Lana 
AA Sha HS AN yel 3 Up bian 
GAN Hah Kaya SAS 3g SAN 28 Sy Laga s5 
pa DI AA GA Da As Ha 
Jai BI SRS FERI SE JIE yag 3 Sya 
PALA METE Sea SA AR BIS Ina 
BAR IA BA II 1 3 Ju Aa aa 
NA Layang DARA UI) AKG le sila ud 


“(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang 
kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: "Ya Rabbku 
kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap 
yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah 
perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada 
dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup 
maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, 
dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barangsiapa yang berat 
timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat 
keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka 
mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal 
di dalam neraka Jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka 
di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayat-Ku telah 
dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? 
Mereka berkata: "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, 
dan adalah kami Orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah 
kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami 
kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang 


529 


yang lalim." Allah berfirman: "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan 
janganlah kamu berbicara dengan Aku. Sesungguhnya, ada segolongan 
dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Rabb kami, kami telah 
beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau 
adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik. Lalu kamu menjadikan mereka 
buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan 
kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu menertawakan 
mereka. Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, 
karena kesabaran mereka: sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang 
menang." Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di 
bumi?" Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah 
hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung." Allah 
berfirman: "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, 
kalau kamu sesungguhnya mengetahui." Maka apakah kamu mengira, 
bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), 
dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (OS. Al- 
Mukminun (23): 99-115). 


Pad Sai 2 SIA sah ot) 2d 
AI “ Jua j8 na SESI Bi is Ta Y, Ke Na 
AJI Ta SNI, (IN 00 ( Sya AS H5 21 

mba 
“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 
tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah 
turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang 
sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya (Yahudi dan Nasrani), 
kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka 
menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang 
yang fasik.” (OS. Al-Hadid (57): 16). 


Ayat-ayat Al-Our'an tentang bab ini sangat banyak dan telah 
diketahui bersama. 


Emma Pad PA | Jo—) aa Jl.3 « & ru - 3 


550 


574. 


37 


598 
599 


fenjermaik 
RiyadhuShalihin 


£ 2 dah Na 2 Maa Tn ag 
(Ia ME II Lapak SUS LAI S3) iki « 


- KE ES Tua 15 2 KST La AG AGE 2 IS 3 So TS 
Teman Ia 4 ena! ES NG SIA Ih Jaa BE 513 II SS 


- ee Tee Ne An Ba Aa 
"Dipa BLS yag EA Letno Ia Ie 4 ALI BE SG 
. Gl ola, 


Dari Ibnu Umar a berkata, “Rasulullah xz memegang kedua 
pundakku dan bersabda, “Jadilah di dunia ini seakan-akan orang 
yang asing atau orang yang menyeberang jalan.” 

Ibnu Umar » berkata, “Jika engkau berada di waktu sore, 
janganlah engkau menunggu waktu pagi dan jika engkau 
berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. 
Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan 
pergunakanlah waktu hidupmu sebelum engkau mati.” (HR. 
Bukhari)»98 


9 221 Ka Sa aa - Ten Sae AA kaka 
LA aga Ki TU ea pal BN) SE BEN yuan Gl "Ang 


- 3 ig . o 2 » P3 krg Pn £ 

Gea Bal IS ce Giaa (2 GS EN 2 
Ia ab 5 Eren Ma : 

DI IS La Lea gal IE (JB SE ED) #bumad Tala (333 
AT 3 £ : 8, 

"Akan VI SMS JB BE Iga Lian 

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah tt bersabda, “Tiada 

kewajiban seorang muslim yang memilliki hal yang hendak ia 

wasiatkan dan ia melalui dua malam, kecuali wasiatnya tersebut 

telah ditulis di sisinya.” (HR. Muttafag 'alaihi. Ini lafal Bukhari, 

dalam riwayat Muslim dengan lafal: melalui tiga malam)?” 
Ibnu Umar berkata, “Sejak aku mendengar sabda Rasulullah & 


ini, tiada berlalu satu malam pun kecuali wasiatku telah kutulis 
di sisiku.” 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6416), Tirmidzi (2333), dan Ibnu Majah (4114). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (2738) dan Muslim (1627). 


537 


576. 


S7. 


600 
601 


Na de ea Sa un an naa Ba Laga 3 £ 
MOLSSYI ia) 2 Unglas BE GI IU m3 al 
Ae NO Pe EU In nak Bebe an 
AW lay (AVI BSI AL SI BUIS JA UAS AE NA 


Dari Anas &» berkata, “Nabi &: membuat beberapa garis, lalu 
bersabda, “(Garis) ini adalah manusia, dan (garis) ini adalah 
batas usianya. Ketika dalam keadaan begitu, ia didatangi oleh 
garis yang paling dekat.” (HR. Bukhari) 


Us KA TB US aa IN LS Ia Aa San Ya 
gi AP SAI AA II Duka Kala A59 LA bagi 
PA SN ab MAA A5 
PELAN Anda lag AI DEA lag 4 BEN AS I— 
in RAR OA Mba TO KUA Leg MA LA abu SA 

Te olag GE 


Dari Ibnu Mas'ud »» berkata, “Nabi #: membuat garis persegi 
empat, lalu menggambar garis di tengah yang memanjang keluar 
dari dalam persegi empat, lalu menggambar banyak garis kecil 
yang memotong garis tengah dari arah samping. Beliau bersabda, 
“Ini adalah manusia, dan ini adalah batas usianya yang mengepung 
dirinya, garis yang keluar dari dirinya ini adalah angan-angannya, 
sedangkan garis-garis kecil ini adalah rintangan-rintangan. Jika ia 
lolos dari satu rintangan, niscaya ia akan disergap oleh rintangan 
lain. Jika rintangan-rintangan itu gagal, niscaya ia akan disergap 
oleh kematiannya.” (HR. Bukhari)! 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6418), Tirmidzi (2334), dan Ibnu Majah (4232). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (6417), Tirmidzi (2454), dan Ibnu Majah (4231). 


552 


578. 


STA 


602 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


usia dan kematian 


angan-angan 


rintangan-rintangan 


Lela JUAN 12) JI 4 BE AMI Jang Ol Taja Cal yes 
BP tata Laga 3 adan G3 LA 3 Y | da 


KELAS SI Ab ce & BIL GI Teka Ea 3 aa SA 


ok 


«Gem SA) 83 « Sia, ol3) (18 3 CAS sea 


Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Rasulullah & bersabda, 
“Dahuluilah tujuh perkara dengan amal-amal kebajikan. Tiada 
hal yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau 
kekayaan yang membuatnya berlebih-lebihan, atau penyakit yang 
merusak, atau ketua rentaan yang meremukkan, atau kematian 
yang menghabisi ajal, atau Dajjal yang merupakan seburuk-buruk 
hal yang belum nampak yang ditunggu-tunggu, atau kiamat. 
Dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan)? 


HARI MAIN ILK 33 USD) 1 AMI Sya JB TE 0g 


' (esa SJ—)) Jas « Sia, ola) : Oya) 


Dari Abu Hurairah » berkata, “Rasulullah &: bersabda, 


Dha'if: Dikeluarkan oleh Bukhari oleh Tirmidzi (2306) dan dinyatakan lemah oleh Al-Alani dalam Silsilah 


Dha'ifah (1666) karena dalam sanadnya ada perawi yang ditinggalkan haditsnya (matruk) oleh para ulama 
hadits, yaitu Muhriz bin Harun. 


535 


“Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan.“ Yaitu 
kematian. (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan). 


BRP Be setan G Da2 22 
JAMI SI 3 3) BE Al Jay OS 1 AS 03 


BA RL Sa 3 AI PO MEN 
Aikabkdas SI (3 Kg HAN Ab Lag HN At 
(S5 3) IE MS In SI jet Cara Ssi 
SG tel (DE 33 S5 Ip Eta) JB ema 33 
JET UE (WS 3 S5 OB S3 W) :JE 
JB AS HS WI Jaa LI OI 3 sa 5 Ip Ea 5 


- 


Wadan) "Op 4 ka oa (A3 ON Pa ea ya al) 


Aom 


580. Dari Ubay bin Ka'ab 2» bahwasanya jika telah berlalu sepertiga 
malam, Rasulullah #&e berdiri dan bersabda, "Wahai manusia, 
ingatlah Allah!" Telah datang Ar-Rajifah yang diikuti oleh Ar- 
Radifah. Datang kematian dengan kedahsyatannya. Datang 
kematian dengan kedahsyatannya.” 


Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, saya banyak membaca shalawat 
untuk Anda. Berapa banyak aku harus bershalawat untuk Anda?” 
Beliau menjawab, “Terserah kamu.” Saya bertanya, “Seperempat 
(dari usia saya)?” Beliau menjawab, “Terserah engkau. Jika engkau 
tambah, maka itu lebih baik.” Saya bertanya, “Setengah?” beliau 
menjawab, “Terserah kamu. Jika engkau tambah, maka itu lebih 
baik bagimu.” Saya bertanya, “Dua pertiga?” Beliau menjawab 
“Terserah kamu. Jika engkau tambah, maka itu lebih baik 


603 Hasan: Dikeluarkan oleh Bukhari oleh Tirmidzi (2307) dan Ibnu majah (4258). Dinyatakan hasan oleh Al-Albani 
dalam shahih Al-Jami' Ash-Shaghir (1210). 


554 


581. 


582. 


604 


605 


Tesiemah 
Riyadhus£halihin 


bagimu.” Saya berkata, “Kalau begitu, seluruh (waktuku) aku 
pergunakan untuk shalawat untuk Anda.” Beliau bersabda, “Jika 
begitu, semua kegundahanmu akan diobati dan semua dosamu 
akan diampuni.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 8 


BAB 66 


Disunahkan Berziarah Kubur bagi Kaum Laki-laki, 
dan Doa yang Diucapkan Waktu Ziarah Kubur 


S5 j3 KEL LES) HE AI Igaay SE TE 023 TAI ye 
» Hima oly, (Lag 25 


Dari Buraidah 2» berkata: “Rasulullah & bersabda, “Dahulu aku 
melarang kalian berziarah kubur, maka kini berziarahlah kalian 
ke kuburan!” (HR. Muslim)s8 


Fa na) WK 58 Ls F 2 Pn Iyan) SS JB « Penta 3 
DE) Jas La Nat Ap ES ABI Ip, 


AS ol KALA ana ta ( Haa 


Dari Aisyah » berkata: “Pada 1 tiap malam yang Se Lk 
bermalam bersama Aisyah, Rasulullah #&£ keluar pada akhir 
malam menuju pekuburan Bagi”. Beliau berdoa, 


IG Ori Oya Le SU Gawi 1 38 KUE DU 


Hasan: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2457), ia berkata: “Hadits ini hasan shahih.” Dinyatakan hasan oleh Al- 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 
Dikeluarkan oleh Muslim (977), Abu Daud (3235), dan Ibnu Majah (1571). 


555 


583. 


BA an SE JA AR GAN BA NA) 


“Semoga keeas dilimpahkan kepada kalian, wahai 
kampung orang-orang beriman. Datang kepada kalian apa yang 
telah dijanjikan kepada kalian, besok yang diakhirkan. Kami, 
insya Allah, akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah orang- 
orang Bagi” Ghardag (yang telah meninggal di kuburan itu- 
pent).” (HR. Muslim) 


IP PAR HI SA NI HAL BE Za SIS JL & Bihan ye 
— MERE ee Sa Da ena aa tm 3 
« Grabag Gereja Ga JUNI Jai (KS II) Hb J5 
1 AL. 5 NN 5 - 3 En menan EU 

» el ola (ERA SI WI AMI JL OS (SG ALI ALA Of US 


Dari Buraidah 2» berkata, “Nabi #: mengajarkan kepada mereka 
doa saat ziarah kubur, 


Ma AP Ea ai SN Gen ag P PN AN ne da 

2s ana AG Stage! Ta JII hat ASUS AMI 
| & ONE rang Oa 1g 

Gu 3 SA JLN DR GK 


“Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai pen- 
duduk negeri (kuburan ini) dari kalangan orang-orang Islam 
dan orang-orang beriman. Insya Allah, kami akan menyusul 
kalian. Aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan 
kalian.” (HR. Muslim)” 


- 


2 25 


5 nba Jaja an au 
Ma In Aa 


584. Dari Ibnu Abbas 2» berkata, “Rasulullah & berjalan melalui 


606 
607 


Dekeluarkan oleh Muslim (974). 


Dikeluarkan oleh Muslim (975). 


536 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


kuburan Madinah. Beliau menghadapkan wajah ke arahnya, lalu 
berdoa: 


AU Sa AI SI ak pi NG SESI 


“Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai pen- 
duduk kuburan. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. 
Kalian adalah pendahulu kami, dan kami akan menyusul kalian.” 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) & 


3 w 
Jp 3 emg Legal! gas LAS DL AV 
al Ai 3d 9 ab Ng 


BAB 67 


Makruh Mengharapkan Kematian karena 
Kesusahan Hidup yang Menimpanya dan Boleh 
Mengharapkan Kematian Karena Khawatir 
Agamanya Terkena Fitnah (bencana) 


- 
£ 


Sa ND) JL 4 BB II Sgny OTR Tiyag oa 3 
ba Kah ah Ke er LA 
» Gold Sai liang 0S Jana (Coni AI 
Y) JG SJ Jaa PR Ing op pl Un 


£ anda 


Jl LL UI ba SJ Sa HIV SN SAN 
GE NI Yo ls 


Dha'f: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (1053). Dinyatakan lemah oleh Al-Albani karena dalam sanadnya ada perawi 
yang lemah bernama Gabus bin Abi Zhubyan. 


585. Dari Abu Hurairah » bahwasanya Rasulullah x bersabda, 
“Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian! 
Jika ia orang yang berbuat kebajikan, niscaya ia bisa menambah 
kebajikannya. Dan jika ia orang yang berbuat keburukan, niscaya 
ia bisa memperbaiki perbuatannya.” Ini adalah lafal Bukhari. 
Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah 2 dari Rasulullah &: 
bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan 
kematian, dan jangan pula berdoa untuknya sebelum kematian 
menjemputnya. Jika ia mati, niscaya amalnya telah terputus, dan 
usia seorang mukmin hanya akan menambah kebaikan baginya.” 


£ G 


SAN saat SS 
MN ii HUI: JAS NB NY OS SB LS jual 


Kan R3) Had AT Ka J6 JE 3 A 3 


Se Mb nu 2 
586. Dari Anas »» berkata, “Rasulullah «- bersabda, “Janganlah salah 
seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena musibah 
yang menimpanya. Jika ia harus mengharapkan kematian, maka 
hendaklah ia berdoa: 
SIS EN AS ISP 3 ON REA Si Ga 
“Ya Allan, hisepkanlah aku iika hidup itu lebih baik bagiku. Dan 
matikaniai: axu jika mati itu icbih baik bagiku.” (HR. Muttafag 
'alaih) 2 
1 2 - NG LA 2 
Pama Taka Ce! Coli 
DIAN Yi basa and 


To S8 8 


St: Ia ga ba 
Ne ea au 


609 Dikeluarkan : sh Bukhari (5673) dan Muslim (2682). 
619  Dikeluarsan oisn Bukhari (S$71. 6351) dan Muslim (2680), juga oleh Abu Daud (3108), Tirmidzi (971), dan 
Nasa: 11/3). 


538 


507. 


611 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


4 Oo u Lu Tn a Si badal Si 5 


WEI dala, 


Dari Oais bin Abi Hazim berkata, “Kami menengok Khabab 
bin Art yang telah menempel badannya dengan besi panas 
sebanyak tujuh kali (salah satu metode pengobatan-pent). 
Khabab berkata, “Saudara-saudara kami yang terdahulu telah 
meninggal sedang dunia tidak mengurangi mereka sedikit pun. 
Sedangkan kami mendapatkan hal (kekayaan) yang kami tidak 
menemukan tempat untuknya selain tanah. Seandainya Nabi 
gt tidak melarang kami mengharapkan kematian, tentulah 
aku akan mengharapkan kematian.” Oais berkata, “Pada 
kesempatan lain, kami mengunjungi Khabab yang tengah 
membangun tembok rumah. Ia berkata: “Sesungguhnya seorang 
muslim mendapat pahala atas semua harta yang ia belanjakan, 
kecuali harta yang ia belanjakan untuk (membangun) tanah 
(bangunan rumah) ini.” (HR.Muttafag “alaih, lafal ini adalah 
riwayat Bukhari). 


MAN D9 po LN 


BAB 68 


Sikap Wara dan Meninggalkan 
Hal-hal yang Syubhat 


Io nydIN a53 « JII Le 3A$ ee tin 


Allah &- berfirman, 


Dikeluarkan oleh Bukhari (5472) dan Muslim (2681). 


559 


588. 


“Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada 
sisi Allah adalah besar.” (OS. An-Nur (24): 15). 


ANE EN LI IG Ol AJE IE, 
“Ssungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi.” (OS. Al-Fajr (89J:14). 


D) Oa Rd Ska ae Se 


Tas TES GEA AG 33 LAI Ig Ip JII 


DE sasaaban aka Aya yg, 
Paya 2 SS isi IA SS MI 
Aa LAIN Sa ISS 


- 


kah Sissy Ab aa dls ssle ih aa 
«dab LsL 2 Sob Ipa dang AE Gan (SAI ga US 


Dari Nu'man bin Basyir 2 berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
&e bersabda, “Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan 
perkara yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya 
terdapat perkara-perkara syubhat (samar-samar, tidak jelas 
kehalalannya dan keharamannya-pent) yang tidak diketahui oleh 
banyak manusia. Barangsiapa menjauhi perkara-perkara syubhat, 
maka ia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Dan 
barangsiapa yang terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhat 
niscaya ia terjatuh dalam perkara yang haram. Sebagaimana 
penggembala yang menggembalakan ternak di sekitar daerah 
larangan, niscaya ternaknya akan merumput di daerah larangan 
tersebut. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan! 
Ketahuilah, daerah larangan Allah »- adalah hal-hal yang 
diharamkan oleh-Nya. Ketahuilah! Sesungguhnya di dalam 
tubuh manusia terdapat sekerat daging, yang jika ia baik, niscaya 
seluruh anggota tubuh yang lain ikut baik. Dan jika ia rusak, 
niscaya seluruh anggota tubuh yang lain juga rusak. Ketahuilah! 


540 


581: 


590. 


591. 


Tone, 
RiyadhusShalihin 


Sekerat daging tersebut adalah hati.” (HR. Muttafag 'alaih dari 
beberapa jalan dengan lafal-lafal yang berlainan)s' 


SNGDY HL «abi 3 AS 25 BE LA Ola al ye 
De La #20 Na 25 Pinang aa ea 
LALAE Gita USS BELAN Ga SG ON EN 


oN 


Dari Anas a bahwasanya Nabi #: menemukan sebiji kurma 
di jalan, lalu beliau bersabda, “Kalaulah tidak takut kurma ini 
termasuk kurma sedekah, tentu aku sudah memakannya (Nabi 
5 tidak mau memakan harta sedekah, tapi mau memakan harta 
hadiah-pent).” (HR. Muttafag 'alaih)s 


3 4 3 G Za Hiiad Ui : : kei 
HI PAS TI) 1JE TE Ll ae 1 BE Ola oya La ya 
ee lay (TAI KALA Alah SI EA Ulat 3 IE UANG 
Dari Nawas bin Sam'an - dari Nabi #: bersabda, “Kebajikan 
adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang ragu- 


ragu dalam jiwamu dan engkau tidak suka bila orang-orang 
mengetahuinya pada dirimu.” (HR. Muslim)s'4 


Im) IE BE Jai IA SE 2 AAS og Kl ye 
cl b “Terb 2) JUS « 55 REK Ala JS 
AA aa 3 IE AAA LAN II) Sab Ia ta 
SANA Kapal alay 4 Uya Lo (SS HAN IE 3G «AA 


Dari Wabishah bin Ma'bad am berkata, “Saya mendatangi 
Rasulullah xtc, maka beliau bertanya, “Engkau datang untuk 


612 Dikeluarkan oleh Bukhari oleh Bukhari (52, 2051) dan Muslim (3329). Juga Dikeluarkan oleh Bukhari dengan 


613 
614 


lafal yang berdekatan (mirip) oleh Abu Daud (3329), Tirmidzi (1202), dan Ibnu Majah (3984). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (2055) dan Muslim (1071). 
Dekeluarkan oleh Muslim (2553). 


547 


bertanya tentang kebajikan?” Saya menjawab, “Ya.” Beliau #£ 
bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan adalah 
hal yang jiwa tenang kepadanya, dan hati tenang karenanya. 
Adapun dosa adalah hal yang meragukan jiwa dan dada tidak 
tenang kepadanya, sekalipun manusia memberimu fatwa (untuk 
melakukannya-pent).” (HR. hasan, diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ad-Darimi dalam kedua kitab musnad karya mereka)"': 


23 dn an Dena s 
Ao 


AS aa ae on yA Suga 
na Pe AN aa HE AG LS 
Ja: JS Aas Ha Ag Jom) 2 Sa IA Ng 
ny AE er SAK A3 BS (Ia 3 8 S3) PAN 
GI 


592. Dari Abu Sirwa'ah Ugbah bin Harits »s bahwasanya ia menikahi 
seseorang anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Tiba-tiba ada 
seorang perempuan yang datang kepadanya dan berkata, “Aku telah 
menyusui Ugbah dan wanita yang dinikahinya.” Ugbah berkata, 
“Aku tidak tahu kalau engkau telah menyusuiku dan sebelum ini 
engkau juga tidak memberitahuku.” Ugbah lalu berangkat (dari 
Makah) menuju Madinah untuk menemui Rasulullah &- dan 
bertanya kepada beliau tentang perkara tersebut. Rasulullah 
bersabda, “Bagaimana lagi? Bukankah telah dikatakan kepadamu 
(oleh wanita itu)?” Maka Ugbah menceraikan istrinya (karena 
haram menikahi saudara perempuan sesusuan-pent) dan ia 
menikah dengan wanita yang lain.” (HR. Bukhari)5!$ 


AD) BB AU Jaan oya Sit 1JE BB Ae op oom ya 


615 Hasan: Dikeluarkan oleh Ahmad (4/228) dan Ad-Darimi (2/245), dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Shahih 
Jami' Shaghir (948). 
616 Dikeluarkan oleh Bukhari (88 dan 2659). 


542 


Riyadhus/Shalihin 
oya LA) IE Sela alas (UAN JI kap 
KM MI aa DA Alba 


593. Dari Hasan bin Ali a» berkata, “Saya menghafal di antara sabda 
Rasulullah 2: “Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada 
apa yang tidak membuatmu ragu.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan shahih)5' 


Maknanya adalah tinggalkan hal yang kamu ragukan, dan ambil- 
lah hal yang kamu tidak ragu terhadapnya. 


PP 3 jalal AN DLS 1GB B3 Lbile ye, 


K3 


25 aan Na 23 22 £ in “ 
Lea Lag AU KAS Ira ISU IL LAI 
: AN NN PS BR Sa aan AS 
Lg S4 sel Jl SA Hai KOMIK gl js 
LSI Shame Lag SELAI 3 OLN ES LIS ul SA 


hat, ge " Tana PN TA «5 
ISI SA Nia MIA Sar « SAB Las Ga Y 


LL nd 


0 BA an Te 2 5 Pn aan or o 
. Gel ola, 5 ala 3 an JS las II, ai NI « aa 
- G8 Sa Anne 2 5. - - 
KAS Upah JS Maap sa AE MIL AA R33 (GA) 
" C. 0 4 3 
ba 
594. Dari Aisyah »» berkata, “Abu Bakar Ash-Shidig memiliki seorang 
budak yang membayar setoran pekerjaan harian kepadanya (untuk 
membebaskan dirinya-pent). Abu Bakar biasa makan dari harta 
setoran tersebut. Suatu hari budak itu menyerahkan sesuatu, 
lalu Abu Bakar memakannya. Budak itu bertanya, “Tahukah 
Anda apa ini?” Abu Bakar balik bertanya, “Apa ini sebenarnya?” 


Budak itu menjawab, “Pada masa jahiliyah aku berpura-pura 
menjadi dukun, padahal aku tidak mengerti perdukunan. Aku 


617 Shahih: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2518), Nasai (8/327-328), Ahmad (1/200), Ibnu Hibban (720), dan Al-Baihagi 
dalam “Syu'abul Iman' (5747), dan dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


53 


595, 


596. 


hanya mengelabuinya, maka ia membayar upah kepadaku. Upah 
itulah yang sedang Anda makan sekarang.” Maka Abu Bakar 
memasukkan jari-jarinya ke mulut hingga ia bisa memuntahkan 
seluruh isi perutnya. (HR. Bukhari)" 

Kharaj: Upah yang ditetapkan seorang tuan keapda budaknya 
untuk disetorkan harian kepadanya. Budak lalu bekerja seharian, 
untuk membayar sejumlah setoran wajib tersebut. Adapun 
seluruh sisa setoran menjadi hak budak tersebut. 


£- 


RI Ga Sar GAN GA IS AA 2 ke ol e 525 
AI Sa 2 ja AI Jab KAS - BG &N 333 SNI 
Tae be AA adl £ 225 

Mes Alya ta 


Dari Nafi' bahwasanya Umar bin Khathab menetapkan subsidi 
Negara sebanyak empat ribu (4000 dirham) bagi kaum muhajirin 
yang pertama, namun untuk anak Umar hanya sebanyak tiga ribu 
limaratus (3500 dinar).maka Umar ditanya. “Bukankah anakmu 
juga termasuk kaum muhajirin? Kenapa bagiannya engkau 
kurangi?” Umar menjawab, “Ia hijrah dibawa oleh bapaknya 
(Umar-pent), jadi kedudukannya tidak sama dengan orang-orang 
yang berhijrah sendiri.” (HR. Bukhari) 


Ta Ken 28. PAKA 
23 Al Say SE AJE A32 Gelora GAM Io,0 on Kla 03 
Haa PAN Ten aan GE AN 2 Tega Peak Oa KB 
Kab tag BEE AA AS GA Ga OK LAI AV) 

AA opamo SA) JB € Cadar lay (Sab 


Dari Athiyah bin Urwah As-Sa'di, shahabat Nabi &, ia berkata, 
“Rasulullah sc bersabda, “Seorang hamba tidak mencapai derajat 
orang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan (sebagian) hal 
yang tidak apa-apa (mubah), karena kehati-hatian dari hal yang 


618 


Dikeluarkan oleh Bukhari (3842). 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


dilarang.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan).5!? 


| 


Ur g139 Llgamg el & Kadas Basu) & da3 ya Hd 9 


BAB 69 


Disunahkan Mengasingkan Diri Ketika 
Masyarakat atau Suasana Zanam telah Rusak, 
atau Khawatir Agamanya Terkena Fitnah, 
Terjatuh dalam Perkara Haram, Syubhat ,dll. 


- 20 Ia 3 TAN aa Te Pr NE 
MSI Sea abi Ata SI il UI II G3 Ja JUS AMI J6 
Le: 


Allah w berfirman, 


“Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku 
seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.” (OS. 
Adz-Dzariyat (51J: 50). 


« mad all Joan) Siah J3 B3 YAI Te OB Sam pg 


— ma ala (GAN TAN TSI UI Id II BD "dah 


AI LIA 3 GET 4 Gatel P5 (CN 2 IA 
597. Dari Sa'ad bin Abi Wagash »» berkata, “Saya mendengar 
Rasulullah #: bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai hamba- 


Nya yang bertakwa, kaya, dan tersembunyi (tidak menonjolkan 
dirinya-penj).” (HR. Muslim)? 


619 Dha'f: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2451), Ibnu Majah (4215), dan Al-Hakim (4/ 319). Dinyatakan lemah oleh 
Al-Albani karean dalam sanadnya ada perawi lemah bernama Abdullah bin Yazid Ad-Dimasyai. 
620 Dikeluarkan oleh Muslim (2965). 


3 


Yang dimaksud 'kaya' dalam hadits ini adalah kaya hati, seba- 
gaimana telah dijelaskan dalam hadits yang shahih di muka. 


1 B0. Be Pin TR Aa 5 £ 

Usang 5 Jual AI SJ JB IE B3 Hai ana Asa 
Map G 0. 5 5 Ag G 

(ja 5 idu aa 23 J6 MI 


3g 3g Sa ah 


na 8, - A 0 5 s Bika 3 1 at , 
H3 Jaa (oat oya Ga ag CAM ii) Halo 33 


598. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2» berkata, “Seorang laki-laki bertanya, 
“Siapakah manusia yang paling mulia, wahai Rasulullah &:?” 
beliau menjawab, “Seorang mukmin yang berjihad dengan nyawa 
dan hartanya di jalan Allah.” Ia bertanya lagi, “Lalu siapa?” Beliau 
menjawab, “Seorang (mukmin) yang mengucilkan diri di sebuah 
lembah (celah di antara dua gunung) untuk beribadah kepada 
Rabbnya.” 


Dalam riwayat lain, “Untuk bertakwa kepada Allah dan 
meninggalkan keburukan masyarakat.” (HR. Muttafag 'alaih)52! 


£ aa - 2 og 3 RN era a ia & g kg 

KE ALAN JL PA OS OT SL) HE AMI Iyan JB 1JB A00 
GE lap (GAN Ira tega FA AA SR «IAI AKAL 

: Lai Aang: 2 
MEME IE HAN), 
599. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2» berkata: “Rasulullah &: bersabda, 
“Hampir tiba masanya sebaik-baik harta seorang muslim adalah 
kambing-kambing, yang karenanya ia mencari-cari puncak 


gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Ia membawa lari 
agamanya agar selamat dari berbagai kekacauan.” (HR. Bukhari) 


Sya'aful Jibal- Puncak gunung. 


621 Dikeluarkan oleh Bukhari (2786) dan Muslim (1888), juga Abu Daud (2485), Tirmidzi (1660), Nasai (6/11) dan 
Al-Hakim (2/71). 


SA6 


600. 


601. 


— Terjemah 

RiyadhusXhalhin 

GEN ES IN ES Di JB BE 3 Be Sman Has 
bni HE EN LI UE eh KE IS 
Han GI JAN 


-— 


Dari Abu Hurairah 2» dari Nabi &z berkata, “Tidaklah Allah 
mengutus seorang nabi pun melainkan nabi itu sebelum itu 
menjadi penggembala kambing.” Para shahabat bertanya, 
“Bagaimana dengan Anda?” Beliau #£ menjawab, “Ya. Dahulu 
aku menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Makah 
dengan imbalan beberapa receh uang Dinar.” (HR. Bukhari). 


» 3 s Aa ta NA 
Lana JA AN BA 23 0 TE BM gn stan 
- - 2 $2. 20 33 Sa Ea a P : jan 
Dub tiaja II RASA prana LS AR oh Talat CAM Jen tai Os 
SA £ 2 » .£ Na “0. - aa Tor #1 
Kan On BA Jan Islan SIN jl JAMI at ale 
ASI 53 ISIAN DA ASIN akan Iya al pda Jie AKAN Luka 22 
2 AP en Le “Kan Ian 3S 
enaly GS SL Ga Gal AL 3 KR 
3 G3 ON 5 0 
Aap UK PPA HK (SY) PRE GIA NK (13) YAN Pe (n) 
' Sa s ai 8 - 8. 5 
Kab Ageng Ola AI RA ya (er MEN » ago (GE, 
SN - Pad o? - 
| H3 (Gas) . — PR edi 2 (CPELE3))) Fa 
SI Asi 2 ls 
Dari Abu Hurairah 25 dari Rasulullah &£ bersabda, “Di antara 
pencaharian hidup manusia yang terbaik adalah seseorang yang 
memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, ia 'terbang' di atas 
punggung kudanya. Setiap kali ia mendengar suara kecamuk 
perang, ia segera “melesat terbang” kepadanya untuk mencari 


kematian di tempat yang diduga bisa ia temukan. Atau seseorang 
yang menyendiri dengan sedikit kambingnya di puncak gunung 


atau di lembah, ia menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan 
beribadah kepada Rabb sampai datang kepadanya, tiada seorang 
manusia pun kecuali telah berada di dalam kebaikan.” (HR. 
Muslim). 

Kosakata: 

Yathiru :Bersegera 

Matnuhu :Punggung kuda 

Hai'h :Bunyi suara pertempuran 

Faza'ah :Bunyi suara pertempuran 

Mazhannu Syai “Tempat-tempat yang diduga menjadi tempat 
keberadaan suatu hal. 

Ghunaimah :sedikit kambing 

Sya'afah :puncak gunung. 


&Hlelang aan age Gale DIES Jus HL —Ye 
(Henny bolang «ega SAI Ilbnng 4 a25 Kaleiag 
3 bekal alis « ertimus Bal yaag « Bible gag 
II Sapna LAI Gl ja yel mepulluan 3 C3 
SN en sen S3 Kan 


BAB 70 


Keutamaan Bergaul dengan Masyarakat, 
Menghadiri Shalat Jum'at dan Shalat Jama'ah, 
Amal-amal Kebajikan dan Majlis-majlis Dzikir, 

Menengok Orang yang Sakit sMenghadiri Orang 
yang Meninggal, Menyantuni Orang yang 
Membutuhkan, Membimbing Orang yang Bodoh, 
dan Kemaslahatan-kemaslahatan Mereka yang lain 


SAS 


Teremah 
RiyadhusShalihin 


bagi Orang yang Mampu Beramar Ma'ruf, Bernahi 
Munkar, Menahan diri dari Menyakiti Orang 
lain, dan Bersabar atas Gangguan Orang Lain 


Mi JL ja 533 Sa cl AE ab bYe2YI Gi - 
& AE Ang Al Alya oles YI jalang BE AI Sgny AS SS 


(e 


2 Di ak AG 3 - an nan 5 
os SeEIG KIA Sa Hb oyag 4 Opa AISI SUS, 
Seoatll PT Ca ny « MI, Sasa see Ce SI 


ma ATI SP) soil “ass Ta SI Ju 459 « Hang 233 

ada 
Ketahuilah bahwasanya bergaul dengan masyarakat sesuai 
cara yang disebutkan di atas adalah pilihan yang diikuti oleh 
Rasulullah &: dan seluruh nabi yang lain, demikian pula pilihan 
yang diikuti oleh khulafaur rasydun, dan orang-orang setelah 
mereka dari generasi shahabat, tabi'in, serta orang-orang setelah 
mereka dari kalangan ulama dan tokoh-tokoh kaum muslimin. 
Ini juga merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas 
generasi tabi'in dan generasi setelah mereka. Pendapat ini juga 
dipegangi oleh imam Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama figih. 
Semoga Allah :- meridhai mereka semua.? 


ALL LY3 BELI GAY II AE 13365 HIS AI JIE 
5 da glass 8 yaa 5,55 Ls SM 


Allah berfirman, 


“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
ketakwaan.” (OS. Al-Maidah (5J: 2). 


Ayat-ayat yang berkenaan dengan hal ini sangat banyak dan telah 


622 Lihat Ihya" Ulumuddin, 2/359. 


549 


diketahui bersama. 


Sesal ce PA PA HL VI 


BAB 71 


Rendah Hati dan Merendahkan 
Hati Kepada Kaum beriman 


Pn ea er ae ANK alitah 
BAK 


Allah & berfirman, 


“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, 
yaitu orang-orang yang beriman.” (OS. Asy-Syu'ara' (26J: 215). 


an Aa and Na ta Eenan ta sa CT | AS J8s 
( SAI ar Ia Img ar ssi dya Ae ob An 
Log sar 


“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang 
murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu 
kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, 
yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap 
keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang 
tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia 
Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah 
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (OS. Al-Maidah 
(51:59. 


SN AN anta SKAN  AA SP ARA Aga an ta Sesat Th 
Laki SU AI S3 Ia SALA U) al KIE ls 
f 5 0. 3 Pan Aa, os & P3 35 - - 

PNY IM SUS all ae ASI Ol aa J5 


550 


Tenten 
Riyadhu Salihin 


“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian 
kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di 
antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (OS. 
Al-Hujurat (49J: 12). 


mesen ya SA 5 SEN S3 5 ketua 


“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (OS. An-Najm (53J: 32). 


IE Palang #bi AI Van SAN Cas ca PJ yu, 
V Eka aa Ajal Dope SEi (IS Un KAS su lu 
Kopi NY Asale GS YEN, en ses At) BG 

MA LAN 


“Dan orang-orang yang di atas A'raaf memanggil beberapa orang 
(pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dengan tanda- 
tandanya dengan mengatakan: "Harta yang kamu kumpulkan dan apa 
yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu." 
(Orang-orang di atas A'raaf bertanya kepada penghuni neraka): "Itukah 
orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan 
mendapat rahmat Allah?" (Kepada orang mukmin itu dikatakan): 
"Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan 
tidak (pula) kamu bersedih hati.” (OS. Al-A'raf (7): 48-49). 


LO sei 0 ah 


AI AI DD) BA Ogaay JB SU 33 Jam be yan 
PA en An Patanatn Mea aa AA IA 


bemaaly (ASI 


557 


602. 


603. 


604. 


605. 


623 
624 
625 


Dari Iyadh bin Himar 2» berkata: Rasulullah & bersabda, “Se- 
sungguhnya Allah ws telah mewahyukan kepadaku agar kalian 
saling rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang me- 
nyombongkan diri atas orang lain, dan tidak ada seorang pun 
yang menganiaya orang lain.” (HR. Muslim) 2 


G3 - Pn GEA aa BG 2 ai « A 
Oa Bao Tah 2) Jk PA al Iga) ola naa al 3 
(MI A35 VI IN AG Lg ipa NY) pin Tag AN 3 Ud 


il ola, 


Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Rasulullah &: bersabda, “Se- 
dekah tidaklah mengurangi sedikit pun harta kekayaan, terhadap 
seorang hamba yang memberi maaf maka Allah hanya akan 
menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan 
hatinya karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya.” 
(HR. Muslim)4 


ea 35 Jupe Ha AE Ol de AU 3 el ea 


Dari Anas »» bahwasanya ia berjalan melewati beberapa anak 
kecil, maka ia mengucapkan salam kepada mereka. Ia berkata, 
“Nabi 2&£ dahulu biasa melakukan hal ini.” (HR. Muttafag 'alaih)" 


Te EL AI io ma OS en aa 3 PN Re: 
SA B3 Aa IE KAI al Sya RAI SS OP JB can) 


2 5 Tan dn 
OI ola)» Dela Eu 


Dari Anas 2 berkata, “Seorang budak perempuan di antara 
budak-budak perempuan di Madinah terkadang menggandeng 
tangan Rasulullah #&:, lalu membawa beliau berjalan-jalan ke 


Dikeluarkan oleh Muslim (2865), Abu Daud (4895), dan Ibnu Majah (4214). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2588) dan Tirmidzi (2029). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (6247) dan Muslim (2168). 


552 


606. 


607. 


626 
627 
628 


Terjemat 
RiyadhusShalihin 


mana saja ia mau.” (HR. Bukhari.) 

Anda BE LI SIS UG Ae Lite Clel JB Ii on NI ea 

na AR ia ji OI SE 2 
Gl alay MAN ai - LIL Se 


Dari Aswad bin Yazid berkata, “Aisyah m5 ditanya tentang hal 
yang biasa dikerjakan oleh Nabi &: di rumahnya? Maka Aisyah 
menjawab, “Beliau biasa melayani kebutuhan keluarganya, 
namun jika telah tiba waktu shalat, maka beliau berangkat (ke 
Ma untuk shalat.” (HR. an 


Panin Jaan Sh sdt Beda « en 
Ad ntar el jas ola aa tab 
»hmoolyy nat Sa dalan 

Dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid #5 berkata: “Saya datang saat 
Nabi &: sedang berkhutbah. Saya berkata, “Wahai Rasulullah, saya 
adalah orang asing yang datang untuk bertanya tentang ajaran 
agamanya.” Maka Rasulullah #£ menemuiku dan menghentikan 
khutbahnya. Beliau dibawakan sebuah kursi, maka beliau duduk 
di atasnya dan mengajariku ilmu agama yang telah Allah & 


ajarkan kepada beliau. Beliau lalu kembali ke tempat khutbah 
dan melanjutkan khutbahnya sampai selesai.” (HR. Muslim)528 


KAA Gal Lelah IT SI OS BE al Ig ola Ou ye 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6072) secara mu'allag. 
Dikeluarkan oleh Bukhari (676, dan 6039) dan Ahmad (6/49). 
Dikeluarkan oleh Muslim (876). 


553 


608. 


609. 


610. 


629 
630 


£ NN aa Ben 2 Ega 

& SINI Less Jenis ASUH A5) Elia BI) 1 2JE SDI 
83 Ta 3 PA PA 3 £ 2 dua Ca, Oa, 

SB) :JE Ta SAS Oh Sala (oklan 3 19535 V3 LS, 

ep 2, “ -e 0. 

Hama ela (SI Kalah SSH 


Dari Anas 2» bahwasanya Rasulullah & jika telah selesai makan, 
beliau & menjilati ketiga jarinya. Beliau bersabda, “Jika suapan 
makanan salah seorang di antara kalian jatuh (ke tanah atau 
atas lantai), hendaklah ia membuang bagian yang kotor, lalu 
hendaklah ia memakan (bagian yang bersih) dan janganlah ia 
meninggalkannya untuk setan.” Beliau memerintahkan untuk 
memakan sampai habis bekas makanan dalam piring. Beliau 
bersabda, “Sesungguhya kalian tidak tahu barakah itu berada 
pada bagian makanan kalian yang mana.” (HR. Muslim)” 


BESI ED BEE TA ee BE Ina al yaa 
ban AE BLS SS AD IL IG JA JB WI 
. WEI ola, (GS NE! 


Dari Abu Hurairah ws» dari Nabi &£ bersabda, “Tiada seorang 
pun nabi yang diutus oleh Allah w melainkan ia pernah 
menggembala kambing.” Para shahabat bertanya, “Termasuk 
Anda?” beliau menjawab, “Ya. Aku dahulu menggembalakan 
kambing penduduk Makah dengan upah beberapa uang dirham.” 
(HR. Bukhari)? 


In Aas NS) JB BG ye ca 
Gel ola, (HI ASN P3 3! gadi 


Dari Abu Hurairah #5 dari Nabi &£ bersabda, “Seandainya aku 
diundang untuk makan daging betis atau daging lengan kambing, 


Dikeluarkan oleh Muslim (2034). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2262). 


554 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


tentulah aku akan memenuhinya. Dan seandainya dihadiahkan 
kepadaku daging betis atau daging lengan kambing, tentulah aku 
akan menerimanya.” (HR. Bukhari)! 


Ae BEN AAN BB AI Jay BU LE IE B3 ml yes 
AE 5 SES U Tya IE BA AS Ga EN 
Sa kb BE IE GD) IE GP Gaal 

HE A C3YN 


Bt 
PI 


611. Dari Anas ws» berkata, “Unta Nabi #£ yang bernama Adhba' 
tidak pernah didahului atau hampir-hampir tidak pernah dida- 
hului oleh unta yang lain. Suatu saat seorang Arab badui yang 
mengendarai unta berhasil mendahului 'Adhba'. Hal itu me- 
nyusahkan kaum muslimin. Rasulullah # mengetahui kesusahan 
mereka, maka beliau #&: bersabda, “Tiada suatu hal pun di 
dunia ini yang meninggi melainkan kewajiban Allah g- untuk 
merendahkannya.” (HR. Bukhari)5? 


AA SI a23 IL —VY 


BAB 72 


Keharaman Menyombongkan diri dan 
Membangga-banggakan diri Sendiri 


#3 PS - a 4 5 2 s 0 NN R1 £. 
ANE Ogilap Y adl Lela AYI IAI SAE JUS li JB 
| San ana to aK 
TAP gel Ieital KEL IS V3 LANNI 
Allah s2 berfirman, 
“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin 


631 Dikeluarkan oleh Bukhari (2568). 
632 Dikeluarkan oleh Bukhari (2878). 


955 


menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan 
kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” 
(OS. Al-Gashash (28): 83). 


DV sela 3 SENI SAS NG Pl Up 


“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong!” 
(OS. Al-Isra' (17): 37). 


NA an Ya Ae Ih, 
" g 5 " 2 .. BA 3 3 
Aib BN 


PSN gak Pe » 3 5 MI Si are c ga na s3 

LSG Oa P0 Apaan Sae SIS 201) aman 
ES (GNG ane 

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 


Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri.” (OS. Lugman (31): 18) 


Kosakata: 


Tusha'ir khaddaka lin-nas: memiringkan pipi dan memaling- 
kannya dari manusia karena menyombongkan diri atas mereka. 


Marh: Menyombongkan diri, congkak. 


8 ola HA A3 Letagh » 8 SS Da3 SI , RN J3 


Y GEN us 3 Ju SAN Jah Tech, LA Aa Of an 
u Uisas) An Pe NAN KAKA aa Sei Lag YA 
. SI ( RESI asha 


"Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku 
aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya 
perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh 


556 


612. 


Teten 
Riyadhus/Shal'hin 


sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata 
kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga: sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Dan carilah 
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan. Karun berkata: "Sesungguhnya 
aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku." Dan apakah 
ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan 
umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak 
mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang 
yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Karun 
kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang 
menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita memunyai 
seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar- 
benar mempunyai keberuntungan yang besar." Berkatalah orang-orang 
yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah 
adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 
dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar." 
Maka Kami benamkan Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka 
tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab 
Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela 
(dirinya).” (OS. Al-Oashash (28): 76-81). 


Be Te Sma Gea ana 2 a 
LAN JAS NY 2J BE AI ye 4 B3 data op Ane 0g 
Ol Tn TES OI JS JUS 3S Ia G3 dita adi 3 3 33 


- 3 8 3 ta L - 2 ENYA Pa 2 Haa ef 

& Sesali ag Jas AI OP) JB SS dai LS 3 
Ga MA an B0 Cena 

Ala alay MEN Jang BALI 2g Dag 


Dari Abdullah bin Mas'ud » dari Nabi &: bersabda, “Tidak 
akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji 
sawi kesombongan.” Seorang shahabat bertanya, “Sesungguhnya 
seseorang senang memiliki baju yang baik dan sandal yang baik.” 


557 


013. 


614. 


633 
634 
635 


Beliau &£ bersabda, “Sesungguhnya Allah #6 itu indah dan 
menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran 
dan meremehkan manusia.” (HR. Muslim)5? 


Ula AN Imo Ke JI IG Ula HSNI op kaku s3 
EA MERK V) JB! ABE IE Gag JO JW 
ea ka 


Dari Salamah bin Akwa' bahwasanya ada seorang laki-laki 
yang makan di sisi Rasulullah & dengan tangan kirinya. Beliau 
bersabda, “Makanlah dengan tangan kananmu!” laki-laki itu 
menjawab, “Aku tidak bisa.” Beliau bersabda, “Apa benar kau 
tidak bisa?” Tidak ada yang menghalanginya (makan dengan 
tangan kanan-pent) kecuali kesombongan. Maka orang itu tidak 
bisa mengangkat tangan kanannya ke mulut. (HR. Muslim)“ 


W) dri BA dp Sta JG 25 in 003 
Anya pki ME Gita 2 (San Ba FI PSA 
Dari Haritsah bin Wahb berkata, “Saya mendengar sa 
22 bersabda, “Maukah kalian apabila aku beritahukan penduduk 


neraka, yaitu setiap orang yang keras hatinya, rakus lagi kikir, 
dan menyombongkan diri.” (HR. Muttafag 'alaih)” 


25. 0 kr HKG Nu . £ 

All )) Jk 3  $ 233 GI An ea 3 
ap 23 s5 DN EA 5 Kg yana ge 

Bd 3 . IKAN OA H3 SU 3 «GL 


A3 TI Madi AI ih 4 peeSlunng ya Blind 


Dikeluarkan oleh Muslim (91) dan Tirmidzi (1999). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2021). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (4918) dan Muslim (2853). 


558 


615. 


616. 


617. 


636 
637 


Riyadhus/Shalihin 
na LABA gi ig ar Ka: Ka 3. Ar 0. ot 
LIS LL G3 EL Dll GalAe GUI BUG 4 ALI Ga eh ASI 


. bana ol3) (53k. 2s 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri #s dari Nabi & bersabda, “Surga dan 
Negara berdebat. Neraka berkata, “Aku menampung orang-orang 
yang dhalim dan menyombongkan diri.” Surga berkata, “Aku 
menampung orang-orang yang lemah dan orang-orang yang 
miskin.” Maka Allah memberi keputusan di antara keduanya, 
“Sesungguhnya engkau, surga, adalah kasih sayang-Ku yang 
denganmu Aku mengasihi siapa saja yang Aku kehendaki. Dan 
engkau neraka, adalah siksa-Ku yang denganmu Aku menyiksa 
siapa saja yang Aku kehendaki. Masing-masing kalian akan Aku 
penuhi.” (HR. Muslim)s8s 


kr 3 - Pa sg, tr Gg k 2 
KAA G3 AM PBV) 2G BE AMI Jgn Ol 13 Baya ca ye 
ME Git (Uas 05) S2 IAI 


Dari Abu Hurairah 2s bahwasanya Rasulullah #& bersabda, “Allah 
pada hari kiamat tidak sudi melihat kepada orang yang menyeret 
kain sarungnya (menyapu tanah-pent) dengan sombong.” (HR. 
Muttafag 'alaih)5” 


& 
- 3 Ga Aga 


Yg AI G3 AN HA Y PSO) BEI Jgn TE JG cg 

MS SL CO GA HI AE AG AS Ye 
2 | : 

ng olay (CS JAE 

Dari Abu Hurairah &» berkata, “Rasulullah &£ bersabda, “Ada 

tiga golongan yang Allah :- pada hari kiamat tidak akan berbicara 

kepada mereka, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada 


mereka dan bagi mereka adzab yang pedih. Orang tua yang 
berzina, penguasa (raja) yang banyak berbohong, dan orang 


Dikeluarkan oleh Muslim (2847). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (5788) dan Muslim (2087). 


559 


618. 


619. 


620. 


638 
639 


640 


miskin yang sombong.” (HR. Muslim) 
Pan ll Ga ik AI JB) BE II Iga JB 1JE «0 


Pan Be ai 
» bima alay (os Al Lani A3 3 ARUN ad Al 


Dari Abu Hurairah » berkata: Rasulullah &£ bersabda, “Allah 
sx berfirman: “Keperkasaan adalah kain sarung-Ku dan kesom- 
bongan adalah gaun-Ku. Barangsiapa berusaha menyaingi-Ku 
dalam salah satu dari kedua hal itu, niscaya Aku akan menga- 
dzabnya.” (HR. Muslim)$? 


o. kr 3 P ah A3 G ag 
AI Tana ME sea Ia KA) Uta nol aa 
53 o PENA Ta G Pi same 0 Ao, Ie hajar ag Sen, 
AAS pai NE AB JERI ah Jaa 

Tni 21 t LA 0 - , ak 

AE Gin HB 3 AN 

Dari Abu Hurairah »s» bahwasanya Rasulullah ## bersabda, 
“Ketika seorang laki-laki berjalan dengan pakaian bagus yang 
membuatnya terkagum-kagum, rambutnya disisir rapi, dan ia 
berjalan dengan sombong, maka Allah membenamkannya ke 


dalam bumi, sehingga ia terus-menerus merosot ke dalam perut 
bumi sampai hari kiamat.” (HR. Muttafag 'alaih)" 


PEN IGD BE II Jan JET R3 GS sn al yo3 
aa aa 

ee LA) 13 aa 
Dari Salamah bin Akwa' #» berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Seseorang senantiasa menyombongkan dirinya sehingga Allah 


Dikeluarkan oleh Muslim (107). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2620). Abu Daud (4090), Ibnu Majah (4174), dan Ibnu Hibban (5642) juga meri- 
wayatkannya dengan lafal 'maka Aku melemparkannya ke dalam neraka' sebagai ganti dari lafal 'maka Aku 
menyiksanya.' 

Dikeluarkan oleh Bukhari (5789) dan Muslim (2088). 


560 


Terjemah 
RiyadhusShatihin 


mencatatnya dalam golongan orang-orang yang sombong, lalu 
siksa yang menimpa mereka juga akan menimpa dirinya.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan).4 


Hi Ye —4 —VY 


BAB 73 
Akhlak yang Mulia 


2 co... ne 
at JA AN SU IS IE, 
Allah » berfirman, i 


“'Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas akhlak yang 
agung.” (OS. Al-Oalam (68): 4). 


Ai 0? SE B SEN) sb 
“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesa- 
lahan) orang.” (OS. Ali Imran (3): 134). 


£ 


- 8 any Sat (A2 baya : 1 N 
Gita AAS WAN GEET BE AM Iyan OS JB 6 BS al yen 
sala 


- 


621. Dari Anas » berkata, “Rasulullah && adalah manusia yang 
paling baik akhlaknya.” (HR. Muttafag 'alaih)"# 


Pan Taun RA Tn aa an Bt EA Aa 
5 AMI Jay AS ya II D2 YG berlian Lo JB 1 Ag 
£ Mini 3 LA 2 ri 
3 Ea TKA Aa Aa 0 gr ng Tb AA Ala Ci 
Code Aly 4 BE AMI Joan) KASI) oya AI 3 ASI) Came V3 


Ap 


Da 3 P: :? AS 2 Bahan & 
MEA CAS JB Ng JII H3 JI JU Las «eye JAS BB AU Iyan 


641 Dha'if: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2000). Dilemahkan oleh Al-Albani dalam Silsilah Adh-Dha'ifah (1914) karena 
dalam sanadnya ada perawi lemah bernama Umar bin Rasyid Al-Yamami. 
642 Dikeluarkan oleh Bukhari (6033) dan Muslim (2150). 


561 


622. 


623. 


624. 


643 
644 
645 


LE jasa na PUS CAB VI seal PAR anu riya, 


Dari Anas &s berkata, “Saya tidak pernah menyentuh kain su- 
tera maupun baju sutera yang lebih lembut dari telapak tangan 
Rasulullah £&£. Saya juga tidak pernah mencium bau yang lebih 
wangi dari bau Rasulullah &:. Saya telah menjadi pembantu 
Rasulullah &£ selama sepuluh tahun, namun belum pernah 
sekalipun beliau mengatakan 'hush' (kalimat hardikan-pent) 
kepadaku. Beliau tidak pernah menanyakan kepadaku atas suatu 
hal yang saya lakukan, “Kenapa kamu tidak berbuat begini?” 
(HR. Muttafag 'alaih)”8 


- 


(35 Da SE II dosa JB KS Ae Hua 3 
Hj an 
LE Gam (G3 


Dari Sha'b bin Jatsamah ms berkata, “Saya menghadiahkan 
seekor keledai liar kepada Rasulullah &£ maka beliau menolaknya. 
Ketika beliau melihat rona wajahku, beliau bersabda, 
“Sebenarnya kami tidak menolak hadiahmu, tapi kami sedang 
berihram untuk melaksanakan haji.” (HR. Muttafag 'alaih)5# 


SNG II ae BEA Ogan Sl :JE A3 Jaa or aa 3 
ol A9 « Baso HI LA BN BEN Ia TU) LIL « 


2 basa ola, (Gal ae ak 


Dari Nawas bin Sam'an ws berkata, “Saya bertanya kepada 
Rasulullah &£ tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau bersabda, 
“Kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa 
yang meragukan dadamu dan engkau tidak suka jika manusia 
mengetahuinya darimu.” (HR. Muslim) 


Dikeluarkan oleh Bukhari (3561) dan Muslim (2330). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2573) dan Muslim (1193). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (2553) dan Tirmidzi (2390). 


562 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


B3 Iyan BJB 635 Gol ya ayat on Ml kae ye 
Aa OR - ea Ban 0 € 2 bana BTA ee 7. 
(BSH SAI SS ya o) Is JS, « Libuao Y3 ki—b 


625. Dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata, “Rasulullah #£ 
bukanlah orang yang berbuat keji maupun orang yang sengaja 
keji. Beliau & bersabda, “Sesungguhnya orang terbaik di 
antara kalian adalah orang yang paling mulia akhlaknya.” (HR. 
Muttafag 'alaih)545 


8 0. L..0 & arena PT Ka 8 aa £ 
Ia Ja arah Oa WIB BE lo B3 dll al 33 
aa : Arsa : ca. Ia 0 3 0 maya 0. "3 
SAI 2x5 AJI Ob «Gl oya ya LI Ra oagel ball 
Gea ola (SAI 


LAKI SI yg ih ga (Si). (2 0 La) 1JE3 
: DST SI 


626. Dari Abu Darda' bahwasanya Nabi &£ bersabda, “Tiada suatu 
amalan pun yang lebih berat dalam timbangan amal seorang 
mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan 
sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan suka berkata 
jorok.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan Shahih) 


3 4 0 2 Ne NN 2 € CA Nan : 
PI Jaan Ba ASI Ge 35 AM Sang Jab JB aya al sa 
8.9 Pa PN NN SN ND £ 2 Sa UR DE 
IE NS Ja (GEN da3 AN AD NI $ EL 
JA) JE3 ngk alay (GA HAID) LS GUN AI 
646 Dikeluarkan oleh Bukhari (6035) dan Muslim (2321). 


647 Shahih: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2002) dan Ibnu Hibban (5664). Abu Daud (4799) juga meriwayatkan secara 
ringkas. Dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


563 


627 


628. 


629, 


648 


649 


650 


(wo 


. Dari Abu Hurairah » berkata, “Rasulullah &: ditanya tentang 


hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. 
Beliau menjawab, “Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.” 
Beliau juga ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan 
manusia masuk neraka. Beliau menjawab, “Mulut dan kemaluan.” 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih)5# 


dala Het Ula Stay JASD) HE Al Jauay SE 1JU care 
SE LAH) B9 4 Cikar alay (st SD S3 


Aa 


Dari Abu Hurairah &» berkata, Rasulullah #&: bersabda, “Orang 
mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin 
yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang 
yang paling baik sikapnya kepada istrinya.” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits ini hasan shahih) 


Spa ON) Iga «BE AI Jay Eh KEJU 4 ES LES 03 


£ sa Pj Ha Pa o A5 
5 ag 3 ola, (5 Sal A23 as AU Doa 


Dari Aisyah » berkata: Saya mendengar Rasulullah # 
bersabda, “Sesungguhnya seorang mukmin dengan kemuliaan 
akhlaknya bisa mencapai derajat orang yang senantiasa 
berpuasa sunnah dan shalat malam.” (HR. Abu Daud). 

| 


Tn Oa, 


Kd 


Le CD) BE II Sya JB JL 0 25 TALI TU 


Hasan: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2004), Ibnu Majah (4246), Ahmad (2/392), Ibnu Hibban (467), Al-Hakim 


(41324), dan Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (289). Dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Silsilah Ash- 
Shahihah (977). 

Shahih: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (1162), Ahmad (2/450), Ibnu Hibban (4164), dan Al-Hakim (1/3). Dishahihkan 
Al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud (4798), Ahmad (6/94), Ibnu Hibban (480), dan Al-Hakim (1/60). Dishahih- 
kan Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


564 


630. 


651 


fentmwh 
RiyadhusXhalihin 


“ 


TA el de 2g bj SS Ip DASI S5 JI KAN lan 


AA Vina OS Op 4 Al Gi II TI ah 2 


Nata stnk re 3 olay « anna Ed. (GA 2 pm PL 
» Gala (3) 


Dari Abu Umamah Al-Bahili »» berkata, Rasulullah #£ 
bersabda, “Saya menjamin sebuah rumah di pekarangan surga 
bagi orang yang meninggalkan debat kusir sekalipun ia di pihak 
yang benar. Saya menjamin sebuah rumah di tengah surga 
bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta sekalipun ia 
bercanda. Dan saya menjamin sebuah rumah di bagian atas 
surga bagi orang yang mulia akhlaknya.” (Hadits Shahih, 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang shahih).8s! 


AKG IL SAN Ya SD IE IN Jan Bl ye 
SA DI SSK SIG SEN Ke AAN Gas ata Ia 
Jpop GAB (oke S PALANG SE LAN Rp 
JG $ Dag AN (3 EN, 3930) bale Ka 
SA AGEN » Koyo Ca) 1JE «ega - Da 2D 
« SD AI nara Ja (GI . US PI sen 
- Tusi (Ge, « NI Las, ta 3 la AL 
2 Ob pang SSL A3 Sus BK GA 4 SN 5 83 KI 
AS 8 ea aa. a sa daa bis « Lela, Lx « 
SSL GAY IE GIE AL poni AU Kam Bid yo Ad 


Hasan: Dikeluarkan oleh Abu Daud (4800), Tirmidzi (1993), dan Ibnu Majah (51), lafal ini adalah lafal Abu Daud. 


Dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


565 


- 8. 80. 3 


631. Dari Jabir »s bahwasanya Rasulullah &: bersabda, “Sesungguhnya 


652 


di antara kalian yang paling saya cintai dan paling dekat tempat 
duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling 
baik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya di antara 
kalian yang paling saya benci dan paling jauh tempatnya dariku 
pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dengan dibuat- 
buat, orang yan sok pintar dalam berbicara, dan al-mutafaihigun.” 
Para shahabat berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui 
orang yang banyak bicara dengan dibuat-buat dan orang yang sok 
pintar dalam berbicara. Lalu apa makna al-mutafaihigun?” Beliau 
#£ bersabda, “Orang-orang yang menyombongkan diri.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini hasan).8? 


Kosakata: 
Tsartsar: Banyak bicara dengan dibuat —buat. 
Mutasyaddig: Orang yang sok fasih dan pintar dalam berbicara. 


Mutafaihig: Asalnya dari kata “al-fahgu' yang bermakna penuh. 
Yaitu orang yang memenuhi mulutnya dengan ucapan meluaskan 
pembicaraan, dan memakai istilah-istilah asing karena hendak 
menyombongkan diri dan menunjukkan kelebihannya atas orang 
lain. 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak 
rahimahullah dalam menafsirkan akhlak yang mulia, ia berkata, 
“Yaitu wajah yang berseri-seri, berbuat baik kepada orang lain, 
dan menahan diri dari menyakiti orang lain.” 


SPI BUY Hell HL —V£ 


BAB 74 


Sikap Santun, Tidak Tergesa-gesa karena 
Kehati-hatian, dan Lemah-lembut 


Hasan: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2018) dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


653 Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2005). 


566 


RiyadhusShalihin 
PI ak Sa LK 
PAT 20tyae JIN Gema 


Allah #& berfirman, 


“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (OS. Ali 
Imran (3): 134). 


BN AA SA Le abs 
Lraa 


“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 
serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (OS. Al-A'raf 
(7): 199). 


84 AM 2 23 12 Y$ Tea SS Y5) 2 J83 


Se 


Lag rar, Sai ) ma La aa A3 SIS Bilas “53 5 Ag 
(Yo-r seduaa | as ja 3 Y Kl 


“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu 
dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 
antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat 
setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada 
orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada 
orang-orang yang memunyai keberuntungan yang besar.” (OS. Fushilat 
(41): 34-35). 


ea Ai Oo Sad 23 Oa Pangan Tn Arab 
2 
“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan 


yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (OS. Asy- 
Syura (42): 43). 


567 


632. 


633. 


634. 


635. 


654 
655 
656 


OP Mom A3 LAN BEA Jaan SE JET Sales oat 33 
malay (GG Dll 2 Ka YAA La 


Dari Ibnu Abbas 2 berkata, “Rasulullah &: bersabda kepada 
Asyaj Abdi Oais: Senen hnya pada dirimu ada dua sifat yang 
dicintai oleh Allah &&, yaitu penyantun dan tidak tergesa-gesa.” 
(HR. Muslim)584 


GEN 23 Iady TUN SN) BE AN Jay IE KEJG 4 ES Tbile 07 
Kerak, Jan SA 5 


Dari Aisyah »s berkata, “Rasulullah &£ bersabda, “Sesungguhnya 
Allah # Maha lemah lembut dan Allah # menyukai kelemah- 
lembutan dalam seluruh perkara.” (HR. Muttafag 'alaih)55" 


T- 03 Lag 8 us 2 1 aa hk Ga ai 
pa Na tag « Kep) 3 3) al oh) JB « KE area ol la 
alay Kelana La SY ep HI AS ben Y Le 
Dari Aisyah bahwasanya Nabi &£ bersabda, “Sesungguhnya 
Allah Maha lemah lembut. Allah mengaruniakan atas kelemah 


lembutan apa yang tidak Allah karuniakan atas kekasaran dan apa 
yang tidak Allah karuniakan atas sifat yang lain.” (HR. Muslim)555 


03 AR £ Para Am ES TN NI me 3 ana 

PAN NN BUS BD IE BE Aa Si la 
anal (ls Y Te iya 

Dari Aisyah bahwasanya Nabi &: bersabda, “Sesungguhnya 


tidaklah kelemah-lembutan terdapat pada suatu perkara kecuali 
ia memperbagusnya, dan kelemah lembutan tidak hilang dari 


Dikeluarkan oleh Muslim (17, dan 25) dan Abu Daud (5225). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6927) dan Muslim (2165). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2593). 


568 


636. 


637. 


638. 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


suatu perkara kecuali membuatnya buruk.” (HR. Muslim)58 


- 


Pa) 


JAE KEB Amma! SabAl JG JL € BB Baya al 3 


: -.0 2 Ong o- T- 2 ita 1 KITA PAS . AN 
SK ala Oya Met Ap ale Iedolh 0325) BE AI JUS cad Tori 
5 8 - ente T aa 8 020 Fa #0 . es 


Dari Abu Hurairah &» berkata, “Seorang Arab badui kencing di 
dalam masjid. Maka orang-orang berdiri untuk memukulnya. 
Maka Nabi # bersabda, “Biarkanlah ia dan tuangkanlah seember 
air atas air kencingnya! Sesungguhnya kalian diutus untuk 
mempermudah, bukan untuk mempersulit.” (HR. Bukhari)558 


Ca ma 83 P SEN Tea Pe 4 
Ng oran Lips YG LD) IE 3 Sl e B3 ol ys3 


ANN Ip 3, 
, “as Ana (ga 


Dari Anas ws» dari Nabi &: bersabda, “Hendaklah kalian mem- 
permudah, janganlah kalian mempersulit! Hendaklah kalian 
memberi kabar gembira, janganlah kalian membuat (orang- 
orang) lari!” HR. Muttafag 'alaih)559 


3 5 - ba Na a 
SA iis BEN Jang Sekat JB 6 B3 AU Aa og ay ye 
33 Sis ae, bs za 9 
» Hima ola, (Al s3 ea Gl 
Dari Jarir bin Abdullah berkata, “Saya mendengar Rasulullah &£ 


bersabda, “Barangsiapa tidak dikaruniai kelemah lembutan maka 
ia telah terhalang dari seluruh kebaikan.” (HR. Muslim)s8 


WP IL. eseii AE TU JL M5 OT IA da Cal 0 
WI la (CAS V)) :JE «Dia 53 (CAR 


Dikeluarkan oleh Muslim (2594). 

Dikeluarkan oleh Bukhari (6025 dan 220). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (69) dan Muslim (1734). 
Dikeluarkan oleh Muslim (2592). 


569 


639. 


640. 


641. 


661 
662 


Dari Abu Hurairah 2 bahwasanya seorang laki-laki berkata 
kepada Nabi &: “Berilah aku wasiat!” Beliau #: bersabda, 
“Janganlah engkau marah!” laki-laki itu mengulang pertanyaannya 
beberapa kali, namun beliau #& selalu bersabda, “Janganlah 
engkau marah!” (HR. Bukhari)5! 


AI ON) HJ 4 BE AN Jaan 2 B3 oo oa SA la al og 

PN Ci .. 8. t - 8. ta : na 

ME en Naa Teras AE ata JUNI LS 
Pe ea as AN PT PS 

ah 1 8: - 0 A2 EG 2 nan Pa 

ema Ola (ia ol TAS SIM Aap AAN PALA 


Dari Abu Ya'la Syadad bin Aus dari Rasulullah &: bersabda, “Se- 
sungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan baik dalam segala 
hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang 
sebaik-baiknya. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah 
dengan cara yang sebaik-baiknya. Hendaklah salah seorang 
di antara kalian menajamkan pisau besarnya dan hendaklah ia 
menyenangkan hewan yang hendak ia sembelih!” (HR. Muslim)5? 


Ka V3 gl 2 BE Al Jgany TEA KE M3 Lilo s3 
2 Ane Wa AAU 3 


Dari Aisyah 2» berkata, “Nabi & tidak pernah disuruh memilih 
antara dua hal kecuali beliau pasti memilih hal yang lebih mudah 
(ringan) selama bukan perbuatan dosa. Jika hal tersebut adalah 
perbuatan dosa, maka beliau #&: adalah orang yang paling jauh 
darinya. Rasulullah &- tidak pernah membalas untuk dirinya 
sendiri dalam suatu perkara, kecuali jika aturan yang ditetapkan 
Allah »- telah dilanggar, maka beliau membalas (menghukum) 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6116). 


Dikeluarkan oleh Muslim (1955). 


570 


642. 


663 
664 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 
karena Allah #.” HR. Muttafag 'alaih)"88 
Pn en nangka Gangaa . 
CA Ia SA si) tag al Iga) Ju Jk (R3 D gnmah Ol 3 
S - sa 2 5 TA o TC - 0. 
SA Ra IS Serat MB aa BS ja AI AS 


MO CAD) 13 4 alay ola) (Jas 


Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Maukah 
kalian apabila aku beritahukan orang yang haram masuk neraka, 
atau neraka haram mengenainya? Sesungguhnya neraka haram 
atas setiap orang yang dekat, remeh, lemah, dan mudah.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan).884 


el 5 KAA sid Ol Vo 


BAB 75 


Memaafkan dan Berpaling dari 
Orang-orang Bodoh 


ena AE ena Sa IE ads 
DA ALA 

Allah & berfirman, 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (OS. Al-X'raf 

(71: 199). 


“Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.” (OS. Al-Hijr 
(151: 85). 


Dikeluarkan oleh Bukhari (6126) dan Muslim (2327). 


Shahih: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2488), dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


5/1 


DIN GS AN AI On SI yA id PJ Jb 
LYY 


“Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu 
tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?” (OS. An-Nur (24): 22). 


Dag JIN Ie Sat AU AI 3 G3 PJ JB, 
jar 


“Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan.” (OS. Ali Imran (3): 134). 


2 Aa Alan 2 Sai abah 
Ly GH SN Na cd H5 | AS po Oa ds Jus 
| aglas StS HUI 3 SNI, 
“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan 
yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (OS. Asy- 
Syura (42): 43). 


Ayat-ayat Al-Gur'an tentang bab ini sangat banyak dan telah 
diketahui bersama. 


san ana : - Pn es . 


2 TG Lena 


NN Tao 


an la an aa dn 


- 
(9 


Sk 


- 


AS JUS ee PUJI Ale — aren le OP S5 
SBI SAI AR SAE 0 Up Shi Ip Rab 3 IS 


572 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


sg 8 1 Pa 3 TA 
la 0 Iki SU ASUS. an ES Un apa all Sa 


BURU ea da pesan do KA Wadi Sc 2 
Eka Hj Ea UR BAL SAS OS 3 AE A5 dadi 
ED IE ai IS (SAN Tale Lili 
LE Gina (Web ARV 2035 UN IG 3 HD Ia 
Ta AG Isa Olanmadl OMA WA 

Jeda 


643. Dari Aisyah bahwasanya ia berkata kepada Nabi &t, “Pernahkah 
engkau mengalami suatu hari yang lebih berat dari hari perang 
Uhud?” Beliau &- menjawab, “Saya pernah mengalaminya dari 
perbuatan kaummu. Hal terberat yang aku alami dari mereka 
adalah hari Agabah. Saat itu saya menawarkan dakwahku 
kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Dia tidak menyambut 
dakwahku. Maka aku pergi dengan sedih. Tanpa sadar, saya 
sampai di Oarnu Tsa'alib (daerah sekitar 2 marhalah (&) dari 
Makah-pent). Saya mengangkat wajah, ternyata ada awan yang 
menaungiku. Saya melihat kepadanya, ternyata ada malaikat 
Jibril pada awan itu. Jibril memanggilku dan berkata, “Allah «- 
telah mendengar ucapan dan penolakan kaummu terhadapmu. 
Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu 
untuk kamu perintahkan melakukan apa yang engkau mau.” 
Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam 
kepadaku, dan berkata, “Wahai Muhammad. Allah «- telah 
mendengar perkataan kaummu kepadamu. Aku adalah malaikat 
penjaga gunung. Rabbku telah mengutusku kepadamu agar 
engkau memerintahkanku untuk melaksanakan perintahmu. 
Terserah engkau. Jika engkau mau, aku akan menimpakan dua 
gunung besar kepada mereka.” Maka Nabi & bersabda, “Akan 
tetapi aku berharap Allah & akan mengeluarkan dari tulang 
sulbi mereka anak-cucu yang beribadah kepada Allah «- 
semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun.” (HR. 


5/3 


644. 


645. 


665 
666 


Muttafag 'alaih) 565 
An aa Sea ka muani 3 Da ya N 
Ma Mn ba en aa les, 


PPA AR ata BABY Look 


AIR LA pa da Kb HA IV ato 


Dari Aisyah berkata, “Rasulullah &£ tidak pernah memukul 
dengan tangannya suatu barang, istri, maupun pembantu. 
Kecuali bila sedang berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah 
membalas bila disakiti, kecuali jika sesuatu yang diharamkan 
Allah telah dilanggar, maka beliau menghukum karena Allah 
us.” (HR. Muslim)555 


aa 08, Ft MIA 2 Pan ak s2 & ara PI 
5 De aa 
SA apa ai ap Tea und Gb aa bai 
SIA AAA da AI Tp SAE AE 3 ES 2 Si2 JI 
PE AN ENYA Gde Se 
j f 5 P. 
AE jim. Wan 35 AN Son 


Dari Anas 2» berkata, “Saya berjalan Bana Rasulullah &#£. 
Beliau mengenakan selimut buatan Najran yang tebal. Tiba-tiba 
seorang Arab badui datang dan menarik syal beliau dengan keras. 
Saya melihat leher beliau tampak membekas oleh tarikan keras 
tersebut. Orang Arab badui itu berkata, “Wahai Muhammad, 
perintahkanlah agar aku diberi sebagian dari harta Allah 
yang berada padamu!” Beliau menoleh kepada orang itu, lalu 
tersenyum, dan memerintahkan agar orang itu diberi pemberian.” 


— Dikeluarkan oleh Bukhari (3231) dan Muslim (1495). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2328) dan Ahmad (6/32). 


574 


646. 


647. 


667 
668 
669 


Tenjenmedh 
Riyadhus£halihin 


(HR. Muttafag 'alaih)557 


Pa 5 AI Sgaay db bil AS IL 6 BE yana Nun) 
B3 UE Ot AN ES LA 2 
Ho A3 Sen Hn 


Y 5 : s3 AA UU) J9 « 43 55 al Haa R3 
Pan OA 


Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Seakan-akan aku melihat Rasulullah 
z5 mengisahkan seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga 
berdarah-darah. Nabi itu mengusap darah dari wajahnya, lalu 
berdoa “Ya Allah, ampunilah kaumku! Sesungguhnya mereka 
adalah orang-orang yang tidak mengetahui.” (HR. Muttafag 
'alaih)s68 


Ao 9 
« 0 903 


ET PA TAU JA IE BE Jaw Ol B3 ahh Agya 
i 1 A89 AU ang aa s a 

AE Gita (AN Ki KAA SL Gal Aa 

647. Dari Abu Hurairah 2s bahwasanya Rasulullah &£ bersabda, 
“Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang gulat. Akan 


tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan 
dirinya saat marah.” (HR. Muttafag 'alaih)569 


SY ILaoel JL —VT 


BAB 76 
Menanggung Gangguan Orang lain 


NG HE ye GA, BAN 5 AR as 


Dikeluarkan oleh Bukhari (3149) dan Muslim (1057). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (3477) dan Muslim (1792). 
Dikelurakan oleh Bukhari (6114) dan Muslim (2609). 


575 


648. 


Pare sojac JIN Gee 
Allah & berfirman, 


“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (OS. Ali 
Imran (3): 134). 


LE Wo IM ON A33 Sl S3 Ol A53 ES yaa PJU JB, 


“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) 
yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (OS. Asy- 
Syura (42): 43). 

M3 AI 3 KL Sao LI 33 


Hadits-hadits pada bab sebelum ini juga merupakan hadits- 
hadits untuk bab ini. 


TN Nai Ju IA Ie AE gain ulos 


AP Gea pia sa 


Me ee nan 


HI Ako IG BS GL AI) 


Dari Abu Hurairah 25 berkata, “Seorang laki-laki berkata: “Wahai 
Rasulullah, saya memiliki kerabat-kerabat. Saya menyambung 
silaturahim dengan mereka, tetapi mereka justru memutuskan 
hubungan denganku. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi 
mereka berbuat buruk kepadaku. Saya berbuat santun kepada 
mereka, tetapi mereka menyakitiku.” Beliau bersabda, “Jika benar 


576 


670 


lenyeonoh 
RiyadhusShalihin 


keadaanmu seperti yang kamu ceritakan, seakan-akan engkau 
memberi mereka makanan pasir panas. Engkau senantiasa 
disertai malaikat penolong dari Allah » atas mereka selama 
keadaanmu seperti itu.” (HR. Muslim)” 


Penjelasannya telah disebutkan dalam bab silaturahim (bab 40 
hadits 318-pent).” 


WAN Ska SKI IS) Kendi SL —YV 
Jl al nd Las, 


BAB 77 


Marah Apabila Hal-hal yang Diharamkan Allah 
:2 Dilanggar dan Membela Agama Allah 


Pe AN ea aie IIS AN AL HR 3 JI JB 
Allah berfirman, 
“Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah 


maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya.” (OS. Al-Hajj 
1221:30y. 

NN MAAN 2 NAN NN: 0g 802 2 MAS Uki 

MV hama Sl ET, Semat WI (255 ON LE JB, 

SAI SL 3 Galidl Leste Ld OLI 33 


“Hai orang-orang yang beriman, Jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (OS. 
Muhammad (471: 7). 


Termasuk hadits bab ini adalah hadits Aisyah pada bab memaafkan 
(hadits no 643-pent). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2557). 


3577 


649. 


650. 


671 


- EA c 
An "JB « Ne ee 


Uda We po Yaa 2g ng Je 


5 ia Ka i Ra PE al 2 GI 3 


kar Gasa GE 133 AA II s3 & 


Dari Abu Mas'ud Ugbah bin Amru Al-Badri 2» berkata, “Seorang 
laki-laki datang kepada Nabi &: dan berkata, “Saya berlambat- 
lambat datang ke shalat Subuh karena fulan yang menjadi imam 
memanjangkan shalat.” Saya tidak pernah melihat Rasulullah 
&$£ marah saat memberi nasenat seperti marahnya beliau pada 
hari itu. Beliau &: bersabda, “Wahai manusia. Di antara kalian 
ada orang-orang yang membuat manusia lari (dari agama Allah). 
Barangsiapa di antara kalian menjadi imam, hendaklah ia shalat 
secara ringkas. Sesungguhnya di belakangnya ada orang tua, 
anak-anak, dan orang-orang yang memiliki kebutuhan.” HR. 
Muttafag 'alaih) 7! 


Bni Ip 0 yi dya HE AI Ia F3 KE 3 Abal 07 

nh IA San BEI Jan 5 2 ea 

Oya Gala Ll p ana Lada Ke Us Ti Kat 3 153 D Ju, 
SE Gasa (( AN gita 


Dari Aisyah berkata, “Rasulullah #: pulang dari suatu perjalanan 
jauh. Aku telah menutup jendela ruangan depan dengan 
korden tipis yang bergambar makhluk-makhluk hidup. Ketika 
melihatnya, beliau & langsung melepasnya dan raut wajah beliau 
berubah. Beliau bersabda, “Wahai Aisyah. Manusia yang paling 
berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang 


Dikeluarkan oleh Bukhari (702 dan 6110) dan Muslim (466). 


578 


651. 


Ten emo 
Riyadhus/Shatihin 


yang menyaingi penciptaan Allah & (melukis/ membuat patung 
makhluk bernyawa-pent).” HR. Muttafag 'alaih)5? 


0. bh AE NK . mn TO SIKA edan 
GAN EA AI Kane AN OLI ee Leg Ol ilang 


s tan bb isi 2 s-. oa P 
AS) 23 Al Jepang Jl 4 Kah ALIS £ RE AN Sya 
Tor g Gea aa Ab ea Hina 0 5 2. 
SA Eu Tel Ie OT IK ai “nda 
: Naik Wa va LA 


2 Parang T UEA “ P4 5 Na Kn ana un un 0 
(HP Oa lala ag Hay 3 Tya SP LS al S3 Ya 


Pan An ega Tab “5 aa TG 
pan Ana Eh LP OP II 3 AI AE Na Hi 
LAS Gina WEI Cab 


Dari Aisyah bahwasanya orang-orang suku Ouraisy 
kebingungan tentang perkara wanita (bangsawan) bani 
Makhzum yang mencuri. Mereka bertanya, “Siapa yang 
akan membicarakannya kepada Rasulullah sz?” Sebagian 
menjawab, “Tidak ada yang berani selain Usamah bin Zaid, 
orang yang dicintai oleh Rasulullah #." Maka Usamah 
membicarakan perkara tersebut kepada Rasulullah #. 
Rasulullah #: bersabda, “Apakah engkau menjadi perantara 
(penolong untuk orang yang melanggar) hukum yang 
telah ditetapkan oleh Allah 2?” Beliau & lalu berdiri dan 
berkhutbah, “Sesungguhnya hal yang membinasakan umat- 
umat sebelum kalian adalah mereka membiarkan orang- 
orang bangsawan yang mencuri, namun mereka menegakkan 
hukum pidana yang telah ditetapkan Allah «- jika pencuri 
adalah rakyat lemah. Demi Allah, seandainya Fatimah binti 
Muhammad &£ mencuri, niscaya aku akan terapkan hukuman 
potong tangan atasnya.” (HR. Muttafag 'alaih)” 


672 — Dikeluarkan oleh Bukhari (3224) dan Muslim (2107). 
673 Dikeluarkan oleh Bukhari (2648) dan Muslim (1688). 


579 


SI M3 3S Mala BS bas gd: B3 al ag 


- 


5 3 SI SA O) HIU ca SES AE 3 


Ce Ke 


Pn th 35 sa 


JB SAS din ae 


Ia eh aan BE Mai SE La PSI ah 


Pe es 


o£ 


PRE 5 5 lo an an aa og IS GkedL NG 


AN 


Lagi PIA Sma osn 


652. Dari Anas »» bahwasanya Nabi &- melihat dahak di arah 
kiblat. Beliau sedih sehingga nampak kelihatan pada raut 
muka beliau. Beliau mengerik dahak itu dengan tangannya, 
lalu beliau bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian 
shalat, ia tengah berdialog degnan Rabbnya. Rabbnya di 
antara dia dan kiblat. Maka janganlah kalian meludah ke arah 
kiblat. Tetapi meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawah kedua 
telapak kakinya.” Beliau lalu mengambil ujung syal beliau, 
meludah padanya, lalu menutupnya dengan sebagian kain syal 
yang beliau kenakan. Beliau bersabda, “Atau seperti ini.” HR. 
Muttafag 'alaih)” 


Perintah meludah ke arah kiri atau ke bawah kedua telapak kaki 
adalah untuk selain masjid. Adapun di dalam masjid hanya boleh 
meludah pada kainnya semata. 


Hay Alelaya Sijb 23 33 al JL VA 
Iloslg emgake Joki eeid 58 bl melo KALA, 
AI (3 Akal Alan 
674 Dikeluarkan oleh Bukhari (405) dan Muslim (551). 


580 


Terjemah 
Riyadhus/Shatihin 


BAB 78 
Perintah Kepada Para Pemimpin untuk 
Bersikap Lemah-lembut, tulus, dan Kasih 
Sayang kepada Rakyat, dan Larangan Menipu, 
Memperberat, Melalaikan Kepentingan- 
kepentingan dan Kebutuhan-kebutuhan Rakyat 


AAN TEA Ga sea Aa MEA AA Ia IR Ju 
Lo 


Allah & berfirman, 


“dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, 
yaitu orang-orang yang beriman.” (OS. Asy-Syu'ara' (26: 215). 


9 3 PA $$ “ala JAN Jaa 54 ai 5 2 Ia Jb3 
AA Jl Bs Pa sun IG AAA 


“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (OS. An-Nahl 
(161: 90). 


ta) “pia «BB Jay Saha OB Ryan oa 


DAA « ng ie Ina 8 pLANI ae) aa Teten 
Aa k — £ zeh, AT « “5 aa Kn akal & 


OS Sen Ad aa Te « Kn 
2G Gis (65 35 


653. Dari Ibnu Umar 2» berkata, “Saya mendengar Rasulullah #& ber- 


581 


654. 


675 
676 


sabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan 
dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang 
penguasa adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung 
jawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemim- 
pin keluarga dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas 
kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah 
suaminya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepe- 
mimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam harta 
tuannya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepe- 
mimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai 
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Muttafag 
'alaih)75 


AI Iyan Eka ISL BB IL or HR la al 3 


3 
- 
Ab 90 - - 


Oa na Oa ha 
Haha jt (CE G3 Y ii Tua 
ANA A5 J3 Da sana at ) Ala) ta 
PARUT KY 3 Soal HD) ipa la 

(EN aa Ha Jaa API Bah 
Dari Abu Ya'la Ma'gil bin Yasar berkata, “Saya mendengar 
Rasulullah &: bersabda, “Tiada seorang hamba pun yang diangkat 
oleh Allah sebagai pemimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan 


menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga 
atasnya.” (HR. Muttafag 'alaih)”75 


Dalam riwayat lain, “... lalu ia tidak memimpin mereka dengan 
tulus, melainkan ia tidak akan mencium bau surga.” 

Dan dalam riwayat Muslim, “Tiada seorang pemimpin pun 
yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin, lalu ia tidak 
bersungguh-sungguh dan tidak tulus dalam memimpin mereka, 


Dikeluarkan oleh Bukhari (2588) dan Muslim (1829). 
Dikeluarkan oleh Bukhari (7150) dan Muslim (142, 227). 


562 


655. 


656. 


677 
678 


Tengemed 
Riyadhus£halihin 


melainkan ia tidak akan masuk surga bersama mereka.”97 


TI gan di al Ima ba 6 « kan dasle 053 
Ia AE GAbU aa 5 SS AA an 


Hama In Ga AA 5 


Dari Aisyah ms berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah &£ 
berdoa di dalam rumahku ini, “Ya Allah, barangsiapa meme- 
gang satu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka 
persulitlah ia! Dan barangsiapa memegang satu urusan umatku 
lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka lemah-lembutlah 
Engkau kepadanya!” (HR. Muslim)” 


Sina PA Mm PA PE Iyan) Ju JG (IN 8,3 Pa 3 


8:3 


ME An TG Ba ta LAN an 27 
PAUL Ca Iyan GAP Gasa Als Sau 33 
E Aa OS Balas 3 PING ON ig aa an db 
Lanka Hita GREEN US sala Un 133 


Dari Abu Hurairah #5 berkata, “Rasulullah &£ bersabda, “Dahulu 
Bani Ismail selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang 
nabi wafat, maka ia digantikan oleh nabi berikutnya. Adapun 
sepeninggalku tidak aka nada nabi lagi, namun akan muncul para 
khalifah dan jumlah mereka banyak.” Para shahabat bertanya, 
“Wahai Rasulullah 4, bagaimana perintah Anda kepada kami?” 
Beliau bersabda, “Penuhilah bai'at kepada khalifah yang pertama 
kali dibai'at, lalu khalifah sesudahnya. Berikanlah kepada mereka 
hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah akan memintai mereka pertanggung jawaban dalam me- 


Dikeluarkan oleh Muslim (142, 229). 
Dikeluarkan oleh Muslim (1828). 


5863 


mimpin rakyat.” (HR. Muttafag 'alaih)5” 

S JUS CO on AKA AE JAS DL B3 yag 1 Jala 3 

(CL ME ai 55) Jaja Edi dna bian AA 
ha Jim. Hi Os AAU 


657. Dari Aidz bin Amru m5» bahwasanya ia menemui Ubaidullah bin 
Ziyad (gubernur Bashrah pada masa daulah Umawiyah-pent), 
lalu ia menasehatinya, “Wahai anakku, aku telah mendengar 
Rasulullah &: bersabda, “Sesungguhnya seburuk-buruk pemim- 
pin adalah orang-orang yang kejam.” Maka janganlah engkau ter- 
masuk golongan mereka!” (HR. Muttafag 'alaih)5"” 


aWl Ja) Ebah 13 deslaod dls cs 29 GNI (LA Aa 3 


. og 


pd HE Gonta ah Sabat in S5 0) Iya 
333 Er aer 33 An SA 233 133 HA 
agls 3 ola, . sa la 1 3e Si, Halu Jai (Ha aga 285 

sn 


658. Dari Abu Maryam Al-Azdi ms» bahwasanya ia berkata kepada 
Mu'awiyah (Khalifah pertama daulah Umawiyah-pent), “Saya 
mendengar Rasulullah &£ bersabda, “Barangsiapa diangkat oleh 
Allah sebagai pemimpin atas suatu urusan kaum muslimin, lalu 
ia menutup diri dari kebutuhan, kesengsaraan, dan kemiskinan 
kaum musllimin, niscaya Allah akan menutup diri-Nya dari 
kebutuhan, kesengsaraan, dan kemiskinan pemimpin tersebut 
pada hari kiamat.” Maka Mu'awiyah mengangkat seseorang se- 
bagai pegawai untuk mengurus keperluan masyarakat. (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi).5"! 


679 Dikeluarkan oleh Bukhari (3455) dan Muslim (1842). 
680 Dikeluarkan oleh Muslim (1830). Hadits ini tidak terdapat dalam Shahih Bukhari. 
681 Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud (2948) dan Tirmidzi (1333). Dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi 


564 


659. 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 
JII INI IL —vA 


BAB 79 
Pemimpin yang Adil 


RV LO Jeli DANG Jul 5 Ai 3 2 AJE 


Allah »- berfirman, 


“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan.” (OS. An-Nahl (16|: 90). 


EN Sa RAN Oo Bln Re 3 


“Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berlaku adil.” (OS. Al-Hujurat (49): 9). 


SA UN BAE OB ja 23 bu la 


red 


8 


YES « Pes AI toe 3 Kung! Jne Ul Aa EYE 03 
Pee ab an 
29 3 £ ai aan P 0. 2 2 S0 » So “ 
KU SE SI JUS laa ena LI BA 83 J5 «la 
3 - 8 EN AK 3 LRT aU Tam Bear para 

Mn an 

AE Yama 2 (Gas ISS Uu AT K3 Ker 
Dari Abu Hurairah »» dari Nabi #- bersabda, “Ada tujuh 
golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari (kiamat) yang 
tiada naungan selain naungan-Nya: (1). Penguasa yang adil, (2) 
Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada 


Allah », (3) Seseorang yang hatinya selalu lekat dengan masjid, 
(4) Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu 


Daud. 


565 


660. 


661. 


682 
683 


karena-Nya, dan berpisah karena-Nya, (5) Seorang laki-laki 
yang diajak zina oleh wanita bangsawan yang cantik, namun ia 
menolak dan berkata: “Aku takut kepada Allah!”, (6) Seorang 
yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan 
kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, 
dan (7) Seorang yang berdzikir kepada Allah sendirian lalu 
kedua matanya mengangis (karena takut dan harap kepada- 
Nya).” (HR. Muttafag 'alaih)52 


a Kh Gn bat, £ 5 
OD) 3385 AMI Iga) JB JB (ES GL ye sre£ op Mlaue 03 
o ga AN 25 3g Ha sela La 5 -9 - 2 

ASI OA Sebil Igi Ca ES le AMI Kie dasi 

» beat (3 3 2 
Dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata, “Rasulullah &£ ber- 
sabda, “Sesungguhnya orang-orang berbuat yang adil tata di 
sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah 


orang-orang yang adil dalam memutuskan perkara, adil kepada 
keluarga, dan adil dalam memimpin.” (HR. Muslim)? 


JA) ah BE Jon SH UI sae ye 
SAS Dat pesli Olah Kiba ad Sa Nai 2 
Sei AA Sila bagi pelawak Sab SERA Jo 
PEN) S8 YES Jaan GATE JE 
» eka ola (GMBI SA ATU Yi 


Dari Auf bin Mallik &» berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
#5 bersabda, “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang- 
orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian 
mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan seburuk- 


Dikeluarkan oleh Bukhari (1423) dan Muslira (1031). 


Dikeluarkan oleh Muslim (1827), Nasai (8/22), dan Ahmad (2/160). 


566 


662. 


684 
685 


Terjemah 
RiyadhusShalihin 


buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci 
dan mereka benci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka 
mengutuk kalian.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, tidakkah 
kami memberontak kepada mereka saja?” Beliau bersabda, 
“Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat! Jangan, 
selama mereka masih menegakkan shalat.” (HR. Muslim)" 


NN 


2D 2 Ar) yes 3 


dpi REA Joan Seat 1 JB 


Ha 35 3 Kes « kerna Li UUala Pte LIKE LI Ja) 


"ks oly, (Ibas 33 KAI Sih «mada 3 SS 


Dari Iyadh bin Himar 2» berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
xz bersabda, “Penduduk surga ada tiga golongan: (1) penguasa 
yang adil dan mendapat petunjuk, (2) orang yang penyayang dan 
lembut hatinya kepada kerabat dan setiap muslim, dan (3) orang 
yang menjaga kehormatannya tanpa mau meminta-minta walau 
memunyai banyak tanggungan anak.”885 (HR. Muslim) 


Ta cng H3 Lemana ab 3 ya 2Ya Ae H 929 SL —A 


BAB 80 


Wajib menaati pemimpin dalam selain 
kemaksiatan dan haram menaati 
mereka dalam kemaksiatan 


A5 SA hb IN GRI ET Sa ag KK ju 
01 selai HA 


Dikeluarkan oleh Muslim (1855). 


Dikeluarkan oleh Muslim (2865) 


587 


Allah & berfirman, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. (OS. An-Nisa' (4J: 
59) 


KAI La gal AB): JB BL ye BE ee al yaa 


o 


IE Tok ja UB nah A5 2 ale na 


663. Dari Ibnu Umar » dari Nabi #& bersabda, “Kewajiban se- 
orang muslim adalah mendengar dan menaati (pemimpin 
mukmin) dalam hal yang ia senangi dan ia benci, kecuali jika 
ia diperintahkan untuk bermaksiat. Jika ia diperintahkan untuk 
bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” 5 
(HR. Muttafag 'alaih) 


Sa 35 R3 G T- ina 2 z Le ea 3 pa 
Ida AsUal, di A3 B5 MI Io Lol aja: ' Ju Ag 
: Tr L3 . : o “- 9 aa, 
sake Aa (ERBEL La) : 
664. Dari Ibnu Umar »» berkata, “Jika Ka membai'at Rasulullah #&- 


untuk mendengar dan taat, beliau & bersabda: “Sesuai kemam- 
puan kalian.”87 (HR. Muttafag 'alaih) 


KAL Sa lag JS SO) 1 Jai BE Iya Eh 1 IL Kg 
LA RE 3 Ia SS 3 SEL aa Ula 
» ln alay (GAME ia 


3 sa 


ea Egi UB ALAN BG Ob IP IU ba 
Aam pn (al). (Akal 


686 Dikeluarkan oleh Bukhari (7144) dan Muslim (1839), juga oleh Abu Daud (2626) dan Tirmi- 
dzi (1707) 
687 Dikeluarkan oleh Bukhari (7202) dan Muslim (1867) 


558 


665. 


666. 


667. 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


Dari Ibnu Umar »» berkata, “Saya mendengar Rasulullah &z 
bersabda, “Barangsiapa ta Sa tangannya (bai'at) dari ketaatan, 
niscaya ia menghadap Allah z- pada hari kiamat tanpa memiliki 
alasan apapun. Dan barangsiapa meninggal sedangkan pada 
lehernya tidak ada ikatan bai'at (kepada pemimpin mukmin) 
maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah.” (HR. Muslim) 

Dalam riwayat Muslim yang lain, “Dan barangsiapa yang 
meninggal sedangkan ia memisahkan diri dari jama'ah (khalifah 


umat Islam) maka sesungguhnya ia mati seperti matinya orang 
jahiliyah.” 89 


SIX pas Ia) : EA 1 JB JB A 23 


GE ola) (aa Ep Sts. Pengb 3 Kan 


Dari Anas » berkata: Rasulullah #&: bersabda, “Dengarlah dan 
taatilah (pemimpin mukmin) sekalipun yang diangkat sebagai 
pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyah yang kepalanya 
seperti anggur merah.” 0 (HR. Bukhari) 


Pa - o G Tai KIA H Ra Pat Nah aa £ 
22 Un EA BEI Jam JB JB BP ina AS 
eka olay (LE TPI LX SN AA Al up 


Dari Abu Hurairah 25 berkata, “Rasulullah &# bersabda, “Engkau 
wajib mendengar dan menaati (pemimpin mukmin) baik dalam 
kondisi engkau susah maupun mudah, rajin maupun terpaksa, 
dan walaupun pemimpin lebih mementingkan kepentingannya 
sendiri atas kepentinganmu.” 5”! (HR. Muslim) 


CE Im CS: IE aya on ae sa 


z 


R0 Pabean Hn - EN o 0 . - . 
AA IE JP Uh aa ma GA NA 


Dikeluarkan oleh Muslim (1851) 


688 
689 
690 
691 


Dikeluarkan oleh Muslim (1848) dari Abu Hurairah. 
Dikeluarkan oleh Bukhari (693 dan 7142). 
Dikeluarkan oleh Muslim (1836) dan Nasai (7/140). 


589 


Ba SEE 


668. 


3 Ka ae IE Iga S0 SU 3 orak 
OP maa in hua IS EM dg 


GI - era 


KA EN Aa Mun An An eat 
MS Jaa DU Ugal SG GIA ad 
OA : BABA Tpi TA Hd 4 ak ang Ga K3 kh 
GAB aa ol 1 Saat Opah LSN 0 pania AU Ae AS 
AU Gabi jA9 ia SES EN JA OU pE BAR ES 
333 Pa) 2 Near AI 3 II al 
2 AS Os Ala) Ka 2 nee 


CAH. 3 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash Te “Kami TA 
Rasulullah #&£ dalam sebuah perjalanan jauh. Kami singgah di 
sebuah tempat. Di antara kami ada yang memasang tenda, ada 
yang berlatih memanah, dan adapula yang menggembalakan 
untanya. Tiba-tiba tukang panggil Rasulullah & berteriak, “shalat 
secara jama'ah!” kami pun segera berkumpul dengan Rasulullah 
t£. Beliau bersabda: “Sesungguhnya tiada seorang nabi pun 
sebelumku melainkan kewajiabnnya adalah menunjukkan 
umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan 
mereka dari keburukan yangn ia ketahui. Sesungguhnya umat 
kalian ini dikaruniai keselamatan pada generasi awalnya. Adapun 
generasi akhirnya akan ditimpa oleh bencana dan perkara- 
perkara yang kalian ingkari. Akan terjadi fitnah (bencana, 
kekacauan-pent) yang sebagiannya membuat fitnah lainnya 
dianggap ringan (karena beratnya fitnah tersebut-pent). Akan 
terjadi fitnah (kekacauan) lalu seorang mukmin berkata, 
“Inilah kematianku.” Lalu fitnah itu berakhir, lalu dating fitnah 
lainnya maka seorang mukmin berkata, “Inilah kematianku... 


590 


Terjemah 
Riyadhus/Shalihin 


inilah kematianku.” Barangsiapa ingin dijauhkan dari neraka 
dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian 
mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah «-: dan 
hari akhir, dan hendaklah ia mendatangi orang-orang yang ia 
cintai. Dan barangsiapa membai'at seorang pemimpin (mukmin), 
lalu ia memberikan telapak tangan dan ketulusan hatinya, maka 
hendaklah ia menaatinya sesuai kemampuannya. Jika ada orang 
lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka bunuhlah orang 
tersebut.” 5? (HR. Muslim) 


Tn GE di im 


205 


c 
(g 


an an 

8. 5 - s yg G8 
BE ea Mb EA BM Im) 
» kenal (Alam 


669. Dari Abu Hunaidah Wail bin Hujr » berkata, “Salamah bin 
Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah &&: “Wahai Nabi Allah, 
bagaimana jika muncul para pemimpin yang meminta kepada 
kita hak mereka tetapi mereka tidak mau memberikan kepada 
kita hak kita. Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” 
Nabi #2 berpaling darinya. Namun ia bertanya kembali, maka 
Rasulullah &: bersabda: “Dengarlah dan taatilah! Karena atas 
mereka kewajiban mereka dan atas kalian kewajiban kalian.” 5? 
(BR. Muslim) 


De Le) ME AN Jaa JL 2G 233 Dp it Aa Ge 
AN eta AT) Jam BN JG S3 Perta za SAR 


GS adi AN 3 SAE II IN 333 1 JB 23 Us 


692 Dikeluarkan oleh Muslim (1844). 
693 Dikeluarkan oleh Muslim (1846). 


591 


NG “ 
Dea aa Tg 
Landa Jana 


670. Dari Abdullah bin Mas'ud »- berkata: Rasulullah # bersabda, 
“Sesungguhnya sepeninggalku akan muncul para pemimpin yang 
mengutamakan kepentingannya sendiri dan perkara-perkara yang 
kalian ingkari.” Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa 
yang Anda perintahkan kepada salah seorang di antara kami yang 
mendapati masa tersebut?” Beliau bersabda, “Kalian tunaikan 
kewajiban kalian dan kalian minta hak kalian kepada Allah :-!” 
694 (HR. Muttafag “alaih) 


AA ea JB me tandon 


lara 


ee Naa 


671. Dari Abu Hurairah » berkata, “Rasulullah & bersabda, “Ba- 
rangsiapa menaatiku berarti menaati Allah, dan barangsiapa 
mendurhakaiku berarti mendurhakai Allah. Barangsiapa mena- 
ati pemimpin mukmin, berarti menaatiku dan barangsiapa men- 
durhakai pemimpin mukmin, berarti mendurhakaiku.” 5 (HR. 
Muttafag “alaih) 


ia 2 Maba ke anun Un 


672. Dari Ibnu Abbas »» bahwasanya Rasulullah &: bersabda, “Barang- 
| siapa membenci sesuatu hal dari pemimpin mukmminnya, maka 
hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya siapa yang keluar dari 
ketaatan kepada penguasa mukmin walau sejengkal, niscaya ia 
mati seperti cara mati orang jahiliyah.” 65 (HR. Muttafag “alaih) 


694 Dikeluarkan oleh Bukhari (3603) dan Muslim (1843), juga Tirmidzi (2190). 
695 Dikeluarkan oleh Bukhari (2957) dan Muslim (1835), juga Nasai (7/154). 
696 Dikeluarkan oleh Bukhari (7053) dan Muslim (1849). 


592 


Terjemah 
RiyadhusShalthin 


Sta 3D) 1 Jeda BA Iya Erat 1 Je RD IS aa 


eI : Na SJ—)) . J3 « Sio, ols) (Hi Sai SU 


5 Agil 3 Landa Jam S3). CA 3 335 Caalel OLI 


673. Dari Abu Bakrah »» berkata, “Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda, “Barangsiapa menghinakan penguasa mukmin, niscaya 
Allah akan menghinakannya.” ”” (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan). 


Dalam bab ini terdapat banyak hadits dalam Shahih (Bukhari 
dan Muslim). Sebagiannya telah disebutkan dalam bab-bab yang 
telah lalu. 


BI SUN B3 Je BLN Jln 3 Geli DL 81 


P 
30 96 


ABI Loro pai Jl Ale un 


BAB 81 


Larangan meminta jabatan dan memilih 
untuk tidak memegang jabatan jika 
hukumnya tidak wajib atas dirinya atau 
tidak ada tuntutan keadaan terhadapnya 


z 23 2 1& Pena 2 & 2.0 ae z Kana 
NE Oma Y Da RA TANI IAI FS all du 
Pa 8 Nanas AN £ 
sLAYu yee D1 Geiial 3, IsL3 Yg G3 

Allah 2 berfirman: 


Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin 
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan 


697 Dha'if: Dikeluarkan oleh Tirmidzi (2224) dan Ahmad (5/42). Dinyatakan hasan oleh Al-Al- 
bani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shalilhah (2296). Namun yang benar, hadits ini lemah 
karena dalam ssanadnya ada perawi lemah bernama Ziyad bin Kusaib. 


593 


kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 
(OS. Al-Gashash |28|: 83). 


Jd Je dl 25 TA iya Ula da5 dana cl 33 
ap SEE HUNI JAE GAS ap OLI IE 1 
Sp) S1 Pl Op la AL j3 
PA AS Upi SIB og la Sila 

LE jasa (Sagar 56 


sx 


674. Dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah berkata, 
“Rasulullah #&: bersabda kepadaku: “Wahai Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah engkau meminta jabatan! Jika engkau diberi 
jabatan bukan karena memintanya, niscaya engkau akan dibantu 
(oleh Allah #2) untuk melaksanakannya. Dan jika engkau diberi 
jabatan karena engkau memintanya, maka engkau akan dibiarkan 
mengembannya sendiri. Jika engkau bersumpah, lalu engkau 
melihat ada hal lain yang lebih baik maka lakukanlah hal lain 
tersebut dan bayarlah denda atas pembatalan sumpahmu!” 8 
(HR. Muttafag 'alaih) 


AG Gl 33 AW BEM Ja TE SE #33 alga 

: Pa HE eEN an aa Me Aa Pa 2 
Yo 3 AS UppU Y. mid LA ML la Maap 
Sena (0 IL IG 

675. Dari Abu Dzar 25 berkata: “Rasulullah &: bersabda, “Wahai Abu 
Dzar, aku melihatmu adalah orang yang lemah. Sesungguhnya 

aku menyukai untuk dirimu apa yang aku sukai untuk diriku 


sendiri. Janganlah sekali-kali engkau menjadi pemimpin atas dua 
orang, dan janganlah sekali-sekali engkau menjadi wali harta 


698 Dikeluarkan oleh Bukhari (7146), dan Muslim (1652), juga oleh Abu Daud (2929), dan Tir- 
midzi (1562). 


594 


676. 


677. 


Terjemah 
Riyadhus#Shalihin 
anak yatim.” (HR. Muslim) 


Mang (YNY 02 IND JAS SAN GA) Lai Lely 
Ma AE na H3 Al Jan 6 SE: yg 
Sa BN Gb BI 3 SI SU: Ea 


ge 


. himao ola, (3 de gi 313 « yi Kisi SN « Gn 


Dari Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak 
mengangkatku sebagai pejabat?” Beliau &: menepuk pundakku 
(Abu Dzar) dengan tangannya lalu bersabda: “Wahai Abu Dzar, 
sesungguhnya engkau ini lemah. Sementara jabatan adalah 
amanah. Di hari kiamat, jabatan akan menjadi kehinaan dan 
penyesalan, kecuali orang yang meraihnya dengan cara yang 
benar dan menunaikan kewajibannya.” 5? (HR. Muslim) 


STAY Ge IND 5 YA SAN Io) gel Lala 
ar: Oya yain Sp: Je « 1 AT Jay Si: R9 3n,k A 

WEI al (CI Ap KU 5S LI 
Dari Abu Hurairah #» bahwasanya Rasulullah &: bersabda, 


“Kalian kelak akan berambisi kepada jabatan, dan ia akan menjadi 
penyesalan pada hari kiamat.” (HR. Bukhari) 


AS ai 3Yg ip Lon abg el 0Uakuad! La HL —AY 
ha Sei! £ good! 5,3 C3 ng Gahnad eng Ssi 


BAB 82: 
Anjuran bagi penguasa, hakim, dan pejabat- 


699 Dikeluarkan oleh Muslim (1825). 


595 


pejabat yang lain untuk mengambil 
pembantu (staf) yang shahih, dan peringatan 
bagi mereka untuk tidak mengambil dan 
menerima para kawan (staf) yang jahat 


CN ye IND JI SA Gi) sll Lal 


ES) 1 JB 0 BB II Jang ol 1 Ina calo ama 23 
GE bb: Na 
Ar ae LAS TAP ar orak Sila la LAS, Soyaal 


. WEI MPA Cell pa —as "a 


678. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya 
Rasulullah &: bersabda, “Tidaklah Allah mengutus seorang nabi 
maupun mengangkat seorang khalifah pun, melainkan ia memiliki 
dua orang kepercayaan: orang kepercayaan yang memerintahkan 
dan mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan ma'ruf dan 
orang kepercayaan yang memerintahkan dan mendorongnya 
untuk melaksanakan Kemunekaran Jne yang terjaga adalah 
orang yang dipelihara oleh Allah &- (dari orang kepercayaan 
yang jahat-pent).” "8 (HR. Bukhari) 


SIN SG) : BEN Sean IE SIB lgao AI ob iile ye 
Br MN IS Ih ds IIA TA 
An Mn na IR ab MSI 

» eka Bayah GE Aan tah sal al (ing 


679. Dari Aisyah berkata: Rasulullah &: bersabda: “Jika Allah meng- 


700 Dikeluarkan oleh Bukahri (7198). 


596 


680. 


701 


Tone 
Riyadhus/Shalihin 


hendaki kebaikan atas seorang pemimpin, Allah menghadirkan 
seorang penasehat yang jujur baginya. Jika ia lupa, penasehat 
akan mengingatkannya. Jika ia ingat, penasehatnya akan 
membantunya. Adapun jika Allah menghendaki keburukan 
atas seorang pemimpin, Allah menghadirkan untuknya seorang 
penasehat yang jahat. Jika ia lupa, penasehat tidak mengi- 
ngatkannya. Jika ia ingat, penasehat tidak membantunya.” 
(HR. Abu Daud dengan sanad baik sesuai syarat imam Muslim). 


SUV ep3 Law patg #laillg BLN Kelas 01 ega DL —AY 
Las jai Lele aya jl Led uya 


BAB 83: 
Larangan menyerahkan kepemimpinan, Peradilan, 
dan jabatan-jabatan lainnya kepada orang yang 
memintanya atau berambisi terhadapnya 


IMS UT EA AE SAS 1 JB BB GAN aga ye 
ANE pe AS ea da PR Lal ena 
an JIKA Aa Na Ev 2 s 
MA Ip Y JJ UD) 3 Jl «SUS Jaa JAV JE3 e— Jeng 32 — UI 
ARE Gita (GLS UST IP IL al AI 
Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, “Saya dan dua orang sepupuku 
menemui Nabi n. Salah seorang sepupu saya berkata, “Wahai 
Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabat atas sebagian urusan 
yang Allah kuasakan kepada Anda!” Sepupu saya yang lain juga 


mengatakan hal yang sama. Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya 
kami, demi Allah, tidak akan menyerahkan jabatan ini kepada 


Shahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud (2932), Nasai (7/159), dan Ibnu Hibban. Dishahihkan 
oleh Al-Aibani dalam Shahih Sunan Abi Daud. 


597 


seorang pun yang memintanya, atau seorang pun yang berambisi 
terhadapnya.””22 (HR. Muttafag 'alaih) 


702 Dikeluarkan oleh Bukahri (7149) dan Muslim (1733). 


598 


